






TERJEMAHAN 


AAILUL 
 HUTBAR 


HIMPUNAN 
HADITS-HAPITS KUKUM 











SI 
Ae 


» tr 


CA 
Bola IT yaa op Jua pal dus 
Sl 25 


al 


NY ve 


adala 





TERJEMAHAN 


NAILUL AUTHAR 


HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM 


- 


Diterjemahkan oleh: 
MU'AMMAL HAMIDY 
Drs. IMRON AM 
UMAR FANANY, B.A. 


Jilid 


1 


2001 


pt.bineilmu 


Jl. Tunjungan 53 E— Telp. 5340076, 5323214 — Surabaya 





0004006120 
NAILUL AUTHAR JILID 1 
Cetakan Pertama 1984, Kedua 1993, Ketiga 2001 
Diterbitkan oleh PT. Bina Jimu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275 
Telp. (03) 5340076-5323214 Fax (031) 5315421 
Anggota IKAPI 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
- All RightsReserved , 5 
Diset dan dilayout dengan DTP-bi 
Huruf Times 10 point 
Dicetak oleh PT. Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293 
Telp. (031) 8412439 








KANG MAA aan . 


PENGANTAR DARI PENTERJEMAH 


1) Nailul Authar, bagi kalangan ulama dan terpelajar, sudah 
tidak asing lagi, karena kitab ini merupakan salah satu standard 
maraaji', mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 
masyarakat. Karena itu pengenalan masalah kitab ini, rasanya tidak 
perlu lagi untuk diperluas. 


2). Nailul Authar adalah syarah dari kitab himpunan hadits 
hukum yang dihimpun oleh Tagiyuddin Ibnu Taimiyah dengan judul 
”AL MUNTAOA”. Terdiri dari 5029 hadits, yang disyarahkan oleh 
Asy. Syaukani menjadi 8 juz, masing-masing setebal 380 halaman, jadi 
semuanya setebal 3040 halaman. 


3) Rasanya akan memakan waktu yang cukup lama, di samping 
mungkin daya beli masyarakat yang tidak kuat, seandainya buku 
setebal itu diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Indonesia. 
Padahal kebutuhan masyarakat akan buku standar seperti ini sangat 
mendesak, guna mengembalikan seluruh persoalan hidupnya itu sesuai 
dengan ajaran Rasulullah saw., ibadah maupun mu'amalah. Maka: 
salah seorang 'ulama Al Azhar Asy Syekh Faishal bin Abdul Aziz Aal. 
Mubarak telah menggunakan waktunya yang berharga itu untuk 


, meringkasnya, yang kemudian diberinya judul "BUSTANUL AH- 


BAR” -—mutkhtashar- NAILUL AUTHAR, terdiri dari 2 juz, masing- 
masing setebal 590 halaman. 


4) Buku terjemahan yang kini di tangan ear ini, adalah terje- 
mahan dari BUSTANUL AHBAR tersebut. 


5) Kami -dewan penterjemah- berusaha untuk mengalih bahasa 
ini dengan se-letterlyk mungkin, sehingga nampak keauthentikannya. 
Lebih-lebih mengenai isi ataupun pendapat pengarang (pensyarah) . 
yaitu Imam Asy Syaukani, tetap kami tuturkan apa adanya, tanpa 
mengurangi maupun menambah. 


6) Jika ada beberapa hal yang agaknya berbeda dengan penda- 
pat kami, maka kami beri catatan kaki (foot note), dengan cara yang 


singkat. 


7) Dalam kitab ini ada sedikit istilah Ilmu Hadits yang agak ' 
berbeda dengan yang biasa kita kenal, misalnya sebutan ” MUTTA- 





FAOUN 'ALAIH”, yang biasa kita kenal adalah berarti: Riwayat 
Bukhari dan Muslim, tetapi dalam kitab ini berarti: Riwayat Ahmad, 
Bukhari dan Muslim. Penjelasannya telah juga dibeberkan dalam 


mugaddimah. 


8) Akhirnya dewan penterjemah mengharapkan tegur sapa dari 
para pembaca, untuk perbaikan dan kesempurnaan cetakan-cetakan 
berikutnya, ataupun jilid-jilid yang akan datang. 


- 


Dewan Penterjemah: 
A. Oadir Hassan 
Mu'ammal Hamidy 
Drs. Imron AM 
Umar Fanany B.A. 


Semoga bermanfa'at fiddieni wal akhirah. 


Ramadlan 1398 H 
Bangil, Ianstus 1978 M 


DAFTAR ISI 





KITAB THAHARAH (BERSUCI) $ 
BAB-BAB AIR 
1. Bab sucinyaair laut dan IaiMNyA .......iooooooooooWoooooommbenanlamaan 1 
2. Bab kesucian air yang dipakai untuk WudIU? “....ooooocooooo.oomo sana da 15 
3. Bab menerangkan tentang hilangnya fungsi air sebagai PENCUCI... 17 
4. Bab menolak anggapan air musta' mal karena bekas diciduk oleh 
orang yang berwudlu untuk membasuh MUka ...oroooooooooooWooooooW oo 20 
5. Bab Hadis yang menerangkan tentang sisa kelebihan air bersuci perbalintiah 2 .21 
6. Bab hukum air ketika kejatuhan najis 
7. Bab tentang air liur binatang ..............ooooooooooooWoomoooooo 
8: .Bab.air,liur.kucing ......... #88 22ytA nie hengntd senbad santi Ih nine deh. 
BAB-BAB MEMBERSIHKAN NAJIS DAN KETERANGAN NASH-NASHNYA 
1. Bab menetapkan kali mencuci jilatan Anjing »..oo”oo”Wooocooooooomo 31 
2. Bab dimaafkannya bekas-bekas darah haid yang telah dikerik dan digosok .....32 
3. Bab ketentuan air untuk menghilangkan Najis ..0..22on..ooooooooooomooo 34 
4. Bab membersihkan tanah yang najis dengan air yang banyak -.....o...... 35 
5. Bab tentang bawah kasut yang terkena Dajis »....oooocoooooocoocoooWo.ooom 37 
6. Bab memercik kencing anak kecil dengan air apabila belum makan makanan .38 
7. Bab keringanan tentang kencing binatang yang halal dimakan dagingnya........ 41 
BA Ba MN aa AE 42 
9. Bab tentang MAN .....oooooooooooooooooooooooooooooomoooommn anna Tn. 
10. Bab binatang yang-darahnya tidak mengalir, kalau mati tidak najis ............... 47 
11. Bab orang Islam itu tidak najis sebab mati, tidak juga rambutnya dan 
anggota-anggota badannya yang lain sebab terpisah ..............ooooooooooo. 48 
12. Bab larangan memanfaatkan kulit binatang yang tidak boleh @iualsan 
GagIMgNYAsayicna- (nasi tani eninenne na Beta ES Ku un Ia Nesan m3 Ab 51 
13. Bab mensucikan kulit dengan disaAMAK .........o...ooooooooocoocoooooooo.Woocooooomm 53 
14. Bab diharamkan makan kulit bangkai walaupun telah disamak .................... 56 
15. Bab tentang dimansukhkannya hukum mensucikan kulit bangkai dengan 
disamak........ ME1.nunenkand na gl tara seal) Jirap tnya mudti donhumansn dn MA, 57 
16. Bab najisnya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila 
disembelihi5. geng ngerika sedih amuntamunan sendenng medan one Saber da, 59 
BAB-BAB BEJANA is 
1. Bab tentang bejana emas dan petak .....i......ooooooooomoooooo 61 
2. Bab larangan mematri bejana dengan emas dan perak kecuali sedikit 
GAngperakg Leni ena aa en aan Se MEMUASKAN ena cha 63 
3. Bab dibolehkan menggunakan bejana kuningan dan sebangsanya..................... 63 
4. Bab dianjurkan menutupi bejana-bejana........o....oooooocooooooooooim 64 
5. Bab bejana orang-orang kafir ........oo.oooooco.oco.ooWooooooooooometa 65 








| BAB-BAB HUKUM-HUKUM BUANG AIR 











1. Bab apa yang dibaca oleh orang yang akan buang air ketika masuk 
dan keluar jaMban ........oocooooooooooomenmmenenmneenananemamananaan 68 

2. Bab melepas sesuatu yang tertulis nama Allah “69 

3. Bab larangan berbicara bagi orang yang buang air 

4. Bab menjauh dan bertabir ketika buang air di tempat terbuka .................... 7 

5. Bab orang yang sedang buang air, dilarang menghadap dan 

membelakangi Kiblat................. #01e Senednnn Ata alunan hana gan. 72 

6. Bab boleh menghadap dan membelakangi Kiblat antara bangunan- 

bANGUNAN 52.002 MAN MRNNNNNGA e11703 Te mena da. 

7. Bab mencari tanah yang lembut dan yang dilarang untuk di temapt air 

8. Bab kencing di bejana-bejana karena ada keperluan .......o.co.WoWo.o oo. 

9. Bab kencing dengan berdifi .......o.oooooo.coocoooooooommamennnnnenman 
10. Bab wajib istinja' dengan batu atau dengan'air ................ TON KEL AM NAN. 81 
11. Bab larangan bercibok dengan kurang dari tiga batu g. 
12. Bab menyamakan benda yang dapat digolongkan kepada batu -........................ 
13. Bab larangan bercibok dengan kotoran dan tulang .........ii.i.ocoooo.o.oococo 
14. Bab larangan bercibok dengan makanan atau sesuatu yang berharga..... 

15. Bab benda yang tidak boleh dipergunakan bercibok karena najisnya .... 
16. Bab istinja' ENGAN Ai .......ooo.oro.c.oo.Womm menanamkan z 
17. Bab wajib mendahulukan istinja” daripada WudIU -...oooooomo oo. 





BAB-BAB SIWAK DAN SUNANUL FITHRAH 










1. Bab anjuran bersiwak dan menyebutkan waktu-waktu yang diutamakan .......... 91 
2. Bab bersiwaknya orang yang hendak wudhu dengan jari-jarinya ketika 
DerkUMT Henpeenenncarne mane MEME M etoe, MEI nnu suponhad arkammeenggan. 93 
3. Bab bersiwak bagi orang yang berpUASA .....ooooc.oooo. oma 94 
48 BabSunanul, Biftahxexe ende arananrann he anal maan ana BEN. 95 
5£ Bab KIA Loose MAMA 1 ....98 
6. Bab memotong kumis dan memelihara jenggot ..............—co.oooooo—co.o 100 
7. Bab makruhnya mencabut Uban ...ooooco.oooo oom 101 
8. Bab merubah uban dengan inai dan kattan dan sebangsanya dan 
makruhnya menghitamkan ........oooooWo.oooo Bernegara aa 102 
Bab boleh membiarkan rambut, mengaturnya dan sebangsanya dan P 
dianjurkan memendekkannya ........oooooooooomnanennnetaeantananaa 106 
9. Bab tentang makruhnya kuncung dan diperkenankannya, mencukur rambut... 109 
10. Bab memakai celak, minyak dan harum-hatuMan :..........mooomunnnan 10 
11. Bab menggosokkannya obat yang menggugurkan rambut ........... been inn... 113 
BAB-BAB SIFAT WUDLU”' (FARDHU DAN SUNNATNYA) 
1. Bab dalil wajibnya wudlu? .........ooooooWoo 
2. Bab membaca Bismillah untuk wudlu' 
3. Bab dianjurkan mencuci kedua tangan sebelum berkumur dan lebih 


ditekankannya sesudah tidur malam hati ...........oooooooocoooooooo 117 
Bab berkumur dan mengisap air hidung ......o..o.co.ooo oom 119 


18 


Bab bolehnya mengakhirkan berkumur dan istinsyag sesudah membasuh 

muka dan dua tANgAN .........oo.ocooco.oooo.ooooooo Mentan hana nus inna aB 121 
Bab bersungguh-sungguh mengisap air hidung .... 
Bab mencuci jenggot yang panjang 
Bab bahwa menyampaikan air ke dalamnya jenggot yang tebal itu 

tidak Wajib .........o..cooccoco.cooooooout 126 
Bab sunatnya menyela-nyela jenggot ............. 























9. Bab membasuh kelopak mata dan kerut-kerut dahi , 
10. Bab membasuh kedua tangan serta dua siku dan memanjangkan 
belang pUtih ..o....coo.coooooocooooo.oco.eewen anna ae e aa 129 
11, Bab menggerak-gerakkan. cincin, menyela-nyela jari-jari dan 
menggosok apa yang PEIlu ........coo..o.oooooooo menonton 130 
12. Bab mengusap seluruh kepala dan sifat mengusap dan hadis-hadis yang 
menerangkan tentang mengusap sebagian kepala ..o...ooooooocoooo 132 
13. Bab apakah disunatkan mengulang mengusap kepala atau tidak ................... 134 
J4. Bab bahwa dua telinga itu termasuk kepala, diusap dengan air sisa 
untuk kepala .....o.oooooo.ooccooooooooooeatnmtamtennanaan 135 
15. Bab mengusap luar dan dalam dua telinga -............... entotan 137 
16. Bab mengusap dua kening dan keduanya termasuk kepala................. ...137 
17. Bab mengusap leher .........ooooo.o om ooooometetenenenamanan ...138 
18. Bab bolehnya mengusap atas Serban .................ooocoonawatatotea .138 
19. Bab mengusap bagian kepala yang biasa terbuka bersama serban ................. 141 
20. Bab wajib membasuh dua kaki ...........—.ooeooomrenentneuunuteanya 141 
21. Bab mendahulukan anggota wudlu yang sebelah kanan ................ oo. 143 
22. Bab tentang sekali, dua kali, dan tiga kali dalam wudlu tidak boleh lebih ...... 144 
23. Bab bacaan sesudah Wudlu ............—.—o.ooocmoeteateneenannaaan 146 
24. Bab berturut-turut dalam Wudlu ...........o NAN TEA .-.. 141 
25. Bab bolehnya minta bantuan dalam berwudlu ........—o.... .-. 148 
26. Bab menyeka badan dengan handuk sesudah wudlu dan MANGI ........o.oioo... 149 
BAB-BAB MENGUSAP KASUT 
Il. Bab diperintahkannya mengusap Kasut ........coo.tat Panen andi gan raisa EA 
2. Bab mengusap kaus kaki dan sandal... 
3. Bab disyaratkan suci sebelum memakai 
4. Bab ketentuan lamanya boleh mengusap kasut 
5. Bab mengusap itu khusus di atas kaSut .................imu 


BAB-BAB PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU 


1. 
2. 
3. 


kai 


Bab wajib wudlu karena mengeluarkan sesuatu dari gubul dan dubur 
Bab wudlu sebab najis yang keluar bukan dari gubul dan dubur ..................... 
Bab wudlu karena tidur sebentar, dalam salah satu dari keadaan- 

keadaan sembahyang ....o....oooococo.co.oooocensertenntermanaamamnananganaa 
Bab wudlu sebab menyentuh perempuan.... 
Bab wudlu karena menyentuh kemaluan .... 
Bab wudlu karena makan daging Ota ......ooco.. room. 


Li 

















7. 
8. 


Bab orang yang telah bersuci kemudian ragu-ragu apakah ia telah hadas? ..... 172 
Bab wajib wudlu untuk sembahyang, thawaf dan menyentuh Al Our'an......... 173 


BAB-BAB DISUNATKAN WUDLU KARENA SESUATU PERBUATAN 


1: 


Up HN 


6. 


1 


NA NB 


8. 


Bab sunat wudlu karena makan sesuatu yang tersentuh api dan boleh 
juga tidak berwudIu ......o.cooooocoocoooooo.oooomnerannnenennenunnanana 


. Bab keutamaan wudlu untuk setiap sembahyang ......oo.oooo.oocooooooo 
. Bab sunat berwudlu dan boleh juga tidak, untuk dzikrullah 





Bab sunat wudlu bagi orang yang hendak tidur .................. 

Bab ditekannya wudlu' karena junub, dan disunatkannya karena 

hendak makan, minum dan mengulangi bersetubuh 183 
Bab boleh tidak berwudIu ........ooo—oococooooo.rooooeeetenamaatana 





'BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI 
1. ! 
2. 


Bab mandi keluar MAN ...oo.ooooococo.ooooodnntantemanana enam na nana naaNnaaann 186 
Bab wajib mandi sebab bersetubuh dan dimansukhkannya hukum yang 
meniadakan Wajib MANGI ........ooocoooooocoo.oooooooominnynanatan 187 
Bab ingat mimpi mengeluarkan mani, tapi melihat basah-basah 

atau SEbaliknya w..ooooooooroo.o.cocoo oom enenneteeneapaama tem nananaan 190 
Bab wajib mandi bagi orang yang masuk Islam 
Bab mandi karena haid .....o..oooococoocooroooooewnareenennneanaanannaa 
Bab haram membaca Our'an bagi perempuan haid dan orang yang junub ..... 193 
Bab orang yang junub boleh lewat di masjid tetapi dilarang berdiam 

kecuali kalau berwudIu? .......ooooooomneenanemenenetananeneannanan 195 
Bab mengumpuli beberapa isteri dengan sekali atau beberapa kali mandi ...... 199 





BAB-BAB MANDI SUNNAH 


Oa ea aa 


S2 


10. 
11. 


12. 


13.. 
14. 


Bab mandi Jum' ah ..............e.. 
Bab mandi dua hari raya 
Bab mandi karena memandikan MayYit ......oo Nenen 
Bab mandi untuk ihram, wuguf di Arafat, dan masuk Makkah 
Bab mandi istihadlah untuk setiap sembahyang ........oooout 
Bab mandi bagi orang yang pingsan ketika siuman k- 

Bab sifat MANGI ........ooooooooco.oooomooonwnantarerenannrennnanananan 

Bab menyelah-nyelahi dalamnya rambut dan dalil-dalil yang menerangkan 
tentang melepas TAMbuUt .......o..ooooooooooooonenmanamannaa 215 
Bab sunnah melepas rambut ketika mandi haidl, dan menghilangkan 

bAU @aIAh w...ooooocooooocooocoomomerenatarrennenn anna nee nan amen ana anna Nama na PeNa Nana 217 
Bab dalil yang menerangkan tentang ukuran air untuk mandi dan wudlu ....... 218 
Bab orang yang berpendapat menggunakan air menurut ukuran adalah 

sunnah dan kurang dari itu memadahi apabila sudah Tata .......e......o 220 
Bab menutupi dari pandangan orang lain ketika mandi, dan boleh 

telanjang bila SENdIfiAN .........o.ooooooorcoomo.ooooooonatana 221 
Bab masuk ke air dengan tidak berkain ........... oo 

Bab Hadits yang menerangkan tentang masuk ke pemandian 













KITABUT-TAYAMMUM 


1. 


Ta Maa ad 


po 


10. 


11. 


Bab tayammumnya orang yang junub untuk sembahyang, bila tidak 

MENGAPA AiT -....ooooooooooooooooooooo neon antena NN 229 
Bab tayammumnya orang yang junub karena Ae an na 

Bab tayammumnya orang yang junub karena takut dingin 
Bab diizinkan bersetubuh karena tidak ada air ...................... 

Bab syarath tayammum harus sudah masuk WAKtu .......co..cooocooo.o.co.wo. 
Bab orang yang mendapat air hanya cukup untuk mencuci sebagian 





Bab sifat tayAMMUM .........ooocooooco.coooooooonaan pebl nta 236 
Bab orang yang bertayammum pada awal waktu lalu ia sembahyang, 

kemudian mendapatkan air dalam Waktu itu .....oo.oooooWoomena 240 
Bab batalnya tayammum karena mendapat air di dalam dan di luar 

SEMbAhYANg .....oooocooooocooooooooomoomtanma ane ana 241 


Bab sembahyang tanpa air dan tanda debu, karena dlarurat (terpaksa) ........... 242 


BAB-BAB TENTANG HAIDL 


1. 
2. 
3. 


Bab perempuan istihadlal harus berpegang kepada kebiasaan haidlnya.......... 243 
Bab cara membedakan darah ..........ooooo..ooroooowoo eren 247 
Bab perempuan yang haidl enam atau tujuh hari karena tidak punya 

kebiasaan dan tidak membedakan ........oco woo 248 
Bab warna kuning dan kotor sesudah kebiasaannya 
Bab wudtu'nya perempuan yang istihadlah untuk setiap sembahyang ............ 251 
Bab diharamkan menyetubuhi perempuan haidl, dan hal-hal yang 
dibolehkan ...oo.oooocoooo.nenteneeneenannnn anna enam 
Bab denda orang yang menyetubuhi perempuan haid ........o....oooo.eowennutar 
Bab perempuan haidl tidak boleh puasa dan sembahyang, tetapi harus 
menggadla' puasa, bukan sembahyang .....—........oooocooomoeantenana 255 
Bab liur perempuan, haidl dan makan bersama... 8 

Bab menyetubuhi perempuan istihadlah ............... 











KITABUN-NIFAS 


1. 
2 


Bab paling lamanya Nifas .....oo.ooooooooomunetnnmenanaan 
Bab gugurnya sembahyang bagi perempuan-perempuan nifas 





KITABUS-SHALAH 


1. 
2: 
3. 


4. 


Bab difardlukannya sembahyang dan bila GifardlUkANNYyA ..ooo..o.oo eren en-on ec. 265 
Bab memerangi orang yang meninggalkan Shalat .............oo.corooo.enea 268 
Bab alasan golongan yang mengkafirkan orang yang meninggalkan : 
sembahyang -.ooococoococcooocooooooooooooom mean aeenannaan 273 
Bab alasan golongan yang mengatakan orang yang meninggalkan 


pe 




















sembahyang tidak kafir, tidak kekal di neraka, tetapi berdosa besar ............... 276 
5. Bab menyuruh anak kecil bersembahyang, sebagai latihan, bukan 

Sebagai KeWaND AN ni sana Sena NN mana en Manan Pn, 282 
6. Bab orang kafir apabila masuk Islam, tidak harus menggadla” sembahyang ...283 

BAB-BAB WAKTU SEMBAHYANG 

IL Bab Wakai aa ai Bea Pa Lana na namamu Sa An 285 
2. Bab menyegerakan dan mengakhirkan sembahyang, karena sangat panas ......288 
3. Bab awal dar akhir waktu.ashar dalam waktu ikhtiyar dan dlarurat................. 290 
4. . Bab Hadits-hadits yang menerangkan tentang menyegerakan sembahyang 


ke 


Po 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


. Bab waktu sembahyang maghrib 
- Bab mendahulukan makan malam apabila sudah dihidahgkan, sebelum 


“Ashar dan ditekannya karena MENdUNng ......oooo.ooooooooooooooocooooooooooo 294 


- Bab penjelasan bahwa sembahyang “Ashar itu sembahyang wustha itu 


bukan sembahyang “Ashar .........ooocooooo.. 





sembahyang. maghtib,..o.o.ioooooioco.ooyWoo.o.oo.oo.co.#Woco0ooo oo oKo.e snnndurue menga 304 
Bab sembahyang sunnat dua raka' at sebelum sembahyang maghrib ............... 306 
Bab tentang menamakan “Maghrib” lebih utama daripada menamakan 

GEN an MN IA nan AA seakan ananda 309 
Bab waktu sembahyang “Isya” dan keutamaan mengakhirkannya, dengan 
memelihara jama'ahnya dan waktu ikhtiyarnya sampai pertengahan malam ..310 
Bab makruh tidur sebelum sembahyang Isya' dan bergadang sesudahnya, 
kecuali karena ada kepentingan ....ooo..coooo.ooo.ooooo.coooooooooooo 314 
Bab dinamakannya sembahyang Isya' itu dengan nama “Isya” dan 

GTA ai MN gn TER NE R MOE APA DO UN I0 gta SA, Ae RN maan 316 
Bab waktu subuh dan hadits-hadits yang menerangkan tentang 

sembahyang di awal waktu dan di akhir Waktu .............ceoororoccooooo .»318 
Bab penjelasan tentang orang yang mendapatkan sebagian sembahyang 

di dalam waktunya, maka dia harus menyempurnakannya dan wajib 

aan ara AN Na NA ak aan nenen Pia ri 

Bab menggodla' sembahyang ................. 
Bab tertib dan menggodla' sembahyang 





BAB-BAB ADZAN 


1. 


L. 
3. 
4 


SB. 


Bab wajib adzan dan keutamaannya 
Bab sifat adZan......oo.o.ooooooooooco 
Bab mengeraskan Suara AJZAN ..........ooooooooocooo como 

Bab muadzdzin hendaklah meletakkan jari ke dalam telinganya dan 

memutar leher ketika membaca “Hayya' ala.................o.co.o.Woocoomooo 345 
Bab adzan di awal waktu: Dan dimajukannya adzan sebelum waktu 

khusus untukstayan ae ea ta mn Beren SERNN Dn u na senat upgenadana tan. 348 
Bab apa yang diucapkan ketika mendengar adzan dan igamat, serta bacaan 
TAIO Te EN Mae EA AA Ta Na RTA Irena. banda. 352 
Bab siapa yang adzan, dialah yang igaMat ...........ooocooooooooooo.ooo 356 
Bab memisahkan antara adzan dan igamat dengan duduk sebentar ................. 358 - 





ra 











9. Bab larangan mengambil upah AdZAM. ........ooom.au perereantaaa 359 
10. Bab tentang menggodla' beberapa sembahyang, adzan dan igamat untuk 
sembahyang pertama: Gan cukup igamat untuk tiap-tiap sembahyang 
berikutnya ....oooWooo La EA UN MUA TA apn 359 
BAB-BAB MENUTUP AURAT 
1. Bab wajibnya menutup AUTAat .........—.oooomneenaetanaan 
2. Bab keterangan tentang “aurat itu sendiri 
3. Bab alasan bahwa “paha bukan aurat” ........ 
4. Bab penjelasan bahwa pusar dan lutut bukan termasuk “aurat ........ooo.oooo 366 
5. Bab perempuan merdeka seluruh tubuhnya 'aurat, kecuali muka dan kedua 
tapak KANAN ..cooooooooooooooooooooomummurmuatnuna seeetuea 368 
6: Larangan membuka dua pundak dalam sembahyang, kecuali apabila 
hanya dapat menutup auratnya Saja... metnsenentatnuaa 370 
7. Bab orang yang sembahyang memakai kemeja tanpa sarung yang nampak 
“auratnya ketika ruku' atau Jainnya .........oo.cooooooma1enntentnnnemn anna 373 
8. Bab sunnah memakai dua kain dalam sembahyang, dan dibolehkan dengan 
memakai Satu kain .........ooooco.ooo—oomooomoenana 
9. Bab makruh memakai baju dengan menutup sebelah pundak 
10. Bab larangan berpakaian dengan terlepas dan menutup mulut dalam 
sembahyang ..o...ooooooooco.cooooooom.wpen temenmu 379 
11. Bab sembahyang dengan memakai pakaian sutra dan pakaian ghasab ............ 380 
KITABUL-LIBAS 
1. Bab haramnya memakai sutera dan emas bagi laki-laki, bukan bagi 
PETEMPUAN .....ooocooooocooo.ooooomnn eren amankan eren mantan mama 387 
2. Bab tentang duduk di antara sutera sama dengan memakainya ....ooooo. 389 
3. Bab boleh memakai sutera Sedikit .............oooooweetana 391 
4. Bab memakai sutera bagi orang Sakit... 393 
5. Bab hadits-hadits tentang memakai khizz dan sesuatu yang ditenun 
dari sutera dan DilainyA ............ooooooooooomsueannn area 393 
6. Bab larangan memakai celupan dengan mu'asfar bagi laki-laki dan hadits- 
hadits tentang celupan warna merah .........oooo”oomoooomomuentna 399 
7. Bab hadits-hadits tentang pakaian putih, hitam, hijau yang dicelupkan 


11. 


12. 


. Bab tentang memakai gamis (kemeja), sorban dan seruwal 
. Bab perkenan memakai pakaian yang indah dan sunnat bertawadhu' 


dengan za' faran dan berwarna-WATDA ........oooooooomomatutnennnannaa 403 


. Bab hukumnya pakaian, tikar dan tabir yang bergambar dan tentang 


larangan MEnggAMbAT .....oooooo.ooooom.o.oooomommnnetanaaa 407 





dalam berpakaian serta dibencinya pakaian yang berfoya-foya dan 

melabuhkan pakaian ........ooooooooooo.oooomnnen anna 416 
Bab larangan perempuan berpakaian yang membentuk badannya atau 
menyerupai laki-laki .........ooocooooooooo.ooooenn menanam nasa 421 
Bab mendahulukan kanan dalam berpakaian dan apa yang harus dibaca 

ketika mendapat pakaian baru -......coooooooooooroooooooooomnnnn 425 











BAB-BAB MENJAUHI NAJIS DAN TEMPAT-TEMPAT SEMBAHYANG 


Ii: 


La) 


- Bab menggendong anak yang berhadas dan yang bersuci dengan batu dalam 


- Bab sembahyang di atas kendaraan yang najis atau kena najis ........................ 433 
. Bab sembahyang di atas kulit berbulu, lantai dan tikar 
- Bab sembahyang dengan memakai terumpah dan kasut/sepatu 
. Bab tempat-tempat yang terlarang untuk sembahyang dan yang 


Ooo AU 


- Bab keutamaan mendirikan masjid ...................... 
. Bab kesederhanaan membuat Masjid ....ooooooroooooocooooooo.oooooooooooo 
- Bab membersihkan masjid, memberikan harum-haruman dan menjaganya .......... 


- Bab hal-hal yang perlu dijaga dan yang diperbolehkan, dalam masjid 


Bab menjauhi najis dalam sembahyang dan dimaafkan najis yang tidak 
iketAhuI 2 -e25erinnernent sana Mpeanannnnura sesame Erna nan nan an MN eTUU ANMNGN Wis KVA: 421 


sembahyang dan pakaian anak-anak serta sesuatu yang diragukan najisnya ...429 





av, — 


MiperkenAnikannae»n22en nan en2npateen tag aa angan Kabar Ken egaenn TEA NN NN: UNM 27 UG KMR 438 - 


- Bab sembahyang sunnat di dalam Ka'bah we.oooooocooocoooooocooooooomoooo 448 


Bab sembahyang diatas peta eri Mena nesawe ne Rn uns ene SNN Wat BNNUGA 450 
Bab sembahyang fardlu di atas kendaraan karena ada UdZUTr ......................... 450 
Bab menjadikan bekas-bekas tempat ibadat orang kafir dan kubur-kubur 

yang sudah digali sebagai tempat sembahyang .... 





GamibaWbuSUK -......oooonrecaten tanam can egungnnn ea nanang anna aan PIA MA KANAN TAMAT 
Bab bacaan ketika masuk dan keluar MaSjid ........oo.oo coco 





Bab membersihkan giblat masjid dan hal-hal yang dapat mengganggu 
orang yang sedang sembahyang ........oooooooooooooooWoooooo.oo.oooooooo 483 


. Bab tidak boleh keluar masjid sesudah adzan sehingga sembahyang, 


kecuali karena ada UJZUT ....oooooooooocoocoooooooooooooooooooooooomcm 474 


sokotok 


- 


Mushamnif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah berkata: 


o 12th » 
AA 
Pt ep Pd ? 

Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak mempunyai 
sekutu di dalam kerajaan-Nya, dan menciptakan.segala sesuatu dengan 
kepastian, semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan 
Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, 
yang membawa kabar gembira dan duka, dan juga kepada keluarga 
dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salam Keane melimpah 
jua sebanyak-banyaknya. 

Ini, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis Re yang menjadi 
bertolaknya pokok-pokok hukum, dan yang dipegangi oleh Ulama-ula- 
ma Islam, yang aku. pilihnya dari Shahih Bukhari dan Muslim, 
Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Jami' Abi Isa At Tirmidzi, Sunan 
Abi Abdurrahman An Nasa'i, Sunan Abi Dawud As Sijistani, dan 
Sunan Ibnu Majah Al Oazwini. Dan aku tidak memperpanjang penye- 
butan hadis-hadis ini dengan menuturkan sanad-sanadnya. 

Dan kode-kode rawi untuk riwayat Bukhari dan Muslim (akhra- 
jaahu), rawahul khamsah (untuk rawi-rawi: Ahmad, Abu Dawud, 
Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah), rawahul jama'ah (untuk mereka . 
semua), muttafag 'alaih (untuk: Ahmad, Bukhari dan Muslim), dan 
selain itu aku sebutkan nama rawinya, dan tidak kusebutkan kitab 
mereka, kecuali di beberapa tempat, dan aku sebutkan juga sedikit 
tentang atsar Sahabi radliallah 'anhum. 

















Kususun hadis-hadis dalam kitab ini, menurut tertib (cara) 
Ulama-ulama figih di masa kita ini, untuk memudahkan penuntut- 
penuntutnya, dan aku buat beberapa judul sepanjang yang demikian 
itu ada faedahnya. 

Kepada Allah-lah kami mohon taufig-Nya, untuk memperoleh 
kebenaran, dan semoga Ia melindungi kami dari kesalahan dan 


ketergelinciran, sesungguhnya Ia maha murah lagi maha dermawan. : 


Perkataan "Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak 
mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya dan menciptakan segala 
sesuatu kemudian menentukannya dengan kepastian” itu, syarih 
rahimahullah berkata: Sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
membuka kitabnya dengan ayat ini, padahal ia mampu membuat 
mukaddimah selain dengan ayat ini, adalah karena ada hadis yang 
menerangkan: ”Apabila anak-anak dari Bani Abdil Muttalib telah 
fasih (berkata-kata), maka diajarnya dengan ayat ini”. HR Abdurrah- 
man. 
Perkataan: ”Dan semoga selawat dilimpahkan kepada junjungan 
Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, 
yang membawa berita gembira dan duka, dan kepada keluarga dan 
sahabat-sahabatnya, dan semoga salam kesejahteraan dilimpahkan jua 


.. kepadanya sebanyak-banyaknya” itu, syarih berkata: Setelah alham- 


dulillah, kemudian diikuti dengan selawat atas Rasul-Nya saw., karena 
dialah perantara dalam sampainya kesempurnaan ilmiyah dan amliyah 
kepada kita dari Dzat Yang Maha Tinggi kekuasaan-Nya dan Maha 
Tinggi keadaan-Nya, maka disebutnya sesudah menyebut Dzat Yang 
Maha Agung untuk menghormati kedudukan Nabi saw. dengan 
mengikuti perintah Allah swt. Dan demikian juga berperantara dengan 
selawat atas keluarga dan sahabat-sahabat, karena mereka adalah 
perantara-perantara antara kita dengan Nabi saw., maka sesungguhnya 
kebaikan keluarga dan sahabat-sahabat adalah lebih banyak daripada 
kebaikan kita kepadanya, selesai dengan diringkas. 

Perkataan: ”muttafag 'alaihi” itu, yang berarti diriwayatkan oleh 
Ahmad, Bukhari dan Muslim, syarih berkata: Yang masyhur menurut 
Jumhur, bahwa ”muttafag alaihi” adalah hadis yang disepakati oleh 
Bukhari dan Muslim dengan tanpa mengikutkan lainnya. Sedang 
mushannif,(Ibnu Taimiyah) menggunakan isthilah muttafag alaih dengan 
menambah Imam Ahmad, maka tidaklah itu menjadi suatu kesulitan 


karena hanya dalam isthilah saja. 


MAA 3 w 
“ 
PN SANA 
KITAB THAHARAH 
BERSUCI) 


DN 


BAB-BAB AIR 


1. BAB SUCINYA AIR LAUT DAN LAINNYA 


YO I1 IL GL KAA IL ASI K2 
ET Ka SN 4 | yatA — Ka IS AAN Oa BIN AN 
NPL NA LAN KERANA IA, PN Wa 
HAN Sada Kena ag SUN AO yag et 3 A3 
“ 


$ peerebing DA Tab AA SONM NEO LL UN aa ain 

- ASN KAN ga Naa 3 ANA ALA do 
| bs 4, Pee De PR CU PU LENTATO2 4 

- S3 cp Cs DELAY A3 los, 2. ARA BV GL Safa gan 2 


1. Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Ada seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasul saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesung- 
guhnya kami berlayar (di) laut, dan kami membawa sedikit dari air 
(tawar), kalau kami berwudlu' dengan itu, maka kami akan haus, 
apakah kami (boleh) berwudlu' dengan air laut? Kemudian Rasul saw. 
menjawab: ”Laut itu suci airnya, halal bangkainya”. (HR Imam yang 
lima, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan-Shahih). 


NS SNN GA AN 
— EN EA AE GAN Iga SG Ie lanang. 
£ Pa 


LA Ba SIGN MAAN AN 


13x 














MEI AAN Da PA CAN UCA 274 


CX APA « £ t.. AA 
SA MAPAN PAS PAPAN H3 TO II PAP APAN 
Aa ne AL ASEAN 
2 ayat 2 BPA Sa aa SEA AS AI 


2. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Saya pernah melihat 
Rasul saw. — ketika itu waktu sholat ashar telah tiba - kemudian 
orang-orang mencari air wudlu', tetapi mereka tidak mendapatkan, 
lalu dibawalah kepada Rasul saw. air wudlu', kemudian Rasul saw. 
meletakkan tangannya ke dalam bejana itu, dan. memerintahkan 
orang-orang agar berwudlu' daripadanya. Lalu aku melihat air itu 
mengalir dari bawah jari-jarinya sehingga mereka berwudlu' sampai 
yang paling akhir dari mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


IP 0 0 LN LB AI 
3) Ip PE AAA EA Yeganaag bi 


3. Dan hadis yang semakna derigan ini disepakati oleh hadis 
Jabir bin Abdillah. 


Penjelasan 

Perkataan: "Kitab thaharah” itu, syarih berkata: Karena thaharah 
adalah kunci sembahyang, yang merupakan tiang agama, maka 
pengarang-pengarang membuka karangan-karangannya dengan “bab 
thaharah”. Dan kata "Abwaab”, jama' dari bab, sedang .kata ”Bab” 
secara hakekat adalah tempat masuk apapun, secara ”majaz” diguna- 
kan untuk judul sejumlah maslah yang. munasabah. Dan kata 
”miyaah”, jama' dari maa” (air) dan dijama'kannya padahal ia adalah 
isim jenis, adalah untuk membedakan macam-macam air. 

Perkataan: ”Laut itu suci airnya, halal bangkainya” itu, syarih 
rahimahullah berkata: Berkatalah pengarang Syarh Al Ilmam: Maka 
kalau ditanyakan, mengapa Nabi saw. tidak menjawab pertanyaan 
sahabat-sahabat dengan 'ya' ketika mereka bertanya: Bolehkah kami 
berwudlu, dengan air laut? Maka kami menjawab: Karena hal itu 
(kalau dijawab dengan 'ya”), maka akan terikat dengan keadaan 
darurat, padahal keadaannya tidak demikian, lagi pula dari meringkas 
jawaban dengan 'ya' itu bisa difaham bahwa air laut itu bisa untuk 
berwudlu' saja, tidak bisa mencusikan hadas-hadas dan najis-najis 
yang lain. 

Syarih rahimahullah berkata: Dan di antara faidah hadis ini, yaitu 


diperintahkannya menambah jawaban atas pertanyaan orang yang : 


1 14 


ANnP IMEPAI 


ra RUU 


bertanya. Ibnul Mulagan berkata: Sesungguhnya hadis ini adalah hadis 
yang agung, merupakan dari pokok-pokok bersuci, yang mengandung 
hukum-hukum yang banyak dan gaidah-gaidah yang penting. 

Perkataan dalam hadis Anas ”lalu orang-orang mencari air wu- 
dlu' ” itu, syarih -berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkan 
tolong-menolong tentang air dalam keadaan darurat bagi orang yang 
mempunyai kelebihan air wudlu'nya, dan pula menunjukkan, bahwa 
pencidukan air orang yang wudlu' dari 'air yang sedikit itu tidak 
membuat air menjadi musta'mal. Dan di antara faidahnya, bahwa air 
yang mulia, (air mu'jizat) boleh untuk menghilangkan hadas, dan oleh 
karena itu mushanif rahimahullah berkata: 

Dan di dalam hadis ini ada suatu peringatan, bahwa sesungguhnya 
tidak mengapa untuk menghilangkan hadas dengan air zam-zam, 
karena keringkasan keterangannya ntenunjukkan, bahwa air itu adalah 
air mulia yang diambil barakahnya. Dan air yang Rasulullah saw. 
meletakkan tangannya di dalamnya itu adalah sama dengan ini. 


TA. ya Aa Hu Ia ar or 42 z “9 ks ot 
.? Tera CA SI SAB MAN ap VA Desa ART ae 
. So. » #1 


ENG K3 ago LL An0M (3 ola AK 031 
"PNalay » Uisgag AA PS NI ska PRO PA AKAN 


4. Dan sungguh telah datang dari Ali karramallah wajhah, di 
dalam satu hadis yang ia mengatakan di dalamnya: Kemudian Rasul 
saw. menumpahkan, lalu ia minta setimba air zam-zam, kemudian ia 
minum daripadanya dan wudlu' ”. (HR Ahmad). 


2... BAB KESUCIAN AIR YANG DIPAKAI UNTUK WUDLU? 


MENGAN AS GEN AG IA Lupalest -0 


P3 ea Pen aa Para UR 
Hata Ope 0 gang Ag LS 


5. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Datanglah Rasul saw. 
. mengunjungi aku, sedangkan aku dalam keadaan sakit yang tidak / 


Ii 








sadar, kemudian ia berwudlu' dan mengguyurkan air wudlu'nya 
kepadaku”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Pa ta AS KASN Te “WA A4 UE ML 
engan Er) Nop Sa KAN IX AN 
CAN IL 2 La #13 N MoP LN La” 
Jika DI LA, C2 IN AL LL 901 A 

BATANG) A5 pg MEDAN BL D3 AN KA 


ks - 


6. Dan di dalam hadis perdamaian Hudaibiyah dari riwayat 
Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam: Tidaklah Rasul 
saw. mengeluarkan dahak kecuali mesti jatuh ke telapak tangan seseo- 
rang, kemudian menggosokkannya ke wajahnya dan kulitnya, dan 
apabila wudlu' hampir mereka berebutan air wudlu'nya. Dan kelanjut- 
an hadis ini selengkapnya, adalah pada riwayat Ahmad dan Bukhari. 


NG GB NN deg LI NASA Lot 9 2 
AB Gg KAA Lo AN ga NASI 2 AA 3 —V 
- P4 2 
2 2g AK BII got Ah nih, 2 
Le AAN ENY Nas MAS ES Ia 3 Ina 
“Sa SAN el ol - 


7. Dan dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasul saw. pernah 
menemuinya, sedangkan ia dalam keadaan junub, lalu ia menyingkir 
daripadanya, kemudian ia mandi lalu datang, ia berkata: aku junub, 


. Jalu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis”. 


(HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi). 


LA 


PN S0 PG 2 C70/2 MA AN APA 
. PAN Ledeya 0 35 KANG) -N 


8. Dan Jama'ah juga meriwayatkan seperti hadis di atas seluruh- 
nya, dari hadis Abi Hurairah. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Jumhur menjadikan dalil dengan 
pengguyuran Nabi saw. akan air wudlu'nya kepada Jabir, dan tagrir- 
nya kepada sahabat-sahabat yang tabarruk dengan air bekas wudlu'- 
nya, atas kesucian air bekas dipakai untuk wudlu”, selanjutnya ia 


berkata: Apabila ada yang berpendapat atas najisnya air bekas wudlu”, 


z 


16 


padahal hadis-hadis ini jelas-jelas menunjukkan sucinya, dan dimung- 


| kinkan hal itu termasuk perkara yang khusus bagi Nabi saw., maka 


aku menjawab: Ini adalah da'waan yang tidak sesuai, karena yang 
asal, bahwa hukumnya dan hukum ummatnya adalah satu, kecuali 
kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan, padahal dalil itu tidak 
ada. Dan juga menghukum sesuatu itu najis adalah merupakan 
ketentuan hukum agama yang membutuhkan kepada dalil yang diaju- 
kan oleh orang yang menantang, maka manakah itu? 

Perkataan: "Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis” itu, syarih 
berkata: Sebagian ahli dlahir berpegangan kepada mafhumnya, dan 
pengarang Al Bahr menceritakannya dari Al Hadi, Al Oasim, An 
Nashir, dan Malik, lalu mereka berkata: Sesungguhnya orang kafir itu 
najis 'aini, dan mereka memperkuat pendapat mereka itu dengan 
firman Allah: Innamal musyrikuuna najasun - At Taubat: 29, artinya: 
”Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis”. Dan yang demikian itu 
dijawab oleh Jumhur, bahwa yang dimaksud dari hadis itu, bahwa 
orang Islam itu suci anggota badannya karena kebiasaannya menjauhi 
najis. Dan tentang ayat itu, yang dimaksud, bahwa mereka itu adalah 
najis di dalam i'tigad dan dianggap kotor, dan hujjah mereka atas 
sahnya penafsiran ini, bahwa Allah menghalalkan wanita-wanita ahli 
Kitab, dan kiranya maklum, bahwa keringat mereka tidak dapat dihin- 
dari oleh siapa yang mencampurinya, selanjutnya ia berkata: Dan 
hadis bab ini merupakan pokok dalam hal sucinya Muslim, baik dalam 
keadaan hidup maupun mati, dan juga mengandung faidah, diperin- 


tahkan thaharah ketika menghadapi perkara-perkara besar, seperti 


menghormat orang-orang mulia dan menuliskannya serta memper- 
gaulinya dengan kesempurnaan sikap. 


3, BAB MENERANGKAN TENTANG HILANGNYA FUNGSI AIR 
SEBAGAI PENCUCI v 


e4. PI 


AO PU LOLA LA & , Gi - 
SIA KAA IN an An Gp ae MPA 
Ca Lh nana "PI c :3 & 2 " "2n 
TNEANNES IG RSS GS ANN 52 


MAN ra PAANA 
2 Mela ols, - 


- 


N 


17 








x 


- 9. Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah . 


sekali-kali salah seorang di antara kamu mandi di dalam air yang diam, 
sedang ia dalam keadaan junub”, lalu mereka bertanya: Wahai Abi 
Hurairah, lalu bagaimana ia harus berbuat? Ia menjawab: ia menci- 
duknya dengan cidukan. (HR Muslim dan Ibnu Majah). 


€ 4 2, 3 
35 IA Bah a 1g IPA M3 NG SAG -V 
- z Oa ata 


10. Dan bagi Ahmad dan Abi Dawud, (dikatakan): Janganlah 
sekali-kali salah seorang di antara kamu, kencing di dalam air diam, 
dan janganlah ia mandi janabat di dalamnya.” 


KE JEEEI ON ET 0 pa LA 
- 3 2. & & Aa « 0 3... 
BEAST SAN AN IG REA 
KA Ne SERANG OR ILOt SAN 


LL 


2 Penta A5 ed pb Pola, ME EIE at 
Bebas kang PAN IS ea KU 1 kang La 


La 


2 o 2? 2.5 2 “9? 4 
SALE aan HS ES, Baya 
AAA Ek KN BIAK 


11. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdillah bin Muhammad bin 
Ugail, ia berkata: Aku diberi tahu Rubayyi' binti Mu'awwadz bin 
Afra” lalu menyebutkan hadis wudlu'nya Nabi saw. dan di dalamnya 
(terdapat): ”Dan Nabi saw. mengusap kepalanya dua kali dengan air 
sisa wudlu'nya yang di tangannya, Ia memulai dari belakang (kepala- 
nya), kemudian ia teruskan ke ubun-ubunnya, dan membasuh kedua 
kakinya tiga kali "tiga kali”. HR Ahmad dan Abi Dawud dengan 
diringkas, dan lafadz Abu Dawud: (dikatakan): Sesungguhnya Rasul 
saw. mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di dua tangannya”. 
Tirmidzi berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ugail adalah orang 
baik. Tetapi sebagian mereka (ahli hadis) membicarakannya dari segi 
hafalannya. Dan Al Bukhari berkata: Adalah Ahmad, Ishag dan 
Humaidi menjadikan hadis Abdullah sebagai hujjah. 


Ex 
La 


18 


Penjelasan 

Perkataan: ”Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu 
mandi di dalam air diam, sedangkan ia dalam keadaan junub” itu 
syarih berkata: Sungguh sebagian besar ahlil bait, Ahmad, Al Laits, Al 
Auza'i, As Syafi'i dan Malik dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan 
Abu Hanifah dalam satu riwayat daripadanya, berpendapat, bahwa 
air musta'mal tidak dapat mensucikan, sedangkan syarih menguatkan 
atas tetapnya air musta'mal dalam keadaan“kesuciannya dan tetap 
sebagaimana asalnya. Syarih berkata: Dan mushannif menjadikan dalil 


s hadis dalam bab ini, atas tidak patutnya air musta'mal itu untuk 


bersuci, talu ia berkata! 

Dan larangan mandi di dalam air diam itu, menunjukkan atas 
tidak sahnya dan tidak mencukupinya, dan tidak lain hal itu, kecuali 
karena menjadi air musta'mal dengan pertama kali bertemu dengan 
orang yang mandi itu, dan ini untuk orang yang tidak kena najis, 
adapun bagi orang yang terkena najis maka mencuci di situ dianggap 
cukup. 1). 

Dan perkataan: "Dan Nabi saw. mengusap kepalanya dua kali 
dengan air sisa wudlu'nya yang di tanganpya” itu, hadis ini dijadikan 
dalil, bahwa air musta'mal yang belum terpisah dari badan, boleh 
dipergunakan bersuci. Pendapat ihi dibantah dengan hadis yang 
mengatakan, bahwa Nabi saw. pernah mengusapkepalanya dengan air 
yang bukan sisa dari tangannya, sedangkan engkau tahu, bahwa 
adanya Nabi saw. mengambil air baru itu, tidaklah hal itu meniadakan 
hukum yang terkandung dalam bab ini, yaitu Rasul saw. telah 
nya, karena menentukan. sesuatu dengan suatu shighat (redaksi), itu 
hanya menunjukkan suatu kejadian dan bukan untuk membatas 
(tagyid), dan tidak pula menafikan selain itu, oleh karena itu tidak 
mengharuskan tidak adanya kejadian yang lain. Selanjutnya mushannif 
berkata sesudah membawakan hadis tersebut: 

”Dan kalau diperkirakan untuk ditetapkan, bahwa Nabi saw. 
telah mengusap kepalanya dengan air sisa dari basah-basah kedua 
tangannya, maka tidaklah menunjukkan atas kesucian air musta'mal, 
karena sesungguhnya air apabila telah berpisah dalam keadaan 
mensucikan dengan tidak berpisah kelainnya, maka fungsinya dan 
mensucikannya adalah tetap. Oleh karena itu dalam keadaan demiki- 
an, perubahan air karena najis dan keran barang-barang suci, tidak 
menghilangkan fungsinya. 


1) Maksudnya, air musta'mal tidak bisa menghilangkan hadas, hanya bisa menghi- 
langkan najis (pen.). 


19 











Syarih berkata: Dan telah kami sajikan, apa yang benar tentang 
air musta”mal. 1). 


4. BAB MENOLAK ANGGAPAN AIR MUSTA'MAL 
KARENA BEKAS DICIDUK OLEH ORANG YANG BERWUDLU' 
/ UNTUK MEMBASUH MUKA 


2032 IP GA SIT MS en ea : 
CN ega Ilep 1925 Seja SBN AN 
P £ - - 


AS NO daa UI Lana 
) ar 


, Pp CA 2 Hi - 
WN YEN BY Kadas As Ula An lia $ 
3 KI ni MN LAH - 2 0 2 £ 
2 TSM EN A3 Yaa DISS Ya TES AR 


P4 “ 


NX 
N 


— 


PD Aa 3 An Sea Na - e ol org 
Io AA PNG « AAL Kakan 


& 


& 

ALI PA Pe AN OR CO MAKAN our nu? 

NA Sa KA AAN GAYA 
- FA - - 


Pa 


2972217 ec, KSA. 2 2 AO KAA Aa La IA 
Ia EN ORG ek NI IG D SANG 


-— 
3 TN: PL 9» Yad 
- vi - AN “ 
SPA, AAS inn yo AI 


12. Dari Abdillah bin Zaid bin Ashim, bahwa ia pernah diminta: 
Berwudlu'lah untuk kami, sebagaimana wudlu' Rasul saw.! Lalu ia 
minta bejana, kemudian ia menuangkannya atas kedua tangannya, lalu 
ja basuh tiga kali, kemudian ia memasukkan kedua tangannya lalu 
mengeluarkannya, kemudian berkumur dan mengisap air hidung dari 
satu telapak tangan, kemudian ia berbuat demikian tiga kali, lalu 
memasukkan tangannya kemudian mengeluarkannya, lalu membasuh 
wajahnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya, lalu mengeluar- 
kannya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku dua 
kali, kemudian memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya, kemu- 


1) Kami berpendapat bahwa air musta'mal itu tidak ada berdasarkan kepada dlahir 


hadis no. 11. 


dian mengusap kepalanya, yaitu ia jalankan kedua tangannya ke 
bekalang, lalu ia kembalikannya, kemudian membasuh kedua kakinya 
sampai mata kaki, lalu berkata: Demikianlah wudlu” Rasul saw.” HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan lafadznya dari Ahmad. 


Penjelasan 

Perkataan: ” kemudian ia memasukkan tangannya” itu, dan dalam 
satu riwayat: ”kemudian ia memasukkan kedua tangannya lalu 
mengambil air dengan kedua tangannya”, dan di dalam hadis Ibnu 
Abbas "kemudian ia mengambil seciduk air dengan tangannya, 
demikian, lalu ia usapkannya ke tangannya yang satu kemudian ia 
membasuh dengan tangannya itu” itu, syarih berkata: Riwayat ini 
menunjukkan bolehnya tiga perkara itu, dan sesungguhnya itu adalah 
sunnah (Nabi saw.).. Kelanjutan hadis ini akan disebutkan, di, bab 
wudlu', dan sebenarnya dibawakannya oleh mushamnif di sini, adalah 
untuk menolak pendapat orang yang mengira, bahwa air yang diambil 
(dengan tangan) sesudah membasuh wajah adalah musta'mal yang 
tidak patut untuk bersuci. Dan itu adalah pendapat yang bathil yang 
ditolak oleh hadis ini dan lainnya, dan engkau telah tahu dari apa yang 
lalu, bahwa masalah ini, yakni ”keluarnya air musta'mal dari fungsinya 
sebagai pencuci adalah pendapat yang tidak kuat. Dan di antara faidah 
hadis ini, adalah bolehnya berbeda bilangan membasuh anggota 
wudlu”, karena Nabi saw. mencukupkan dalam membasuh kedua 
tangan dua kali, sedang anggota yang lain tiga kali. Selesai dengan 
diringkas. 


5. BAB HADIS YANG MENERANGKAN TENTANG SISA 
KELEBIHAN AIR BERSUCI PEREMPUAN 


Bg ex Yeay Lha LoL CAN 
Kogan "PNS gk SA AN 


& 4 Pa 


La LI AA Ta AE OaP 0 oh GIE 
AAN ANA a TAU Pada ag er) 
Pai 
Ai PIK IL Pn NN In ea AK LAI 
299 - doel . Nb ee C3 Ko AD K3 EN “« NYA, ” 
raga ru Lo NU Io Cat LA Pa IL P7 
SA AN INN SA Albneoam ap 


21 











$$ 


» 


13. Dari Hakam bin Amr al Ghifari, bahwa Rasul saw. melarang 


laki-laki berwudlu' dengan bekas air yang dipakai bersuci perempuan." 


HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan Nasa'i. Ibnu Majah dan 
Nasa'i berkata: "bekas air wudlu' perempuan”. Dan Tirmidzi menga- 
takan: Hadis ini Hasan, dan Ibnu Majah berkata, sesudah ia meriwa- 
yatkan hadis yang lain: "yang benar adalah hadis Hakam”. 


AE KA AA AL rah 
AA BAL AN 3 LE NAS NIS TI SP) EN N 
ALAN Ana 
Peben VON) 2 An ga Jera) 


14. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul saw. pernah mandi 
dengan air.bekas (dipakai) Maimunah. HR Ahmad dan Muslim. 


APA IKEA LA Top ha go2— Ona 
Ket Pt 9 NI ON Aa RA al ye -N0 


15. Dan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasul saw. 
pernah wudlu' dengan (air) bekas mandi janabat Maimunah. HR 
Ahmad dan Ibnu Majah. , 


bagan era Da Go AK yoona AS ago 
(22 EPA DN .3 - KAK 2 yi 
GLESSIAN IPA NG (Am 


“ 
Lahu NA Be tu NP IIA JIKA NT . 
IS CA BA Sh LAN ol 5d CAN 15 naa 


16. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sebahagian isteri Nabi 
saw. mandi di dalam bejana besar, lalu datanglah Nabi saw. akan 
berwudlu' atau mandi daripadanya, maka sebahagian isterinya berkata 
kepadanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya “aku junub, maka ia 
bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak dapat menjunubkan”. HR Ah- 
mad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis 
ini Hasan-Shahih. 


22 


Penjelasan 

Ibnu Taimiyah berkata: 

”Aku berkata: Kebanyakan ahli ilmu menjadikan rukhshah bagi 
laki-laki (menggunakan) bekas air bersuci perempuan. Dan hadis-ha- 
dis tentang ini lebih shahih. Tetapi Ahmad dan Ishag memakruhkan- 
nya apabila perempuan itu mandi sendirian, dan mereka membawa 
hadis Maimunah itu, sebenarnya dia tidak mandi sendirian, dengan 
mengkompromikan antara hadis Maimunah dengan hadis Hakam. 
Adapun tentang mandinya laki-laki dan perempuan dan wudlu' 
mereka bersama-sama, maka hal itu tidak ada khilaf tentang 


bolehnya”. 


- 


3 YG YAN IA ET IG IE 
KTIPOTSAN SA MAU “ HA AG -V 
SIK p3 3 
Kr Pa Ta AK 
AE gab 2 aya Selong 


17. 'Ummu Salamah berkata: Aku pernah mandi janabat 
bersama Rasul. saw. dari satu bejana. HR Ahmad, Bukhari dan 


Muslim. 


, & 0 NA 22 909 Sr Lega 
SENI LUNAS AA AN 
1 j x 2. 9g 6£ La TAA 0 Ae ad 
PPA PAN A BILEP OI ANTA Cena ANA TPA 


18. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah mandi janabat 
bersama Rasul saw. dari satu bejana, yang bergantian tangan-tangan 
kami.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


er Pee To nd ba P3 - 178 2Kog” 
MA SIANG aa Top aa 33 - ih 


19. - Dan dalam satu lafadz bagi Bukhari (dikatakan): Dari satu 
bejana yang kami menciduk daripadanya bersama-sama. 


KOP Pee Aa Con 0729 0 0 7 
SIN ELIA AAA SP AA 


23 








20. Dan bagi Muslim (dikatakan): Dari satu bejana antara aku 
dan dia, lalu Nabi saw. mendahului aku, sampai aku berkata: Tinggal- 
kanlah aku, tinggalkanlah aku! 


ROo3 “LA " dang , .& -— 
KEBN IN AN BANESI 


£ 
| kai aakarrenntmaskarisn 7 


-21. Dan di dalam lafadz Nasa'i (dikatakan): Dari satu bejana 
yang Nabi saw. mendahului aku dan aku mendahului dia, sehingga 
Nabi saw. berkata: Tinggalkanlah aku, dan aku berkata: Tinggalkan- 
| lah aku! 


| Penjelasan 

' Syarih rahimahullah berkata: 

| ”Dan dikompromikanlah antara hadis-hadis tersebut, yaitu: mem- 
bawa hadis-hadis yang melarang, dimaksudkan untuk air yang berja- 
tuhan dari anggota badan, karena air yang demikian itu musta'mal, 
sedang hadis yang membolehkan, dimaksudkan adalah sisa air bukan 
yang jatuh dari anggota. Begitulah bentuk kompromi yang dilakukan 
oleh Al Khathabi. 

Dan yang lebih baik dari itu adalah bentuk kompromi oleh Ibnu 
Hajar Al Asgaliani di dalam Al Fat-h, yaitu membawa hadis yang 
melarang untuk ta nzih dengan garimah hadis-hadis yang membo- 
| lehkan. | 


6. BAB HUKUM AIR KETIKA KEJATUHAN NAJIS 


» Ie GL Aa (3 Ce NN 23 Da laa 
AAN GIS JB (oa Kata NY 


TAK INC Ha PL ee EA Mon € z e 
Is SEN KN AE TEA 33 Kao 


PA 2 oa PAI, NA yo NN, AP NA 

Gn PN LANANG aa AKN rate PA rod ga, 
Pad 

PIALA Gi asi SO NE MALAKA 


ji Lo s SA | ad 
Male peta Jap ra bo 0m naa Oles 

















2. Dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata: (Rasul) ditanya: Ya 
Rasulullah, apakah engkau pernah berwudlu' dari (air) sumur Bu- 


24 


dla'ah, yaitu sumur tempat membuang darah-darah haid, daging- 
daging anjing, dan bangkai? Lalu Rasul saw. menjawab: ” Air itu Suci, 
tidak dinajiskan oleh sesuatu”. HR Ahmad, Abu Dawud dan 
Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan, dan Ahmad berkata: 
Hadis sumur Budla'ah shahih. 


LtvI P2 XI a03 IS PI AN NA sa aa AA 
KA Jaa DN jay ah Gong KIA 0 39 NY 


ALL DR LAIN “MWA AN S1 Ane ca 
Sad EN NE EN 33 MN NE la P3 
2053 9 LIP Ae 12 y1 0 
Mega AL YAN AN PNG 


23. Dan di dalam satu riwayat bagi Ahmad dan Abi Dawud 
(dikatakan): Apakah engkau pernah” diberi air dari sumur Budla'ah, 
yaitu sumur yang ditempati membuang darah-darah haid wanita, 
daging anjing-anjing, dan kotoran manusia? Lalu Rasul saw. 
menjawab: ”Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh 
apapun”. 


in Ke Ai Lt ae LA 
KAA LNG Ion La ANN 
TA 2 4 KA GOA EPA 007 PP) 
SAE LA ANE 3 ANN WS ALS 
Pa Kg PETA INI TAS 1 BN Tai 
SIKA ala Sa PING NAN 32 Jia s Ja 
an Can IN Na AN LP en 


LAS 0 bata SEKS me ' 
Ng. ana SN Aan Sigae A30 


: Ke LA at 53 Ay KEL LA 
TAG KAB IE NAS NI 


90. 


PA SIA - 
NASA M3 13 


Abu Dawud berkata: Aku mendengar Outhaibah bin Sa'id, ia 
berkata: Aku pernah menanyakan bangunan sumur Budla'ah tentang 
dalamnya, aku bertanya: Apakah air sumur itu banyak? Lalu ia 
menjawab: Setinggi pantat. Aku bertanya: Kalau berkurang sampai 
dimana? Ia menjawab: Dibawah aurat. Abu Dawud berkata: Aku 
pernah mengukur sumur Budla'ah dengan selendangku, kemudian aku 
rentangkan di atasnya, lalu aku ukur dengan dzira'ku, maka lebarnya 
enam dzira”. Dan aku bertanya kepada orang yang membukakan pintu 


25 











kebun dan memasukkan aku ke dalamnya: Apakah pernah diubah 
bangunannya dari keadaan asalnya? Lalu ia menjawab: Tidak! Dan 
aku mengetahui di dalamnya, air yang berubah warnanya. 


73 ZA Vga 00 Ara KIM o IK .Lie0 
Ga. SA Yana AS TO BA 3 aa sa AL 
Pa ci yA - “ 
sr th » KI Ra 2 IKA 7 05 ar £.9 
SA 1 en PIN Ox ale IE 


MA WE) an on AK a “G3 PA WA 
Era ' 0135 & MN Penenang sok Si: J3 


24. Dari Abdillah bin Umar bin Khathab, ia berkata: Aku 
mendengar Rasul saw. bersabda, dikala ia sedang ditanya tentang air 
di padang Sahara dan berulang-ulangnya (datang) di situ, binatang- 
binatang buas dan hewan-hewan: "Kalau air itu dua gullah, maka 
tidak mengandung kotoran”. HR Imam yang lima. 


Dok 3 30 IA A3 NA sah san Lana 
ERA MA Rp3 Aaelana Jaa 39 -N 0 


- Pat 


25. Dan dalam lafadz Ibnu Majah, dan satu riwayat bagi Ahmad 
(dikatakan): ”Tidak dapat dinajiskan oleh apapun”. 


A3. & o - P3 4 
0 ITE IA 3 GM Lg 0 Ko 
EA KA Pi Jb le s Kan op Saus Eh 
, Pa aan Ie AA Ia LA 0 & GS 
SAN ES BAN NG “d3 NS GS LNGASN 
ba Par ya KAN — er 


pp Lan naga 


£ : Pel 
- ten . 23 pa berat BASA 
“ Asa Jen R »: code, “ Kg pe BAN 


26. Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Janganlah 
salah seorang di antara kamu kencing di dalam air berhenti yang tidak 
mengalir, kemudian mandi di dalamnya”. HR Jama'ah dan ini adalah 
lafadz Bukhari, dan lafadz Tirmidzi (dikatakan): ” Kemudian ia wudlu' 
daripadanya”. Sedang Imam-imam yang lain (dikatakan): "Lalu ia 
mandi daripadanya”. - 


Penjelasan 
Sabda Nabi saw. ”Air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun” itu, 
Ibnul Mundzi berkata: Ulama” telah sepakat, bahwa air sedikit atau 


26 


banyak, apabila kejatuhan najis lalu berubah rasanya, warnanya, atau 
baunya, maka menjadi najis. i 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa air itu tidak 
menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik air itu sedikit atau 
banyak, meskipun berubah semua sifatnya atau sebagian. Tetapi 
berdasarkan ijma' Ulama”, bahwa air apabila telah berubah salah satu 
sifatnya-sebab kejatuhan najis, maka hilanglah fungsinya sebagai 
pencuci. Oleh karena itu air tidak najis sebab sesuatu yang mengenai- 
nya, meskipun air itu sedikit, kecuali kalau berubah. Kalau air yang 
kurang dari dua gullah itu berubah sebab terkena najis, maka 
hilanglah fungsinya sebagai pencuci dengan ijma' dan dengan mafhum 
hadis gullatain. Dan kalau tidak berubah, maka hadis: (air itu) tidak 
dapat dinajiskan oleh apapun” itu, keumumannya menunjukkan 
ketiadaan hilangnya fungsi air sebagai pencuci, sedangkan hadis 
gullatain mafhumnya menunjukkan hilangnya fungsi sebagai pencuci. 
Selesai dengan ringkas. 

Sabda Nabi saw. "Janganlah salah seorang kamu kencing di air 
diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya” itu, Al 
Ourthubi berkata: Ini adalah peringatan Nabi saw. terhadap kembali 
kepada suatu perbuatan yang tidak baik, seperti sabda Nabi saw.: 


”Janganlah salah seorang diantara kamu memukul isterinya 
seperti memukul hamba, kemudian ia mengumpulinya.” 


Mushannif rahimahullah berkata: 

”Siapa yang menggunakan hadis dua gullah lalu hadis ini diartikan 
untuk air yang kurang dari dua gullah, sedang hadis sumur Budla'ah 
itu untuk yang mencapai dua gullah, ini dengan mengkompromikan 
antara semua hadis”. 

Aku berkata: Kencing di dalam air, dapat menajiskannya, apabila 
air itu sedikit, dan mengotorinya, apabila air itu banyak. Oleh karena 
itu, maka dilarang kencing di dalam air secara mutlak. 


7. BAB TENTANG AIR LIUR BINATANG 


2. . 


& NAN RI LT e 5 
MESIN EK AK IA Geo ae AN 
z og sb 3? " pan 
CLAN CE SI SA NI SA 


27. Hadis Ibnu Umar tentang gullatain menunjukkan atas najis- 
nya liur binatang, dan kalau tidak, maka pembatasan dengan gullatain 


27 





itu di dalam jawaban soal tentang jatuhnya air liur binatang atas a1r itu 
adalah sia-sia. 


Pe 


Nu Gue Te Bg NA 
ang Hata 


Yan AL 29 
5 ewe RON 13 Ha 
- 28. Dari Abi Hurairah, 'ia berkata: Rasul saw. bersabda: ”Apa- 
bila anjing menjilat di dalam bejana salah seorang di antara kamu, 
maka tumpahkanlah kemudian cucilah ia tujuh kali.” HR Muslim dan 
Nasa'i. 
Penjelasan n 

Syarih berkata: Tentang hadis yang sesudahnya, dan mungkin 
dimaksudkan hadis dua gullah dalam keadaan seperti itu, adalah 
karena jatuhnya air liur binatang ke dalam air itu diduga binatang itu 
terus kencing dan buang kotoran. 

Ia berkata: Hadis Abi Hurairah menunjukkan atas wajibnya 
mencuci tujuh kali karena jilatan anjing. Ia berkata: Dan ia mengam- 
bil dalil dengan hadis ini atas najisnya anjing, karena apabila liurnya 
najis sedangkan ia adalah peluh mulutnya, maka najislah mulutnya 
dan (hal itu) menetalkan najisnya seluruh. badannya... Dan yang 
demikian itu karena liurnya adalah bagian dari mulutnya, maka bagian 
badannya yang lain lebih-lebih”, dan Jumhur berpendapat demikian. 


8. BAB AIR LIUR KUCING 


An Pa Pd P3 .. 02 
Gi aan AEON Ti NP BA Manga xA 
Eu 2.yL AL 2 F 
(dia NA, : TPA G1 kaga HA AN 
pa 
“Wa 


3 


sg maen TANGGA 
Lper Lu yg ca BR aah 


up Aa & 


An SAK 
CA » PAN 


“ Oias ini tidak tepat, sebab manusia itu air seninya dan anggota badannya tidak najis. 


28 


dbs. RS ol) 2x SA, KAA UA AAA NAN 


Ea BEN SSA) 


29. Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dan dia di bawah 
kekuasaan Abi Oatadah, bahwa Abi Oatadah masuk kepadanya, lalu 
ia menuangkan air wudlu' untuknya, kemudian datanglah seekor 
kucing yang minum daripadanya, kemudian ia menyodorkan wadah itu 
kepadanya sehingga minumlah kucing itu daripadanya, Kabsyah 
berkata: Lalu Abi Oatadah melihat aku sedang memperhatikannya, 
kemudian ia berkata: Herankah engkau wahai anak perempuan 


saudaraku? Aku menjawab: Ya. Lalu ia berkata: Sesungguhnya Rasul 


saw. bersabda: Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena sesungguh- 
nya ia adalah di antara binatang yang keluar masuk rumah kamu.” HR 
Imam yang lima dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan-Shahih. 


LAI 


NA KE Ja NE CS 


HA 
wengi PA 


z Pa SAra z eni: AT aj 


30. Dari Aisyah, dari Nabi saw., bahwa ia pernah menyodorkan 
bejana kepada kucing sehingga kucing itu minum, kemudian Nabi 
wudlu' dengan ena HR Dara Outhni. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan atas sucinya 
mulut kucing dan air liurnya, dan inilah pendapat Syafi'i dan Al Hadi. 

Dan Abu Hanifah berkata: Alir liur itu najis sebagaimana air liur 
binatang-binatang buas, tetapi air liur kucing diberi keringanan, yaitu 
dimakruhkan menggunakan air bekas jilatan kucing. Namun pendapat 
Abu Hanifah itu dibantah, karena hadis dalam bab ini menjelaskan, 
bahwa kucing tidak najis, maka keumuman hadis tentang air liurnya 
binatang buas itu ditakshish (dikecualikan) atas najisnya binatang itu, 
dengan hadis kucing ini. Adapun semata-mata menghukumi kucing ' 
sebagai binatang buas, itu tidak menetapkan bahwa kucing itu najis, 
karena tidak ada kaitan antara kenajisan dan kebuasan, karena Dara 
Outhni telah meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, ia berkata: 


29 











"Rasul saw. pernah ditanya tentang kolam-kolam antara Mekah 
dap Madinah, lalu ditanyakan: Sesungguhnya anjing-anjing dan bina- 
| tang-binatang buas datang ke tempat itu, kemudian ia menjawab: 
: "Bagi binatang-binatang itu apa yang mereka minum, dan sisanya 
adalah untuk kita, untuk diminum dan bersuci.” 
As Syafi'i, Dara Outhni dan Baihagi meriwayatkan di dalam Al 
Marrifah, pengarang Al Marrifah berkata: Hadis tersebut mempunyai 
beberapa sanad, yang kalau dihimpun sebagiannya dengan sebagian 
yang lain, maka akan menjadi kuat, dan hadis tersebut berbunyi sbb.: 
"Bolehkah kami berwudlu' dengan sisa (minum) himar-himar? 
Nabi menjawab: Ya (boleh), dan bahkan sisa minum binatang-bina- 
tang buas seluruhnya”. 
Selanjutnya ia berkata: Dan dimungkinkan juga, bahwa hadis dua 
gullah (gullatain) yang terdahulu itu diperselisihkan, karena lewatnya 
binatang-binatang buas itu di air tersebut, diduga kencing dan berak. 





30 





NN aa a 
AN 
pa 53 


BAB-BAB MEMBERSIHKAN NAJIS DAN 
KETERANGAN NASH-NASHNYA 


1. BAB MENETAPKAN KALI MENCUCI JILATAN ANJING 


4 H 


n 8 74 ZA & d PN pnp Aa & | 
ANE LIA SA mi Ib-e MUA via os h, 
ebi» NASA 


1 


- 


31. Dari Abu Hirairah, bahwa Nabi saw. bersabda: 3 wb 
anjing minum di bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah ia 
tujuh kali.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


& 2 R Be £ Sa LK ud 137 at - 
NN BANI INN Pn d AAS NN 


had 


Kg aa PE ka 
2 


KE ERA PN PER GI 


32. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Sucinya wadah 
salah seorang di antara kamu, apabila dijilat anjing, bendeklak dicuci 
tujuh kali, pertama kalinya (dicampur) dengan tanah. 


Hn PN TA Pep Ata Te KNGA A , 
H2 BIA Noya MA NY 
29.2, 3 Pa Lu La LP, “ 2 299 Ae ah 
NI SGKEN EL E  II Ta Je 
CA naga NE 0 IN NN AAA 
KEREN AE CO sos BLUS deg 
» CASN SAN IN AN ol -Colh 


81 : 





























33. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: Rasul saw. 
pernah memerintahkan membunuh anjing-anjing, lalu pada suatu saat 
ia bersabda: Mengapa mereka berbuat begitu dan mengapa anjing- 
anjing itu? Kemudian ia memberi rukhshah (keringanan) pada anjing 
buruan dan anjing (penjaga) ternak, dan ia bersabda: ” Apabila anjing 
menjilat pada bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah 
tujuh kali, dan campurlah yang kedelapannya dengan tanah.” HR 
Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Bukhari. 


ja sa Ha GK TAN Kai Ca IA 2g aan ba 
pa an SEL ara & Lala) 223 Pa 

34. Dan di dalam satu riwayat bagi Muslim (dikatakan): Dan ia 
(Nabi saw.) memberi keringanan pada anjing (penjaga) kambing dan 
anjing buruan, dan penjaga tanaman”. 5 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Dua hadis (di atas) menunjukkan, 
bahwa bejana yang dijilat anjing, dicuci tujuh kali, selanjutnya ia 
berkata: Dan telah terjadi khilaf, apakah dicampurnya dengan tanah 
itu di dalam (jumlah) tujuh kali, atau di luarnya. Dan menurut dlahir- 
nya hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwa debu itu di luar tujuh kali, 
dan itulah yang lebih kuat dari lainnya. Selesai. 

Ibnu Hajar berkata di dalam Kitab Fat-hul Bari: Riwayat yang 
menggunakan kata uulaahunna (pertama kalinya dicampur dengan 
tanah), adalah lebih kuat-sebab lebih banyak dan lebih mahfudz, dan 
juga dari segi maknanya. Karena pencampuran dengan tanah, pada 
'kali yang terakhir menyebabkan keperluan mencucinya lagi untuk 
membersihkannya, dan Syafi'i telah menentukan, bahwa mencuci yang 
pertama dengan dicampur tanah itu adalah lebih utama. 


2. BAB DIMA'AFKANNYA BEKAS-BEKAS DARAH HAID YANG 
TELAH DIKERIK DAN DIGOSOK 


rana vENT Get 2 e K0. 
LS ENYA AKAN “X0 


- 

IIS La AL AN 0G 7? 

KL NG LAS IN 2 LA GUI 
7 


Pd 
21. ya 4 ay 


4 On 1 AO, 33 LA GI 3 IA 
Ka SO aa AD 


ca 


32 





35. Dari Asma' binti Abi Bakr, ia berkata: Datanglah seorang 
perempuan kepada Nabi saw., lalu ia bertanya: Salah seorang di anta-' 
ra kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? 
Lalu Nabi saw. menjawab: Ia harus mengeriknya, lalu menggosoknya, 
dengan air, kemudian mencucinya, lalu sembahyang dengan kain itu”. 
HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


anak Pena 


LAN: NGAK SS AAN A AN - RA 
SAE 36 AA PI 
LNG $ LABEL NGK AG IA 

CK LANG AN AN et 


35. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Khaulah binti Yasar berta- 
nya: Ya Rasulullah, aku hanya mempunyai satu pakaian dan aku haid 
dengan pakaian itu (bagaimana aku harus berbuat)? Nabi saw. menja- 
wab: Apabila engkau telah suci, maka cucilah tempat darah itu lalu 
sembahyanglah dengannya”. Khaulah bertanya: Ya Rasulullah bagai- 
mana kalau bekasnya tidak dapat hilang? Nabi saw. menjawab: 
Cukuplah bagimu air, dan tidak apa-apa bekasnya.” HR Ahmad dan 
Abu Dawud. 


Pr CA 2 : aan og naa or 
PN LA BUMN DEENAIG -NN 
ML Ny o0T Ion DANA ON KOK PN SANTA 
1 NG HE KN NN dab d2 Lila 


Nani 2g Aa seen PET PAP 
ENTER Be YAA Ca PNS AI 


O KUNOe PAN 
PARA AITAYYI - 


37. Dan dari Mu'adzah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah tentang wanita yang haid, yang pakaiannya terkena darah, lalu 
ia menjawab: ia harus mencucinya, dan kalau tidak dapat hilang 
bekasnya, maka rubahlah dengan sesuatu dari warna kuning. Aisyah 
berkata: Akupun pernah berhaid di tempat Rasul saw. 3 kali, yang 
semuanya itu pakaianku tidak saya cuci.” 


33 






































Penjelasan 
Perkataan “kemudian ia menggosoknya” itu, syarih berkata: 
Yakni menggosok tempat darah dengan ujung-ujung jari agar bersih, 
dan hilanglah apa yang melekat pada pakaian itu. 
Mushannif berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Bahwa darah haid 


tidak dima'afkan meskipun sedikit, karena keumumannya, 2. Kesucian - 


pakaian adalah syarat bagi sembahyang, 3. Sesungguhnya najis darah 
haid dan sebangsanya, mencucinya tidak diperlukan tanah dan jumlah 


.kali cucian, 4. Sesungguhnya air itu menentukan bagi hilangnya najis. 


Perkataan "Cukuplah bagimu air dan tidak apa-apa bekasnya” 
itu, syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil bagi tidak wajibnya meng- 
gunakan alat yang tajam. Dan Syafi'i berpendapat atas wajibnya 
menggunakan alat yang tajam yang biasa, karena perkataannya dalam 
hadis Ummu Oais (dikatakan): ”keriklah dengan tulang dan cucilah 
dengan air dan bidara”. Dan ada yang berpendapat, bahwa mengguna- 
kan alat yang tajam adalah sunat dengan mengkompromikan antara 
beberapa dalil tersebut. 

Dan perkataan "tidak apa-apa bekasnya” itu, menunjukkan, 
bahwa tetapnya bekas najis yang sukar dihilangkan itu adalah tidak 
apa-apa, tetapi harus diubah dengan za'faran atau sebangsa kuning- 
kuning atau lainnya sehingga hilanglah warna darah, karena darah 
adalah menjijikkan. Selesai, dengan diringkas. 

Perkataan Aisyah ”Aku tidak pernah mencuci pakaian” itu, 
syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya yang asal 
adalah suci, oleh karena itu tetap atas kesuciannya, sampai nampak 
ada padanya najis, schingga wajib mencucinya. 


3. BAB KETENTUAN AIR UNTUK MENGHILANGKAN NAJIS 


04 KK 


HE, AI ES aka Ie AA A3 S1 KA Wr PAS LA 


Pad 


KG, IG. na : HAN 


N 


Pe 


BAE 


p- 


38. Dari Abdillah bin Umar, bahwa Abi Tsa'labah pernah 
bertanya: Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang bejana orang- 
orang Majusi, kalau kami terpaksa (menggunakannya). Nabi saw. 


34 


menjawab: ” Apabila kamu terpaksa (menggunakannya), maka cuci- 
lah dengan air dan masaklah dengannya.” HR. Ahmad. 


i pra" Pel KG “£ LA Fa 
4 “ (ga Aa (ra & , Ko - 
2 s1 2 an 2? 2. 3 2 9 og ca 2 .& 
ka YEN Ha sni PA HD PEG 
N (Ka 


AI 2 4 » 
815 rana) AYO s4 PAN Ear £ BAL Ja LAN 


39. Dari Abi Tsa'labah al Khusyni, sesungguhnya ia berkata: Ya 
Rasulullah, kami berada di daerah, kaum ahli Kitab, maka kami 
mamasak dengan periuk-periuk mereka, dan minum dengan bejana- 
bejana mereka, apa yang harus kami perbuat? Lalu Rasul saw. menja- 
wab: "Kalau kamu tidak menemukan lainnya, maka cucilah dengan 
air.” HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan-Shahih. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Dan mushannif rahimahullah meng- 
ambil dalil dengan apa yang disebutkan di dalam bab ini, bahwa air itu 
dapat ditentukan sebagai alat untuk menghilangkan najis, dan juga 
untuk yang lain, dan jelas bagimu, bahwa dengan semata-mata. 
perintah menghilangkan khusus untuk najis ini dengan air itu, tidak 
berarti tidak menentukan bahwa hilangnya setiap najis itu mesti 
dengan air, dan berkatalah mushannif di bab sebelumnya. Dan yang 
benar, bahwa air adalah pokok alat untuk mensucikan, karena telah 
disifati di dalam Our'an dan Sunnah secara mutlak dengan tanpa 
dibatasi. Tetapi pendapat yang menentukan bahwa hanya air saja 
sebagai alat untuk mensucikan, sedang yang lain tidak, adalah 
ditentang oleh hadis tentang ”mengusap kasut”, ”mengerik mani”, 
”mengerik mani dan menghilangkannya dengan rumput idzkhir” dan 
seperti itu adalah banyak. 


4. BAB MEMBERSIHKAN TANAH YANG NAJIS DENGAN 
AIR YANG BANYAK 


TOM AA OA KL neng 15 , ,€ 
SOE SIG NAE IA 


35 




















ka 


Iglaga KENA 5 Gate ANE can AKA 
» £ “2 a33 agar « Haa 
EN GAN AN - slab 


LK, 


MLM AN ada z 


40. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Berdirilah seorang Baduwi 
lalu kencing di dalam masjid, kemudian orang-orang berdiri untuk 
memukulnya, lalu Rasul saw. bersabda: Biarkanlah dia, dan tuangkan- 
lah setimba air di atasnya, karena sesungguhnya kamu diutus untuk 
memudahkan dan tidak diutus untuk mempersukar”. HR Jama'ah 
kecuali Muslim. 


Aa 4 ag en OA. Ly Lo “ 7 Ia or 

deni Goa S5 SMA LA, SEM 3S - 

HE Gi BALAS SATA, NIA. GA 
Pi G AL G IIA 2 2 » Pena 
(: 513. Ke £ TI 2515 


KN 2 53 Sd Pa 
YAAA TN Na Bh SE AAA 
AS IA 


0. 
ata 


NG: naa 
Pa JAN, Sa IA :G. GAN, IG 


Pe ANN CT 
41. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Pada waktu kami (berada) 
di masjid bersama Rasul saw., tiba-tiba datanglah seorang Baduwi, 
lalu ia berdiri kencing di dalam masjid. Kemudian berkatalah Sahabat- 
sahabat Nabi saw.: Berhenti, berhenti! Lalu Rasul saw. bersabda: 
”Janganlah kamu putuskan dia, biarkanlah,” lalu mereka membiar- 
kannya sehingga selesai kencing. Kemudian Nabi saw. memanggilnya 
lalu bersabda: Sesungguhnya masjid-masjid mi tidak layak untuk 
sedikitpun dari kencing dan juga kotoran, karena masjid adalah untuk 
dzikrullah Azza wa jalla, sembahyang, dan membaca Our'an”. Atau 
begitulah kurang lebihnya yang disabdakan Rasul saw. Anas berkata: 
Kemudian Rasul saw. memerintahkan seseorang dari kaum itu, latu 
dia membawa setimba air kemudian menuangkannya di atas kencing 
tu.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Tetapi di dalam Bukhari tidak terdapat kata-kata ”inna haadzihil 
masaajid”, sampai akhir perintahnya untuk membersihkan. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa menuangkan air itu 
sudah dapat mensucikan tanah (yang terkena najis) dan tidak harus 
digali. Syarih berkata pula: Juga hadis ini menunjukkan apa yang 
disyaratkan oleh mushannif, yaitu bahwa tanah itu menjadi suci 
dengan dituangi air yang lebih banyak. Dan menunjukkan juga, untuk 
berlaku lemah lembut dalam memberi pelajaran kepada orang bodoh. 
Dan pula menunjukkan menggemarkan dalam mempermudah dan 
menjauhkan diri dari mempersukar. Dan juga menunjukkan untuk 
menghormat dan membersihkan masjid karena Nabi saw. membenar- 
kan para Sahabat terhadap sikap ntengingkari kencingnya seorang 
Baduwi itu, sedang perintahnya di situ hanyalah untuk bersikap lemah 
lembut. 

Perkataan ”mah, mah” itu, syarih berkata: mah adalah isim fi'il 
yang mabni sukun, maknanya "ukfuf — tahanlah”, pengarang Al 
Mathali' berkata: mah itu kata larangan yang asalnya "maa haadzaa” 
(apa ini), lalu dibuang (sebagian hurufnya) untuk meringankan, dan 
diucapkan dengan diulang dan dalam bentuk mufrad (mah mah). 

Perkataan "kemudian membawa setimba air, lalu dituangkannya 
di atas kencing itu” itu, mushannif berkata: Hadis ini menunjukkan, 
bahwamajis di'atas tanah apabila telah dilebur dengan air, maka tanah 
dan air tersebut adalah suci, dan itu tidak berarti suatu perkara 
memperbanyak najis di dalam masjid. 


5. BAB TENTANG BAWAH KASUT YANG TERKENA NAJIS 


9.3 A AT Cp d 40 Oia, 0 
KAA SELAI GA 
AA ANN AK PP 


42. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasul saw. bersabda: ” Apabila 
salah seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan kasutnya, 
maka sesungguhnya debu itu baginya adalah mensucikan(nya)”. HR 
Abu Dawud. 














3 Sera yoga G2 NA 
— ar pa Ka 
NOT uh 


2536 pMALS 5 


Pa ox. 
dea -tY 


43. Dan dalam satu lafadz (dikatakan): Apabila (salah seorang 
di antara kamu) menginjak kotoran dengan kedua kasutnya, maka 
sucinya kedua kasut itu adalah dengan debu.” HR Abu Dawud. 


LA £ 4 - K3 2, (4 2, s7 
NA Ip IE -ge A13 LG AN 3 KL 


» 0. 


3 2 P3 AA Pn Ne /0 0 2 
(at) (dota si, ob an AI) AA Laaa 
& @ 
KA GA 2g. muradura 


44. Dari Abi Sa'id, bahwa Rasul saw. bersabda: ”Apabila salah 
seorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua 
terumpahnya dan lihatlah pada keduanya, kalau ia melihat kotoran, 
maka gosoklah dengan tanah kemudian sembahyanglah dengan 
memakai kedua terumpahnya itu.” HR Ahmad dan Abu Dawud. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Dan ada beberapa hadis yang 
semakna dengan hadis Abi Sa'id di atas, yang satu sama lain saling 
menguatkan sehingga kuat untuk. dijadikan alasan/hujjah, bahwa 
terumpah itu sucinya adalah dengan menggosokkannya ke tanah, baik 
basah atau kering, dan melihat dhahirnya, tidak ada bedanya antara 
najis yang bermacam-macam, bahkan semua kotoran yang mengenai 
terumpah, sucinya adalah dengan digosok dengan debu. Dan disama- 
kan dengan sandal dan terumpah, semua yang berkedudukan sama 
dengan keduanya, karena tidak ada perbedaan. Selesai dengan 
diringkas. 


6. BAB MEMERCIK KENCING ANAK KECIL DENGAN AIR 
APABILA BELUM MAKAN MAKANAN 


“£ 


dasar Fo BE -t0 


PG Cg 


-3gj 


Pr PM OR LA PA EN AL. 2 73K 
Io 9 MAC Aom eslekoad Ang Ie 3 HA peta) 


sea PGA 
LAM: 


45. Dari Ummi Oais binti Muhshan, sesungguhnya ia pernah 
datang menghadap Rasul saw. dengan membawa seorang anak kecil 
yang belum makan (makanan), lalu ia kencing di pakaian Rasul saw., 
lalu Nabi saw. minta air, kemudian memercikkannya di atas pakaian itu 
dan tidak mencucinya. HR Jama'ah. 


KL 


ALVI Io ANT, PSN AL 


(ANGIN Rek AP ps PA SUS, 92 SL BD 


BA UN 


LA S6 2 AANG - PAMA 


46. Dan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul saw. bersabda: 
"Kencing anak laki-laki yang masih menyusu, cukup diperciki (air), 
dan kencing anak perempuan harus dicuci.” Oatadah berkata: Dan ini 
selama mereka belum makan, maka kalau mereka sudah makan, harus 
dicuci, baik laki-laki atau perempuan. HR Ahmad dan Tirmidzi, dan 
Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan. 


Pan Par Dea Kn TU ea Lt 2 
NBL Saja Go ISS NG ENG AN 


Z aa A 


27 2 
MEN ANA Pun 
47... Dan dari Aisyah, ia berkata: Telah dibawa kepada Nabi saw. 
seorang anak kecil yang sedang ia berinya makanan, kemudian anak 


itu mengencingi Nabi saw., lalu Nabi saw. menyusulinya dengan air. 
HR Bukhari. 


BI GL ON NG AA 


48. Dan demikian juga bagi Ahmad dan Ibnu Majah: dan Ibnu 
Majah menambah: ”dan Nabi saw. tidak mencucinya.” 


39” 














Hina RSNI SAS AA 
Megi ep en aan KAN 


49. Dan bagi Muslim (dikatakan): Adalah Nabi saw., dibawa 
kepadanya, anak-anak, lalu ia mendo'akan kepada mereka, dan 
memberi makanan kepada mereka. Lalu dibawa kepadanya seorang 
anak, kemudian mengencinginya, lalu ia minta air, kemudian menu- 
angkannya pada kencingnya dan ia tidak mencucinya. 


SI. rp LNG SE. CN ERA Hanya: 
PA 28273 Ba ae 


Aa PENA AN - “MASA 53 PRSAK 


50. Dari Abu Samh, pelayan Rasul saw. ia berkata: Nabi saw. 
bersabda: "Kencing anak perempuan harus dicuci, dan kencing anak 
laki-laki cukup diperciki (air)””. HR Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu 
Majah. 


Maag ega er AL Tebak ian 2, 

NS Dao 0 GENG n B EL ya o1 
"Jgn RL OM CAN PA 

AA  nn A MELA e KEB Eh Ae 


S1. Dan dari Ummi Kurzin Al Khuza'iyyah, ia berkata: Pernah 
dibawa kepada Nabi saw. seorang anak laki-laki, lalu mengencinginya 
kemudian Nabi saw. memerintahkan (mengambil air) lalu dipercikkan- 
nya, dan pernah dibawa kepadanya seorang anak perempuan, lalu 
mengencinginya, kemudian ia memerintahkan (mengambil air) lalu 
dicucmya. HR Ahmad. 


CP A ah 
IG LAN» SELANG 3S bae 


8 2.3 
z “ alay 2 R- 13 
52. Dari Ummi Kurzin, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Kencing 


anak laki-laki itu (cukup) diperciki, sedang kencing anak perempuan (harus) 
dicuci." HR Ibnu Majah. 


40 


a 


DHANI AG LJA 0 IL - 01 
SAE Cabe 1 ANAS CENSI - 


21- PAN LOLA CT UNU Teten Petan PANI Dab 
UI NS aman dn “il KALIAN 
2773 2033 


PIA SATAAN YAI. -« SNI Sa " 


t- 


53. Dan dari Ummul Fadll, yaitu Lubabah binti Al Harits, ia berkata: 
Husain: Husain bin Ali pernah kencing di pangkuan Nabi saw., lalu aku 
berkata: Ya Rasulullah, berikanlah pakaian itu padaku, dan gantilah pakaian 
yang lain, supaya aku mencucinya, maka Nabi saw. bersabda: "Sebenarnya 
kencing anak laki-laki itu hanya cukup diperciki, kencing anak perempuan 
harus dicuci." HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Perkataan ”Yang belum makan makanan” itu, syarih berkata: 
Yang dimaksud dengan makanan, adalah selain air susu yang diisap- 
nya, kurma yang dimakannya, dan madu yang ditelankannya untuk 
pengobatan dan sebangsanya. 

Hadis-hadis dalam bab ini, dijadikan dalil, bahwa kencing anak 
laki-laki berbeda dengan kencing anak perempuan tentang cara meng- 
gunakan air, dan semata-mata memerciki .itu sudah cukup untuk 
membersihkan kencing anak laki-laki. Selesai dengan ringkas. 


7. BAB KERINGANAN TENTANG KENCING BINATANG 
YANG HALAL DIMAKAN DAGINGNYA 


KEPADA “Lo 


PATIN YA ai AA AI Sg Al goal ya — -0t 
Po AA si ai Sa pari 
psen aa AD. Dub 25 SA JI 


SEA NAN GGS ga 


41 

















4 54. Dari Anas bin Malik, bahwa satu kaum dari suku Uklin, 
atau Anas mengatakan suku Urainah, mereka datang di Madinah lalu 
sakit, kemudian Nabi saw. memerintahkan mereka membawa unta- 
unta perahan dan memerintahkan mereka agar keluar (dari Madinah), 
kemudian minum air kencing dan air susunya. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


AE INK 9 01 eh oa 


“Ti ar A 
PE AR an YA RI 


55. Dan ada riwayat dari Nabi saw., bahwa ia bersabda: ”Sem- 
bahyanglah di kandang-kadang kambing.” » 


Penjelasan 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh orang 
yang berpendapat atas sucinya air kencing binatang yang halal dima- 


kan dagingnya. Adapun air kencing unta, maka sudah ditegaskan 


dengan dasar nash, sedang kencing binatang yang lain, maka dengan 
dasar gias. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata: Barangsiapa mengira 
bahwa hadis ini khusus untuk kaum tersebut, adalah tidak benar, 
karena adanya kekhususan-kekhususan itu tidak ditetapkan kecuali 
dengan dalil. 

' Mushannif rahimahullah berkata: Apabila izin dalam persoalan itu 
dimutlakkan dan tidak diberi syarat, yang menghalangi dan melindungi 
dari kencing-kencing, dan izin minum itu dimutlakkan bagi kaum yang 
baru masuk Islam yang masih awam dalam hukum-hukumnya, dan 
Nabi saw. tidak memerintahkan mereka untuk mencuci mulut-mulut 
mereka, dan apa yang mengenai mereka, untuk sembahyang dan tidak 
untuk lainnya, padahal kebiasaan mereka meminumnya, itu semuanya 
menunjukkan (kebenaran) pendapat orang yang mengatakan sucinya 
kencing binatang tersebut. 


8. BAB TENTANG MADZI 


AE aa aa ak Ama £ Pa ea 
ss 3 Ban GAN Ga AN 5S Je non SEO 
Aa an Aa ar PPN Pee pa Pa Ya, ia 
J3 GAN LN TAU EN TG 


42 


, 2 A3 Bare 
Ore £ Nae las 4 


“ 


LIA TA AA at 39 “LG 
“ge NN ae lu 
Nae Pet 9 5 1 

2 


ta na La Bagan 2 si 
De dea ee USS IM ea tnak 


a “G 
22 Ea Pa PI Lg PAI Le Ai ALI YZ 99.” 
LSN ame 1 Pa neh NANGA 2 
ai AN, oa “A ab plot, ii 2D Ya ! GP Sa 


- 


56. Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata: Aku mengeluarkan madzi 
dengan sangat dan payah, dan aku sering mandi karenanya, maka aku 
menyampaikan hal itu kepada Rasul saw., lalu ia bersabda: Sebenar- 
nya cukup bagimu wudlu” karena itu. Kemudian aku bertanya: Bagai- 
mana tentang air madzi yang mengenai pakaianku? Ia menjawab: 
Cukup bagimu mengambil air setapak tangan, lalu kamu percikkan 
pada pakaianmu yang kamu duga terkena oleh madzi itu. HR Abu 
Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini 
Hasan-Shahih. 

peta SAP ML goal na 99 IA ghe Lg 

ERA SN GAN LS TE RUN GS AG 9 

2 LA GL 1 OA P4 
boa AL II 1 SAI SS 
E Zea AI Ka 


“ade aja 


57. Dan (hadis itu) juga diriwayatkan oleh Al Atsram dengan 
lafadz sbb.: Ia mengatakan: Aku mengeluarkan madzi dengan payah, 
kemudian aku datang kepada Nabi saw, lalu aku terangkan hal itu 
kepadanya, maka sabdanya: ” Cukuplah bagimu air sebanyak dua 
tapak tangan, lalu kamu percikkan padanya. 


£ A  . PPPA - Pa “ 
5 JO OP PB ab rt & Aa 9 
IA EH 30 
2, an yak - Peran Png o 4 aa, “ AED Had! 
Bt PL NSAT a MAN LA 


2 
2... 


To. gag 21 
Lean Lana 


58. . Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Aku adalah laki-laki 
yang sering keluar madzi, tapi aku malu bertanya kepada Rasul saw., 
lalu aku memerintahkan Migdad bin Al Aswad, kemudian ia bertanya 


- 


3 








'kepada Nabi saw., lalu ia menjawab: ”baginya adalah wudlu'”. HR 
Bukhari dan Muslim. 


Tud YANG 


LE AS Pn o4 


59. Dan bagi Muslim (dikatakan): "Hendaklah ia mencuci ke- 
maluannya dan berwudlu'.” 


- 


PT PPI "snake Pd Na Danar 
MEA IS 95 ba, KS NA 


60.. Dan bagi Ahmad dan Abi Dawud (dikatakan): ” Hendaklah 
ia mencuci dzakarnya dan kedua pelirnya, dan berwudlu?.” 


PE Io3 Sah aa Bap 2 oo 

Ie Ga ah ga) 2 3 EA LUMA -N 

Ta AN TG Lan 2 03 499 Ne An 2 
s H2 3 WAT u 7 . an 
TA EN IOCA AN Asik 
TAN  g Se Aan, Art pe 
& Na ea Ch 033 Sa AN Jae 

2 295 poly AA ANA aa KAN ar 


61. Dari Abdullah bin Sa'd, ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Rasul saw. tentang air (yang keluar) sesudah air (kencing), 
maka Rasul menjawab: "Itu adalah madzi, dan setiap laki-laki 
mengeluarkan madzi, maka cucilah daripadanya, kemaluanmu dan 
kedua buah pelirmu, dan wudlu'lah seperti wudlu'mu untuk sembah- 
yang.” HR Abu Dawud. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan 
dalil, bahwa tidak wajib mandi sebab keluar madzi. Ibnu Hajar 
menyebutkan di dalam Fat-hul Bari: Pendapat itu sudah ijma”. Dan 
Hadis-hadis itu menunjukkan juga bahwa perintah wudlu” karena 
keluar madzi itu adalah seperti perintah wudlu' karena kencing. Dan 
juga menunjukkan, bahwa, dinyatakan air sebagai pencucinya, karena 
sabda Nabi saw. ”kafaa-an min maa-in” yakni air sebanyak satu tapak 
tangan. 


44 





9. BAB TENTANG MANI 


Ni 29 00K 39 PTE SA 
Go ab Ban SP Ga MMA NG LES Aa 
KA 3. 25 


aya 
SANDI DNAN 5 AI AB CAN 


62. Dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah menggosok mani dan pakaian 
Rasulullah saw. dengan akar rumput idzkhir 1), lalu ia pergi, kemudian ia 
sembahyang dengan pakaian itu. 


3 0gp 3 
Oa LE gn EN 
Pes Tpi, Tp 


Paya bara king ea BIS 


63. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Rasulullah saw. pernah meng- 
hilangkan mani dari pakaiannya dengan akar idzkhir, kemudian ia 
sembahyang dengan pakaian itu, dan mengerik mani dari pakaiannya 
dalam keadaan kering, lalu ia sembahyang dengan pakaian itu. 


PA & ox 0 23 a27 
Tan SINI ALI AL 


5. 3 2 TGT) 3221 
MUA » CAN 22 

64. Dan dalam lafadz hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim 
dan Ahmad (dikatakan): Aku pernah mencuci mani dari pakaian 
Rasul saw., lalu ia keluar untuk sembahyang, sedang bekas cucian itu 
masih nampak pada bajunya, yaitu basah-basahnya air itu. 


GEIIGSS ANN LING ASN, A0 


1) idzkhir yaitu sebangsa rumput yang berbau wangi. 


45 








Ex 3. 
KA, Be 
“and Ato, “3 


sy 99. 
HA PAN Cab 5 5 Aya 


65. Dan bagi Daraguthni, dari Aisyah: Aku biasa mengerik 

mani di baju Rasul saw. kalau kering, dan mencucinya kalau basah. 
Mushannif berkata: 

. "Sungguh telah jelas, dari sejumlah nash-nash tersebut, tentang 


bagan aa dua perkara: (mengerik dan menicuci pakaian yang terkena 
mani). 


EA KAKEK na 70 9 Ka ogo— 5 
EA PI N 3S AN 

gag Geo ATA 

CAGE: TRANS 3 |£ Tea c 


Ag 


KE TEA TAN Ep KAA Henna Kana. 


- 


aa 


Ba Hn at Pa 3 PM, 5s. Lang 3 Iu - G 
R SEA PI AA saka KE, G 


AIA AA AA 4 tg, o 
Di Sita 293 SG. Ta ad YA "53 
K2 K3 A 5 “9 
AAA TI AAN 2 #2 ANA 


66. Dari Ishag bin Yusuf, ia berkata: Telah memberi tahu 
kepadaku, Syarik, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Atha” dari 
Ibnu Abbas ra. ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya tentang mani 
yang mengenai pakaian, lalu ia menjawab: Sebenarnya mani itu tak 
ubahnya hanya seperti ingus dan ludah, karena itu cukup bagimu 
kamu usapnya dengan kain atau dengan rumput idzkhir”. HR Bara 
Outhni dan ia berkata: Tidak ada yang memarfu'kan hadis ini selain 
Ishag Al Azrag dari Syarik. Aku (mushannif) berkata: Ini tidak 
mengapa, karena Ishag seorang Imam yang (hadisnya) diriwayatkan di 
dalam Shahih Bukhari dan Muslim, maka diterima pemarfu'annya dan 
penambahannya. 


NN 


Penjelasan 
Syarih rahimahullah berkata: 4 
Hadis dalam bab ini dipakai sebagai dalil, bahwa cukup untuk 


menghilangkan mani dari pakaian dengan mencuci, mengerik, atau 
mengorek. 


46 





10. BAB BINATANG YANG DARAHNYA TIDAK MENGALIR, 
KALAU MATI TIDAK NAJIS 


“5 read KA PLN ey 
ATAS NIS pn 

Pn, ad Ao 2G ad Ga,3 2 
Haa AAA eno 


2 


Nas NA ja SANG 


67. Dari Abi Hurairah, bahwa JRasul saw bersabda: ” Apabila 
lalat hinggap dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka 
celupkanlah seluruh (tubuh)-nya, kemudian angkatiah lalat itu, karena 
pada salah satu sayapnya mengandung obat dan yang lainnya 
mengandung penyakit.” HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu 
Majah. 


LAS 0 nh 1.20 9 » 
Ke KN AAN Ke SN AN 


68. Dan bagi Imam Ahmad dan Ibmu Majah dari hadis Abi 
Sa'id, sama dengan itu. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil, bahwa air 
yang sedikit tidak najis, sebab matinya binatang yang tidak mempu- 
nyai darah yang mengalir, karena tidak dibedakan antara yang mati 
dengan yang hidup, dan itu telah dijelaskan dalam hadis tentang lalat 
dan kumbang, yang keduanya dijumpai Nabi saw. dalam keadaan mati 
di dalam makanan, kemudian Nabi saw. memerintahkan untuk 
membuangnya dan membaca bismillah dan makan (makanan) itu. Dan 
faidah dalam perintah mencelupkan lalat seluruh (tubuh)-nya di dalam 
makanan atau minuman itu, adalah agar bertemu antara obat dan 
penyakit, sehingga mengimbangi (menetralisir) bahaya dengan man- 
faat, maka tertolaklah bahayanya. 


47 





11. BAB ORANG ISLAM ITU TIDAK NAJIS SEBAB MATI, 
TIDAK JUGA RAMBUTNYA, DAN ANGGOTA-ANGGOTA 
BADANNYA YANG LAIN SEBAB TERPISAH 


Telah terdahulu sabda Nabi saw.: ” Orang Islam itu tidak najis”: 
dan itu umum, baik dalam keadaan hidup atau mati. 


Kran (201 - Peua at Oa Pan, 
37. AGAN (ee PEN NYAN ERA Ya 
Tea 


69. Bukhari dan Ibnu Abbas ra. berkata: "Orang Islam'itu tidak 
najis dalam keadaan hidup atau mati.” 


basuh an 


1SIS A3. TN PENDA A3 Ba N. 
10 Le IK ea DA 
BANI ngan ANA SISIK 5 


Ing 


MAIE AA NS tag 3. Mal 
HI aan» 3 CAN : Maa (IA 


70. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. ketika melempar 
jamrah, menyembelih kurbannya dan mencukur, maka tukang cukur 
memegang bagian kepalanya sebelah kanan lalu mencukurnya, 
kemudian Nabi saw. memanggil Abi Thalhah al Anshari, kemudian 
Nabi memberikan (rambut) kepada Abi Thalhah. Lalu tukang cukur 
itu memegang bagian kepalanya sebelah kiri, kemudian Nabi bersab- 
da: Cukurlah! Lalu ia mencukurnya. Kemudian Nabi saw. memberi- 
kan (rambut)-nya kepada Abi Thalhah, dan bersabda: Bagi-bagikanlah 
di antara orang-orang. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


9 Pung or LA ah, 9 

Au WA NG, AN NIA SA MILK s 9-VN 
Pa NP, “GE 

Ag AG EN aga Sa aA, KESAN Ken 


Pataah 


"Aa Oa 2 0 Par, 
LANG NS 3955 LA AI 


“. 


48 


71. Dari Anas, ia berkata: Tatkala Rasul saw. berkehendak agar 
tukang bekam mencukur kepalanya, maka mulailah Abi-Thalhah 
mengambil rambut (dari) sebelah kepalanya dengan tangannya, lalu 
Abi Thalhah mengambil rambutnya, kemudian oleh Abi Thalhah 
diberikan kepada Umi Sulaim. Abi Thalhah berkata: Lalu Umi Sulaim 
mencampurknya (rambut itu) ke dalam minyak wangi. HR Ahmad. 


Cab ENAK AA NG AN 
TAG KL TAN Arta A3 
3G KE LE IG. apa ska 

EKA PENA 


72. Dari Anas bin Malik, bahwa Umi Sulaim pernah membeber- 
kan tikar untuk Nabi saw., kemudian Nabi tidur siang (gailulah) di 
sisinya di atas tikar itu, setelah ia bangun maka Umi Sulaim mengam- 
bil keringat Nabi saw. dan rambutnya, lalu dikumpulkannya di dalam 
botol, kemudian dimasukkan di dalam minyak wangi. Ia berkata: 
Maka setelah hampir datang ajal kepada Anas bin Malik, ia berwasiat, 
agar diletakkan di dalam minyak harumnya. HR Bukhari. 


Lg 1S 0 Pa 0 ox 
OA Ayana Noor ka A KA an - HA NN 


uda PA Ke LSG 2 Kr ag "D 

Wapteran PEN AANAI 1G Igpnama ag SANA 
2 2 “4 2 302 

Pel yA APA Yam 
pn 322 Pal al 
z PN 5 . PAS 
73. “Dan di dalam Hadis perdamaian Hudaibiyah dari riwayat 
Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam, bahwa Urwah bin 
Mas'ud berdiri di sisi Rasul saw., dan sungguh ia (Nabi saw.) 
menyaksikan apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabatnya, dan 


. tidaklah ia meludahkan ludahnya kecuali mesti mereka merebutnya, 


dan tidaklah jatuh sedikit rambutnya kecuali mesti mereka mengam- 


. bilnya. HR Ahmad. 





GS. 


Pm 4 Ua 2G... 7 “3 0d AN RUP 
AYI SA Se BAY ANE IE, Ni 
Da 


1 
Png 2 GK Oa. 3 LL » AA 
Pa AI KS Ajal TG sip KKS 
— aa pda Pot ango A1 ed ba Ka ap Pd “5 
BALAS NE MONEN Kata 
3 ji aa pa 1 “3 . 


CE RAI 2 Z . OA 2 


In, (CU A 
z Solat 5 


« 


Ng 


“ 


74. Dari Usman bin Abdillah bin Mauhab, ia berkata: Aku 
diutus oleh keluargaku kepada Umi Salamah membawa sebuah gelas 
air, lalu Umi Salamah membawa genta dari perak yang di dalamnya 
ada rambut Nabi saw. Apabila ada orang yang terkena penyakit 'ain 
atau sesuatu, maka ia mengutus kepada Umi Salamah dengan 
membawa wadah, kemudian Umi Salamah mengocok genta itu lalu 
seseorang tersebut minum daripadanya. Maka aku melihat di dalam 
genta itu aku ketahuinya rambut-rambut yang merah. HR Bukhari. 


AD Ie A Teng Lee YAAA DAR 
CA Los, P9 AN As o3 -VO 
2x NY 3 5 Kat pt 5 23 21. 2 GI Paauta 
NI AD FA Casa gn Pe, us 

4, € 


TA 2 ANA Anta MS ai LS 
Hen A5 Ka EU BAN ga 125, FB 
Par da Neon NA pat deni aa 
Sara Ie PA G3 8 LS het ANN 


“Aa 


N 


“ 


N 


-... 


Pa 
Pad 3 n 2 og 
LAN AN lh 


75. Dari Abdillah bin Zaid, dan ia adalah muadzin, bahwa ia 
menyaksikan Nabi saw. di tempat penyembelihan bersama dengan 
seorang laki-laki dari Ouraisyi, sedang Nabi saw. membagi-bagikan 
daging kurban, tetapi Abdullah dan kawan-kawannya itu tidak 
mendapat apa-apa, kemudian Rasul saw. mencukurkan rambutnya, 
dengan ditampung dalam pakaiannya, kemudian ia memberikan 
rambutnya kepadanya, dan Nabi saw. membagi-bagikannya kepada 
sahabat-sahabat lain. Dan ia (Nabi) memotong kuku-kukunya kemudi- 
an memberikannya kepada kawan Abdullah. Ia (Abdullah) berkata: 


50 


(Dan sesungguhnya rambutnya menurut kami adalah disemir dengan inai 
dan kattan. 1). 


Penjelasan 

Perkataan "tukang cukur itu memegang kepalanya sebelah kanan, 
kemudian mencukurnya, lalu memanggil Abi Thalhah al Anshari dst.” 
itu, Nawawi berkata: Dalam hadis ini ada anjuran: 1. memulai dengan 
sebelah kanan dari kepala “orang yang dicukur, dan itu adalah 
pendapat Jumhur, 2. menunjukkan sucinya rambut manusia, 3. adanya 
tabarruk dengan rambut Nabi saw., 4. menunjukkan adanya tolong- 
menolong di kalangan sahabat Nabi saw. dengan pemberian dan 
hadiah. 

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asgallani berkata: Dan hadis ini 
menunjukkan, bahwa dalam tolong-menolong tidak mesti harus sama. 

Dan juga hadis ini menunjukkan, adanya pelimpahan wewenang 
kepada orang yang mengurus pembagian terhadap orang lain. 


12. BAB LARANGAN MEMANFA?ATKAN KULIT BINATANG 
YANG TIDAK BOLEH DIMAKAN DAGINGNYA 


PAI 2 La LA age ta Loan PA d0 AO 
JAE IN yaa Naral 5 KAN md IE VA 


Na AN PA tan 
3 Sia 205 PSP Volay z Tan) 


76. Dari Abil Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwa Rasul 
saw. melarang (memanfa'atkan) kulit-kulit binatang buas. HR. Ahmad 
Abu Dawud, dan Nasa'i. 


“ 
PE AYO 


« ea tea ena T- 
. AS Ol Sa GAN -VV 
77. - Dan Imam Tirmidzi menambah: "dipergunakan sebagai alas 


(firasy)”. 


1) Kattan semacam inai yang warnanya coklat kehitam-hitaman. 


S1 











78. Dan dari Mu'awwidz bin Abi Sufyan, bahwa ia berkata 
kepada segolongan dari Sahabat Nabi saw.: Tahukah kamu bahwa 
Nabi saw. melarang kulit-kulit harimau dinaiki di atasnya? Mereka 
menjawab: Memang benar! 


LB 0g ANN Po PAP Oh ga aa ot 5 
BRA Je Go ANN KL AVR KANG NA 
ga A 29,4 


KONTAN TAPE AN Mpoa) 


79. Dan bagi Imam Ahmad (dikatakan): Aku minta kamu ber- 
sumpah kepada Allah: Adakah Rasul saw. pernah melarang menaiki 
pelana (dari kulit) harimau? Mereka menjawab: Ya! Dan Muawiyah 
berkata: Dan aku juga bersumpah. 


“. - 


2 9 o 3A. 9 -“. 4 » 
BIA INK NI KS 


“ 


KN Pet LA AL gnia 2,2 PN 1 
WLAN KA IA ESAI AE “A4 
pa Ya -. 


PN Pa Nu LA 


ag PIA Megi» had & Je s We 


. 


80. Dari Migdam bin Ma'dikariba, bahwa ia berkata kepada 
Muawiyah. Aku minta kamu bersumpah kepada Allah: Adakah kamu 
tahu, bahwa Rasul saw. melarang memakai kulit-kulit binatang buas 
dan menaikinya? Ia menjawab: Ya! HR Abu Dawud dan Nasa'i. 


PAN ea hana NS 2 0 Pan Tap ed 
22 y- bos Ga AG SESI aa HN pa - NN 
-, 2 ASI 2398, era Para “9 
ME LAN PANAS 

- Pa 


81. Dan dari Migdam bin Ma'dikariba, ia berkata: Rasul saw: 
melarang sutera, cmas dan alas (dari kulit) harimau. HR Ahmad dan Nasa'i. 


52 


Lyn 


PA KA an » GUA to 012 
"3 SAN 3 GG Nae 0) DN, -N 
- Te - - “ 
-: e, AP 
z SANGE Ay yanN FS Iert 
z7 Pa 


SA AUAKA 


82. Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersanda: Malaikat 
tidak mau menemani sekelompok orang yang membawa kulit harimau. 
HR Abu Dawud. 


Penjelasan 

Perkataan ”shufaf” itu, menurut syarih seperti ”shurad” jama' 
dari shuffah, yaitu "apa yang diletakkan di atas pelana”. 

Mushannif berkata: Nash-nash ini melarang menggunakan kulit 
binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dalam keadaan kering. 
Dan keumuman hadis ini menghalang-halangi kesucian kulit tersebut, 
baik dengan disembelih binatangnya atau disamak kulitnya. 

Tetapi syarih berpendapat, bahwa kulit-kulit tersebut dapat disu- 
cikan dengan disamak. Dan sebenarriya tidak ada kemestian antara 
larangan menggunakan dengan najisnya, seperti tidak ada kaitan 
antara penggunaan emas dan sutera dengan kenajisan keduanya, dan 
pendapat mushannif itu lebih (bersifat) hati-hati. 


13, BAB MENSUCIKAN KULIT DENGAN DISAMAK 


al 1 PA NA bo KAI Ia AS — “1 - 
HS an Aneka Io ea NN 
“ Joran. 2 gak LA BAG ML Pang Iu La Da 
Ke aA pA SAB HAN JUS Go sa GG, 
A1 AA II Ne Ar 

CANON AAN og, 5 Wah» 2 $ Aa) 
Pee) Hd ea Aa ANU Peta Dt au 


ML bo hap PAI KL 

83. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Maula. 'Maimunah diberi 
sedekah seekor kambing, lalu kambing itu mati, kemudian liwatlah 
Rasul saw. lalu ia bersabda: Mengapa kamu tidak mengambil kulit- 
nya, kemudian kamu samak, lalu kamu manfa'atkannya? Mereka 
menjawab: Sesungguhnya itu bangkai. Ia bersabda: Yang diharamkan 
itu hanya memakannya. HR Jama'ah, tetapi Ibnu Majah berkata: 
Dari Maimunah. 


53 





aa Mw www ae, awak, 


RL Fed 


CA, SBS: Se 5 GI AM 
33 G5 


“d5 3 Aha pan PENGIN aa AN, 
HA TON Ir KENA AN KAS An 


84. Dan dalam suatu lafadz bagi Ahmad (dikatakan): Bahwa 
seekor kambing milik Maimunah telah mati, lalu Rasulullah saw. 
bersabda: Mengapakah tidak kamu manfaatkan kulitnya, mengapakah 
tidak kamu samaknya, padahal sesungguhnya menyamak itu berarti 
menyembelihnya.” 
| Dan ini suatu peringatan, bahwa menyamak adalah berfungsi 
| sebagai penyembelihan. 


Aan Al Aa ai 1 TAS AC .n. 


“ 
Ta RP P4 


» 32 3 
bana jimn LS: SAI a13) 


85. Dan di dalam suatu riwayat bagi Ahmad dan Dara Outhni: 
”Kulit bangkai itu disucikan dengan air dan daun salam”. HR Dara 
Outhni dan lainnya, dan Dara Outhni mengatakan: Ini adalah sanad- 
sanad yang shahih. 


Ket P/ Ye 9 pa 
— Lajur: Ia. GAN Ninja SAE 3 NN 
2 Cor “aa 
KP 


ig Lap 2 . 2 P 5 
2. le: gb3. San BELU LANG “ RSA 3 


RINA LNG yen ang 


86. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kulit yang disamak, maka sesung- 
guhnya telah suci.” HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, 
dan Tirmidzi mengatakan: Berkatalah Ishag dari Nadiri bin Syumail: 
Sebenarnya yang disebut 'ihab' itu untuk kulit binatang yang dimakan 
dagingnya. 


54 


Ge aa «: so 2 " 
Jeung HE. Goi 33 (33 Bo EN 
BEAN MERASA KKS 


S3 ph 


b.- Ch 
dennean &, Pi 


87. Dan dari Ibnu Abbas, dari Saudah isteri Nabi saw., ia 
berkata: Seekor kambing kami mati, lalu kami samak kulitnya, 
kemudian kami selalu tidur di atas kulit itu sampai menjadi buruk. HR 
Ahmad, Nasa'i dan Bukhari, dan riwayat Bukhari mengatakan: 'anna 
Saudata' sebagai ganti 'an saudata”. 


4 


2 Gn EA Pa 1. ANN na Dan 
SISA AR CA AG GEN NAS 359 NA 


Z SINI: Mora, 3 


88. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. memerintahkan agar kulit- 
kulit bangkai dimanfaatkan, apabila telah disamak. HR Imam lima, 
kecuali Tirmidzi. 


& - 


KEB sen SANG IA C3 -M 
Tes € 65» 1G 


89. Dan dari Imam Nasa'i (dikatakan): Nabi saw. pernah 
ditanya tentang kulit-kulit bangkai, maka ia menjawab: ”Menyamak- 
nya itu adalah berarti menyembelihnya”. 


90. Dan bagi Dara Outhni dari Aisyah dari Nabi saw., ia 
bersabda: ”Sucinya setiap kulit adalah disamaknya.” Dara Outhni 
berkata: Rawi-rawinya semuanya adalah kepercayaan. 


55 


























Penjelasan 


Perkataan "Seekor kambing milik Maimunah telah mati, kemudi- 


an Nabi saw. bersabda: Mengapakah kamu tidak memanfaatkan 
kulitnya, dst.” itu, syarih rahimahullah berkata: Dimaksudkan, bahwa 
menyamak untuk mensucikan kulit sama dengan penyembelihan untuk 
halalnya kambing, dan itu adalah termasuk tasybih baligh. 1). 


Ahmad, Ibnu Huzaimah, Hakim dan Baihagi telah meriwayatkan 
dari hadis Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw berkehendak mudlu” dari 
siga: (tempat air dari kulit), lalu dikatakan kepadanya, bahwa siga” 
adalah (kulit) bangkai, kemudian ia bersabda: 

"Penyamakannya adalah menghilangkan kotornya atau najisnya". 
Dan hadis ini disahkan oleh Al Hakim dan Al Baihagi. 


14. BAB DIHARAMKAN MAKAN KULIT BANGKAI WALAUPUN 
TELAH DISAMAK 


PUG RAL AA LABA at Peda 
3 Rn TEA Ig Eerpab "OA UNAYI va je -AN 


LE 
Oa Pa IU ARTA C4 GAN #1 Anta, 43 
$ MANIS». Naa SEN AS AI 
aan SINI Aa ena LAI AA 0 & 
NA aa MAPAN VA PL PAK An SS 138 
4 


N 


Pa TAN 2 Dpr Ud Halaaen eta AA » Je “9 GTEKA PA 
MA EL JAS NEK J1 GA 
2G IL AAN 2 £ 3.2 # PALA, 
NAN AN 4 PTT NA MENIT 

# Sa 


INA aan ON La AA Es PEN RT 
AI MO SA SA GAN AI galat 225 3G 
(SA LABA JR Yr AKU 


z 


N 


—— 
Na 


N 


pe 
. 


OK Aa ul a02 -. PSG ge gean 9 2 H5 
PN KN POP CPO 4 PAI WAN GAN SIAGA Sa MG SNN FC 
23 NP Obaga. alice, Li gp D Ana 5 Iso 


91. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seekor kambing milik Saudah 
binti Zam'ah telah mati, lalu ia berkata: Ya Rasulullah, si polan telah 
mati, yaitu kambingnya, kemudian ia bersabda: Mengapa tidak kamu 
ambil kulitnya? Mereka berkata: Adakah kami akan mengambil kulit 
kambing yang telah mati? Maka Rasulullah saw. bersabda: ”Sesung- 
guhnya Allah Ta'ala telah berfirman: 


1) Tasybih baligh susunan yang isinya menyerupakan sesuatu dengan lain, tetapi alat 
dan wajah syibhi-nya tidak disebut (Ilmu Bayan). 


56 


3 


”Katakanlah: Aku tidak mendapatkan (makanan) yang haram, 
dalam Kitab yang diwahyukan kepadaku, bagi orang yang mau mema- 
kannya, kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi.” 
(Al An'am, ayat 145), sedangkan kamu tidak memakannya, hanya 
menyamaknya, lalu kamu manfaatkannya.” Kemudian kambing itu 
dikirim “kepada Saudah, lalu ia menguliti kulitnya, kemudian 
menyamaknya, lalu ia buat girbah (tempat air), sampai rusak di 
tangannya. HR Ahmad dengan sanad yang shahih. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: 

Hadis ini menunjukkan atas haramnya makan kulit bangkai, dan 
sesungguhnya. penyamakan, walaupun menyebabkan kesuciannya: 
tidaklah dapat menghalalkan memakannya. Dan lagi, yang menunjuk- 
kan haramnya makan (kulit bangkai yang disamak), adalah sabda Nabi 
saw. dalam hadis Ibnu Abbas yang terdahulu: "Sebenarnya yang 
diharamkan terhadap bangkai, yaitu memakannya”. Dan ini termasuk 
perkara yang aku tidak melihat adanya khilaf (perbedaan pendapat 


Wlama?). 


15. BAB TENTANG DIMANSUKHKANNYA HUKUM MENSUCI- 
KAN KULIT BANGKAI DENGAN DISAMAK 


TAK hg Anta Aka CO han 

14 » - 2 34 2 CC, .. b 0 
SG 3 Go NVIAN 1S : IG ee jau aa AN 
4? ea Sena ti? MP0 5 eta 
AMD #ALANG ABI LENGAN PARA ln yaaa 
#" SR AP LA - - z - 
PA AA 2 Pa KA LN AS ga LANGIT IA 
DAMAI A3 Dg G3 KA AE 2nd. R33 


92. Dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
mengirim surat kepada kami sebulan sebelum ia meninggal dunia (isi- 
nya): Hendaklah kamu tidak memanfaatkan kulit dan tulang-tulang 
bangkai.” HR Imam yang lima. selain Ahmad dan Abu, Dawud tidak 
menyebutkan 'masa”. Dan Tirmidzi berkata: Ini adalah hadis Hasan. 


2 “2 —— 4 2018 an ana 
LS al KEIS Go 4 gas, ON: Zee -AY 









































Lae Pata 


Z Ne EKO Na PK Arang xi ara 5. SL 2 
ea AGAMA 


93.. Dan bagi Dara Outhni, bahwa Rasulullah. saw. pernah 
mengirim surat kepada Juhainah (sbb.): Sesungguhnya aku telah 
memberi keringanan kepada kamu tentang kulit-kulit bangkai, oleh 
karena itu manakala suratku itu telah sampai padamu, maka janganlah 
kamu manfaatkan kulit dan tulang bangkai.” 


94. Dan bagi Bukhari dalam Kitab Tarikhnya, dari Abdullah bin 
Ukaim, ia berkata: Orang tua-tua kami dari Juhainah menceritakan 
kepada kami, bahwa Nabi saw. pernah kirim surat kepada mereka 
(sbb.): Hendaklah kamu tidak memanfaatkan sedikit pun daripada 
bangkai.” 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: 

Al Hazini berkata dalam An Nasikh wal Mansukh: Adapun jalan 
tengahnya dikatakan (sbb.): Hadis Ibnu Ukaim itu dlahirnya menun- 
jukkan naskh, kalau dia itu shahih, Akan tetapi hadis itu banyak 
idlthirab 1), karena itu tidak dapat menandingi keshahihan hadis 
Maimunah, maka berpegang dengan hadis Ibnu Abbas adalah lebih 
baik karena segi-segi tarjih, sedang hadis Ibnu Ukaim dimaksudkan 
untuk mencegah memanfaatkan kulit bangkai sebelum disamak, dan 
oleh karena itu disebut 'ihab' (kulit sebelum disamak), dan yang sudah 
disamak disebut 'jild' dan bukan 'ihab', dan ini dikenal di kalangan 
ahli bahasa. Dan mengkompromikan antara dua hukum inilah cara 
untuk menghindari pertentangan. Selesai. 

Mushamnif berkata: 

Dan kebanyakan ahli ilmu (berpendapat), bahwa sejumlah hadis 
itu menunjukkan, bahwa menyamak itu adalah mensucikan karena 


1) Goncang, tidak dapat ditentukan mana yang sebenarnya. 


“58 





keshahihan nash-nashnya, sedang hadis Ibnu Ukaim tidak dapat 
menandingi nash-nash itu, baik dalam keshahihan dan kekuatannya 
untuk menghapus hukum nash-nash tersebut. Imam Tirmidzi berkata: 
Aku mendengar Ahmad bin Al Hasan berkata: Adalah Ahmad bin 
Hanbal memegangi hadis Ibnu Ukaim, karena disitu disebutkannya 
dua bulan sebelum wafatnya, dan Ahmad bin Hanbal berkata: Ini 
adalah akhir perintah Rasulullah saw. Kemudian Ahmad bin Hanbal 
meninggalkan hadis ini setelah ahli-ahli hadis menganggap goncang 
dalam sanadnya, dimana sebagian mereka itu meriwayatkan hadis 
tersebut dari Abdillah bin Ukaim, dari syekh-syekh Juhainah. 


16. BAB NAJISNYA BINATANG YANG TIDAK BOLEH 
DIMAKAN DAGINGNYA APABILA DISEMBELIH 


KAA AG 93 Ti ae ME 2. 
2 ENG (OSN A0 
Taat GA 2 IE AANG KA 
In Gia. «Gan 2G & 
(eta aga ENI BSN, SA KS PA Ng 
| Pt A33 “5s LEK Pa 33 LL CSI R05 Bada 
NAGA, 


95. Dari Salmah bin Al Akwa', ia berkata: Sebelum waktu sore 


ks 
, 5) 
Nto- 
N 
N c 
$ 


— pada Hari Penaklukan Khaibar, Mereka menyalakan api banyak, maka 


Rasulullah saw. bertanya: Apakah api ini, untuk apa kamu menyala- 
kannya? Mereka menjawab: Untuk daging! Ia bertanya: Daging apa? 
Mereka menjawab: Daging himar piaraan! Maka sabdanya: Tumpah- 
kanlah dan pecahlah! Maka seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, 
adakah kami menumpahkan dan mencucinya? Maka sabdana: Ya 
demikianlah! Dan dalam suatu lafadz: Maka ai Cucilah! HR 
Bukhari, Muslim dan Nasa'i. 


Sa an Mbak KESAN o- ai Ba 2g Ie sea AN 


Pa seba 9 5 PN UN Pet PUN 
KG 7 eh -, Ka Fengan (Sl e GA Ape “oh Sa 


HA 


59 








Ke PANAS 


96. Dan dari Anas, ia berkata: Kami telah mendapatkan daging 
himar, yakni pada hari Khaibar, lalu juru panggil Rasulullah saw. 
menyeru: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu 
(makan) daging-daging himar, karena sesungguhnya ia adalah kotor 
atau najis. HR Bukhari, Muslim dan Nasa'i. 

Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: 

Dua buah hadis ini dijadikan dalil atas haramnya himar-himar 
piaraan. Dan itu adalah pepdapat kebanyakan Sahabat, Tabi'in dan 
Tabr'it-tabi'in. 

Mushannif membawakan kedua hadis tersebut adalah untuk 
dijadikan sebagai dasar atas najisnya daging binatang yang tidak boleh 
dimakan, karena pertama, adanya perintah memecahkan. bejana, 
bejana, dan kedua, untuk mencucinya, yang ketiga, sabda Nabi saw.: 
"Sesungguhnya ia adalah kotor atau najis”. Itu semua menunjukkan 
atas najisnya. 

Tetapi itu semua-adalah penegasan tentang himar-himar piaraan, 
sedang untuk binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan daging- 
nya adalah digiaskan dengan itu karena sama-sama tidak boleh 
dimakan dagingnya, dan tidak wajib (mencuci) tujuh kali, karena 
dimutlakkan 'mencuci', dan tidak diikat seperti ikatan (mencuci) 
jilatan anjing. 

Imam Ahmad berkata dalam dua riwayat yang paling masyhur 
daripadauya, bahwa wajib 'tujuh kali”, tetapi aku tidak mengetahui 
dalilnya. Kalau digiaskan kepada air liur anjing, maka sudah cukup 
jelas, tetapi kalau kepada yang lain, apa dia itu? 

Peringkas berkata: 

Yang dipakai dasar oleh teman-teman Imam Ahmad adalah hadis 
yang disebutkan di dalam Al Mabda dan lafadznya: 

” Kita diperintahkan mencuci najis-najis tujuh kali.” 

Dan jitu adalah hadis yang tidak dapat dipergunakan sebagai 
hujjah. 


60 





Dad 


BAB-BAB BEJANA 


1. BAB TENTANG BEJANA EMAS DAN PERAK 


LAYAN Y.» Usa. Ma aa bsa -AV 
213 

SY, KE AG TAAT Ha 
: A3. Pra 


5 keban rokra LEAN 03 2g 
AIA NAN AN 


97. Dari Hudzaifah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: ” Janganlah kamu memakai sutera dan sutera bergambar, 
dan janganlah kamu minum di bejana (dari) emas dan perak, dan 
janganlah kamu makan pada piring dari keduanya, karena sesungguh- 
nya semuanya itu adalah untuk mereka (kafirin) di dunia dan untuk 
kamu di akherat”. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini 
juga diriwayatkan oleh Imam-imam hadis yang lain, kecuali khusus 
tentang masalah hukum makan. 


010 Pa 


KaON Fa G Ke AG Lp P1 
KA SER NE. G SAN KAN - AN 


T 
221103 eat Ta 


Look TEA Hera 


98. Dan dari Ubi Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesung- 
guhnya orang yang minum di bejana dari perak, maka sebenarnya ia 
telah menuangkan 'di dalam perutnya api Jahannam.” HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim. 


RUN Lor 2 aa Le 
KG AN G3 SES AA 


99. Dan dari Imam. Muslim (dikatakan): Sesungguhnya orang 
yang makan dan minum pada bejana dari.emas dan perak.” 


61 


Oa To 


aa rw sa wwwww5—J ru — Wr — MI 
| | 


Gn on PN . d 2 GK LK ag 
JS NIA ENG GAN, Ae 
tg2 ” Pad 2 : ay G 
AA AYANG AI, LEAN A 
Pat 
100. Dan dari Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: tentang 


orang yang -minum pada bejana dari perak: "Seolah-olah ia telah 
menuangkan api di dalam perutnya.” HR Ahmad dn Ibnu Majah. 





PN Ge ANN NET AAN NN 2 
SB AN NE Se HE AA 03 NA 
ESA ATU CE nan Pan ORA pi AN Ge 13 Gg ai 
— SEN SN GNI SA HSE Ka 
- PA, 


101.- Dari Barra” bin Azib, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
melarang kami minum di (bejana) perak, karena sesungguhnya siapa 
yang minum di bejana perak di dunia, maka tidak akan minum di beja- 
na perak itu di akherat.” Diringkas dari Muslim. 


Penjelasan 











Syarih rahimahullah berkata: 

Hadis tersebut menunjukkan atas haramnya makan dan minum di 
bejana dari emas dan perak. 

An Nawawi berkata: Berkatalah rekan-rekan kami: Telah terjadi 
ijma” atas haramnya makan dan minum dan seluruh penggunaan di 
bejana emas dan perak. Akan tetapi riwayat Dawud menerangkan, 
tentang haramnya minum saja, dan barangkali belum sampai kepada- 
nya hadis tersebut. Dan gaul gadim (pendapat pertama) As Syafi'i dan 
Ulama-ulama Irag (Iragiyin), menyatakan bahwa minum di bejana 
emas dan perak itu hanya makruh bukan "haram, tetapi As Syafi'i 
kemudian menarik pendapatnya itu. 

Syarih berkata: Adapun mempergunakan bejana-bejana dengan 
tanpa digunakan (makan, minum), maka menurut pendapat Jumbur 
dilarang, tetapi sebagian Ulama” memberikan keringanan. 


62 


2. BAB LARANGAN MEMATRI BEJANA DENGAN EMAS DAN 
PERAK KECUALI SEDIKIT DARI PERAK 


ey Tn s4 AL As s2 
IN An: 55 BA JG. GEN Lis | 4s) 
am aa ig 5 
TE NNID YA « TE Ip RU Bh 333 K3 
102. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: Barangsiapa 
minum dengan bejana dari emas atau perak, atau bejana yang di 
(lalamny ada sesuatu daripadanya, maka sebenarnya ia menuangkan 
api Jahannam di dalam perutnya”. HR Dara Outhni. 


29 2 - Pp Anta PA Tail —, oa 
LAN GG AE CAS. GEN 3 ag 565 -A 


APA AN - . 
EN AG 2. A3 Fu ag MR 


103. Dari Anas, sesungguhnya periuk Nabi saw. pecah, lalu dia 
mengambil rantai perak (untuk menambal) tempat yang pecah itu. HR 
Bukhari. 


CNG KTNA tanya Je SJ ar ar AI, At 
1 K3 AG PRA NpIA 


104. Dan bagi Ahmad, dari Ashim al Ahwal, ia berkata: Aku 
pernah melihat periuk Nabi saw. di tempat Anas dipateri dengan , 
perak. 


Penjelasan. 

Syarih rahimahullah berkata: 

Hadis ini menunjukkan atas bolehnya menggunakan rantai perak 
untuk pateri bejana makanan dan minuman. 


3. BAB DIBOLEHKAN MENGGUNAKAN BEJANA KUNINGAN 
DAN SEBANGSANYA 


2 o o-» 
AR NAN GANGA 2566, S6 AS JANGG 0 


63 











1921113 2JLB AD 3 Gatnt ore 9 0 2 


27 Pa 7) 2, PA 
z TAMAN INA 3 LAS 
Fa 


105. Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
datang kepada-kami, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam 
suatu bejana kecil dari kuningan, kemudian ia wudlu'. HR Bukhari, 
Abu Dawud dan Ibnu Majah. 


0. 2 AL DT 


: SE LA MANA 
Ke Layar Ge ON ESA 3G AA 


Kena “ 
£ 
IP 


AN ASN ML lp J0 Mun Tpi 
33 Je AA 


106. Dan dari Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah saw. pernah 
wudlu' dalam bejana dari kuningan. HR Ahmad. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: 

Hadis yang dibawakan mushannif ini untuk dijadikan dalil atas 
bolehnya menggunakan bejana dari kuningan untuk wudlu' dan 
lain-lainnya. Dan memang begitulah semestinya. 


4. BAB DIANJURKAN MENUTUPI BEJANA-BEJANA 


SE ML LL WA Ma Son “BPS yg 0L : 
Ann JEANS Akebad, NN Orlane NN 
2 Cot ua 3) LAU Ind Na “3 NA AK 
GE Pa NAN — Ng BA AN LN Dog Drag 
- La Pd 
- Als 2 5 3 “Ae 
107. Dari Jabir bin Abdillah — dalam satu hadis - bahwa Nabi 
saw. bersabda: ”Ikatlah tempat airmu, dan sebutlah asma Allah, dan 
tutuplah bejanamu dan sebutlah asma Allah, walaupun kamu hanya 
melintangkan sepotong kayu di atasnya”. HR Ahmad, Bukhari dan 
Mulim. 


had 


Pu an 2 - 4, Na d, “4 , p, 
MENGAN 2 GAN UAN 


“64 


“go “Aa. . LA LA 
PA SA ET NG CIK AI 


- 


x Lya 0. «GS o Ke 
KAN OA 


108. Dan bagi Imam Muslim, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
“Tutuplah bejanamu, dan ikatlah tempat minummu, karena sesung- 
guhnya menurut kebiasaan wabah turun pada waktu malam, yang 
tidak meliwati bejana yang tidak tertutup, atau tempat minum yang 
tidak diikat, melainkan mesti wabah itu masuk di dalamnya.” 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: - 

Hadis ini menunjukkan atas diperintahkan tabarruk dengan 
menyebut nama Allah ketika mengikat tempat minum dan menutup 


bejana, dan demikian juga ketika menutup pintu dan memadamkan . 


lampu, seperti dlam riwayat Abi Dawud (Nabi saw. bersabda): 

"Dan tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah karena sesung- 
guhnya syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup, dan padam- 
kanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya 
syetan tidak dapat membuka tutup dan tidak dapat melepaskan ikatan 
dan tidak dapat membuka bejana, dan sesungguhnya tikus itu 
(merusak) manusia dengan membakar rumah-rumah mereka”. 

Alasan “karena sesungguhnya syetan dst.” itu, menunjukkan, 
bahwa menyebut nama Allah bisa menjaga dari gangguan syetan, dan 
menghalang-halangi antara syetan dan kehendaknya. 


5. BAB BEJANA ORANG-ORANG KAFIR 


201 Le PPL en BL AL d2 o Co 
2214 N 35 ie Io Tn 23 mg 
Mate AN AA ENG BAY Ga 
PEANYANA ALAYGA 
109. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Kami pernah berperang 
bersama Nabi saw. kemudian kami mendapatkan bagian dari bejana 
kaum musyrikin dan tempat-tempat minum mereka, lalu kami pergu- 


nakannya, dan (Nabi saw.) tidak menganggap yang demikian itu cela 
bagi orang-orang kafir. HR Ahmad dan Abu Dawud. 


65 











B3 ?,& »£ G 1 A09, La La ar. 
IP PNY 2 Nrya 5 2138 - Ns 
WAK EISGRE KA Ss BNN 


Seni KAN ASN 


110. Dan ari Abi Tsa'labah, ia berkata: Aku bertanya kepada 
Rasulullah saw.: Sesungguhnya kami berada di bumi suatu kaum -— ahli 
kitab -, bolehkah kami makan di bejana mereka? Rasulullah saw. 
menga: ”Kalau kamu mendapatkan yang lain, maka janganlah 
kamu makan di bejana itu, tetapi apabila kamu tidak mendapatkan 
yang lain, maka cucilah dia dan makanlah dengannya.” HR Bukhari. 


& Len 


BL AAN YAN Ho ISA 
"St LGA “1 

In bob Danang Ka ana ea 
PAN OA KATA NO SAR 


111. Dan bagi Iman Ahmad dan Abu Dawud (dikatakan): 
Sesungguhnya daerah kami adalah daerah ahli kitab, sedangkan 
mereka makan daging babi dan minum arak, maka bagaimana kami 
berbuat dengan bejana da periuk-periuk mereka itu? Nabi saw. 
menjawab: ” Apabila kamu tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah 
dengan air dan masaklah dan minumlah dengannya.” 


“ 


"AE APA R33E G0 AYANG GARIS NY 


“ GA 


na aa EPA NI EA 


112. Dan bagi Imam Tirmidzi, ia berkata: Nabi saw. ditanya 
tentang periuk-periuk orang Majusi, maka ia menjawab: ”Bersihkan- 
lah dengan dicuci dan megan dengannya.” 


PMA SA 3S AN W 


AG KANE 


66 


113. Dan dari Aisyah, bahwa seorang Yahudi telah mengundang 
Nabi saw. untuk (jamuan) roti gandum dan lemak yang telah menjadi 
samin maka Nabi saw. memenuhinya. HR Ahmad. 


pi aga ne €- 2001 
lah ag TNTPAN IIS NS, N 
KE al LEG OA 


114. Dan telah sah dari Nabi saw., berwudlu' dari bejana orang 
musyrik, dan (sah pula) dari Umar, wudlu' dari bejana orang Nasrani. 
Penjelasan a 

Mushannif rahimahullah berkata: 

Sebagian ahli ilmu berpendapat atas larangan menggunakan 
bejana orang-orang kafir, sehingga dicuci, apabila mereka termasuk 
golongan kafir yang tidk halal penyembelihannya, dan demikian juga 
dari kalangan orang-orang Nasrani di satu tempat yang secara terang- 
terangan di situ makan daging babi, atau menyembelih dengan gigi dan 
kuku, dsb. Tetapi tidak mengapa (menggunakan) bejana dari selain 
mereka, dengan jalan mengkompromikan (jama”) antara hadis-hadis 
tersebut. Dan sebagian mereka (ahli ilmu) menganjurkan mencuci 
semua bejana, karena hadis Hasan bin Ali, ia berkata: 


in pn aus, 2G WITA Ne 
2G, GULA olsu- «La zk3 2 ea TAN, 


115. Aku hafal dari Rasulullah saw., ia bersabda: ”Tinggalkan- 
lah apa yang meragukan kamu, kepada apa yang tidak meragukan 
kamu”. HR Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesah- 
kannya. : 








we 2 Ld 19 2 
“5 aye Pata GI 
BAB-BAB HUKUM-HUKUM BUANG AIR 


1. BAB APA YANG DIBACA OLEH ORANG YANG AKAN 
5 BUANG AIR KETIKA MASUK DAN KELUAR JAMBAN 


3 MEA AL ID NASA Lee 
AA Ta PA AAU LA Ae ie $ WM 
HH ob 2 AGAN GEA 


“ 


No 


116. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila masuk 
tempat buang air besar, ia berdo'a: allaahumma innie 'auudzu bika minal 
khubutsi wal khabaa-itsi, artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
daripada kejelekan dan barang-barang yang jelek." HR jama'ah. 


' 
ENAM CG ANT AA TAAT NU (6 
INA IN ena Ogas 061 32 9952 NG AN 
p Fa sa KeaNeLA Tai R pe36 
CL Aye 











117.. Dan bagi Sa'id bin Manshur di dalam Sunan-nya: (Nabi 
saw.) biasa membaca: Bismillah, allaahumma innie 'auudzu bika minal 
khubutsi wal khabaa-itsi. Artinya: Dengan nama Allah, Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu daripada kejelekan dan barang-barang yang 
jelek. 





NE MI AR PB AA» 
— PAI NK NG ESC AN 
: SUDUNAGLA 2155 5. PC Nyar FAN 
118. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila 
keluar dari tempat buang air, ia membaca: Ghufraanaka. Artinya: 
Aku mengharap ampunan-Mu. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i. 


68 


s3 is 


NONE LM ana NK Aa 
AED Ga AI Gota NK IG 2 -N 
2 4693 - HA Ba Ego 0 ($ 
MULAN BEN GE NA 


119. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila 
keluar dari tempat buang air, ia mengucapkan: Alhamdu lillaahil 
ladzie adzhaba 'annal adzaa wa 'aafaanie. Artinya: Segala puji bagi 
Allah, yang telah menghilangkan gangguan daripadaku dan yang telah 
menjagaku. HR Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Perkataan "apabila masuk tempat buang air” itu, syarih rahima- 
hullah berkata: Berkatalah Ibnu Hajar Al Asgallani, di dalam Fat-hul 
Bari: Nabi saw. biasa membaca do'a 'ini ketika hendak masuk, dan 
bukan sesudahnya, sebagaimana dijelaskan Al Bukhari di dalam Al 
Adabul Mufrad, 1) dan ini di tempat-tempat yang diperuntukkan 
untuk buang air, adapun selainnya, maka ia membaca pada ketika 
membuka pakaian, dan ini menurut pendapat Jumhur. Ibnu Hajar 
berkata: Dan di dalam pujian Nabi saw. itu, menunjukkan, bahwa ini 
hdalah satu ni'mat yang besar, karena sesungguhnya tertahannya 
kotoran yang keluar itu adalah termasuk sebab-sebab yang membawa 
kebinasaan, maka keluarnya berarti termasuk ni'mat. Oleh karena 
itu adalah satu keharusan bagi orang yang makan apa yang diingin- 
kannya, kemudian dapat menutup kelaparannya, dan kemudian keluar 
dengan mudah, hendaknya memperbanyak memuji kepada Allah yang 
Agung: Selesai. 


2. BAB MELEPAS SESUATU YANG TERTULIS NAMA ALLAH 


p Kerta L £ KO 1 & 
ana AK AN AN NA PATI BATMAN KTA 


z - 


CE PM, i 


120. Dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila masuk ke 
tempat buang air, maka ia melepaskan cincinnya. HR Imam yang lima 
kecuali Ahmad, dan disahkan At Tirmidzi. 


“£ 





1) Al Adabul Mufrad adalah salah satu kitab Imam Bukhari, yang di dalamnya banyak 
juga hadits-hadits yang lemah (Pent.). : 








aaaaeaeeeA@@AA((J—awwuvkIoIo, wa (65655.5 


23 L ann TK 
PN LEG TPS NN 


121. Dan telah sah, bahwa ukiran pada cincinnya adalah 'Mu- 
hammad Rasulullah”. 





Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa 
sesuatu yang terdapat nama Allah, jangan dibawa masuk ke jamban, 
lebih-lebih Al Our'an. 





3... BAB LARANGAN BERBICARA BAGI ORANG YANG 


BUANG AIR 
A6 h 9097 , Ta AP TA 
LANANG ES GIGAN 
» 


APN 


. GIA raya 0135 . Keyan 


122. Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki liwat, sedangkan 
Rasulullah saw. sedang kencing, lalu ia memberi salam kepada 
Rasulullah saw., tetapi ia tidak menjawabnya. HR Jama'ah kecuali 
Bukhari. 


IA en NS Naa ban Ie 129 NY 
Aa AAU 3 2 ANN 0 Lai 2 Peng 


27 t7 ara 


- PA YOA YAA IYA PGA GAYA - CP 


123. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. 
bersabda: ”Janganlah dua orang laki-laki keluar buang air dengan 
membuka auratnya sambil bercakap-cakap, karena sesungguhnya 
Allah murka atas yang demikian itu.” HR Ahmad, Abu Dawud dan 
Ibnu Majah. 


Penjelasan 


Hadis ini ditambah oleh Abu Dawud, bahwa Nabi saw. tayam- 
mum, lalu menjawab salam kepada laki-laki itu. 


70 





Dan dalam satu riwayat, bahwa sesungguhnya laki-laki itu telah 
datang kepada Nabi saw. sedangkan ia sedang kencing, kemudian ia 
memberi salam atasnya, tetapi Nabi saw. tidak menjawabnya, sehingga 
ja wudlu' kemudian ia menyampaikan alasan kepadanya, yaitu: 
sesungguhnya aku tidak suka menyebut 'Allah” melainkan dalam 
keadaan suci. 

Perkataan ”Janganlah dua orang laki-laki keluar dst.” itu, syarih 
rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya menutup 
aurat dan meninggalkan bicara, karena alasan-alasan akan mendapat- 
kan kemurkaan Allah itu menunjukkan atas haramnya pekerjaan 
tersebut. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan tidak disukainya menye- 
but nama Allah pada waktu buang air, sekalipun menyebutnya itu 
wajib seperti menjawab salam. 


4. BAB MENJAUH DAN BERTABIR KETIKA BUANG AIR 


DI TEMPAT TERBUKA 
MEA A3 3 LNG IN KE eja At 


2 PO 
TE Ata PAN 


124. Dari Jabir, ia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw. 
dalam suatu perjalanan, maka tidaklah ia datang ke lapangan (untuk 
buang air) kecuali mesti ia sembunyi, kemudian ia tidak terlihat. HR 
Ibnu Majah. 


3 oi 0 Pa 
EA YA G LANTAI AAEYa Kiki 35 - No 


125. Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Adalah ia apabila 
hendak buang air, maka ia pergi sehingga tidak seorang pun melihat- 
nya. | 


Pair" KUN, AK IP AAL L2 2) AE X1 
ePeR EA Koned3s 2 3G Kab 
SIA. LAYANAN 


71 








: 126. “Dan dari Abdillah bin Ja'far, ia berkata: Tabir yang paling 
disukai oleh Nabi saw. ketika buang, air, adalah tempat yang tinggi 


atau rumpun pohon kurma. HR Ahmad, Muslim dan. Ibnu Majah. 


Al ARENA Lee, Pra Pe ra 
KAN Ya SEA AE SAN 3G 
Pa nu NA AN 921 ea S aa G3, Pe € 
9 an KAMI “ FA aa CAP I NAH 
1 NET) ob jepan yong h— aa 4 3: ls 


IA LA th an 2 BAM AE F3 2. 
olyza GI Ia GAB Gde ah 
patan Ara 


AOA NAN 5 PLAN 


127. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia berkata: Barang- 
siapa buang air, maka bertabirlah, maka kalau tidak menemukan 
selain harus menghimpun tumpukan pasir, maka hendaknya ia mem- 
belakang, karena sesungguhnya syetan bermain di tempat-tempat dudu 
manusia. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh baik, dan 
barangsiapa tidak berbuat, maka tidak dosa.” HR Ahmad, Abu 
Dawud dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Al baraaz, dengan di fat-hah ba'-nya, adalah 
sebagai kata kiasan untuk hajat manusia (buang air), sebagaimana 
lafadz ghaith dan khala'. 

Dan hadis ini menunjukkan diperintahkannya orang yang buang 
air itu menjauh. 5 

Perkataan ”hadaf” adalah setiap tempat yang tinggi, baik Berupa 
bangunan, atau bukit pasir, atau gunung. 

Dan hadis ini menunjukkan dianjurkannya orang yang menunai- 
kan hajatnya agar bertabir dengan sesuatu yang dapat menghalangi 

, pandangan orang lain yang juga dalam keadaan demikian. 


5. BAB ORANG YANG SEDANG BUANG AIR, DILARANG 
MENGHADAP DAN MEMBELAKANGI KIBLAT 


SALA, Gee IL se SAN ANN 


5 2. 


219 3 k ar, A3 3 
2 Gan CA SANYO, : aya 53 


2 


128. Dari Abi Hurairah dari Rasulullah saw., ia berkata: 


” Apabila salah seorang di antara,kamu duduk untuk hajatnya, maka 
janganlah menghadap kiblat. dan janganlah membelakanginya.” HR 
Ahmad dan Muslim. 


2 ARA, Ga Ia AA 2 4 
Lt 


Fa La Hrd 4 
Fa REA Tapa 3 Ja 2 AI, K3 KAGIG. 5 | 
TAN LA 2g 5 GA Vgb3« HE, 
: C3 PEMAIN 


129. Dan di dalam riwayat Imam yang lima kecuali Tirmidzi, ia 
bersabda: "Sebenarnya aku terhadap kamu adalah berkedudukan 
sebagai ayah, yang mengajar kamu, maka apabila salah seorang di 
antara kamu buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan 
janganlah membelakanginya, dan janganlah cibuk dengan tangan 
kanannya. Dan adalah ia (Nabi saw.) memerintahkan bercibok dengan 
tiga buah batu, dan melarang dengan kotoran hewan dan tulang. Dan 
bagi riwayat Ahmad tidak ada di dalamnya perintah dengan (tiga 
buah) batu. 


ae 


En 


KL 4 


Sa 1G "5. PENAMAAN, Ar 
ya aa Age Nee ITA PEN er nang 
KAT AS se ERA. sg 

Anu AA Ggnga ra 


130. Dan dari Abi Ayub al Anshari, dari Nabi saw., ia bersabda: 
Apabila kamu buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan 
janganlah membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah Timur atau 
ke arah Barat. 1). Abu Ayub berkata: Kami tiba di Syam, kemudian 
kami dapatkan tempat-tempat buang air telah dibangun mengarah ke 
Ka'bah, lalu kami rubahnya, dan kami beristighfar. HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim. 





1). Kiblat di Madinah adalah menghadap ke arah Selatan. 


73 





Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Larang- 
an menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar dan 
kecil, 2. Wajib istinja' (cibok) dengan tiga buah batu, 3. Larangan 
bercibok dengan tangan kanan, dan 4. Tidak boleh cibok dengan 
kotoran. binatang dan tulang, karena dia itu adalah makanan jin. 
Selesai. 


- 


6. BAB BOLEH MENGHADAP DAN MEMBELAKANGI 
KIBLAT ANTARA BANGUNAN-BANGUNAN 


GAN STM Kaya Lai AAN 2353 3 ey s1 LAN 
KB KE GS Oak e 


131. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada suatu hari aku naik ke 
rumah. Hafshah, lalu aku melihat Nabi saw. buang air, dengan 
menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah. HR Jama'ah. 


JEAANATS IK A Je ma Epen £9-NY 


Pd 
5 


Yan 0 in 2 L 2 
LIL Ip LM ola 2» NN PARA 


132. -Dan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi saw. mela- 
rang menghadap Kiblat ketika kencing, tetapi aku melihat dia sebelum 
wafat kurang setahun ia menghadap Kiblat. HR Imam yang lima 
kecuali Nasa'i. 


2. Cat Pp 414 
MEN SG 

Pa 33 EA CL . KA ca na 014, « 7». 
da AN 1 Kah 226 WAGSA '» aah AG) 


Cal 
KA 


etn gain AG 


da9 Gt c— 
AI AG KESAN 


ve - 


133. Dan dari Aisyah, ia berkata: Diberitahukan kepada Rasu- 
lullah saw. bahwa orang-orang tidak menyukai menghadapkan kema- 
luan-kemaluan mereka ke Kiblat, maka Nabi saw. bertanya: Adakah 


74 


ea ,''-v'-v,'.'' HEBww AA www KK 


mereka telah mengerjakannya? Rubahlah tempat dudukku ke arah 
Kublat! HR Ahmad dan Ibnu Majah. 


prt 2 VE La 3 
3 NAS Tana £ Te ea N 13 
Pa La aula 


Lg 2 JIKA ASK 
KBK AN AN S6 


tc 


2 143 PP AI Pa LG 
2 Toh ON 2 GAS DI aa 


134. Dan dari Marwan al Ashfar, in berkata: Aku melihat Ibnu 
Umar menderumkan kendaraannya dengan menghadap Kiblat lalu dia 
kencing dengan menghadap Kiblat. Lalu aku bertanya: Wahai Abi 
Abdirrahman, tidaklah yang demikian itu telah dilarang? Maka ia 
menjawab: Tetapi yang dilarang ia hanya di tanah lapang, apabila 
antara kamu dan Kiblat ada sesuatu (penghalang), yang menutupimu, 
maka tidak mengapa. HR Abu Dawud. 


Penjelasan. 

Perkataan ”aku pada suatu hari naik ke rumah Hafshah, dst.” itu, 
syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan boleh membela- 
kangi Kiblat ketika buang air. 

Dan Al Baihagi meriwayatkan dari jalan Isa al Khayyath, 
berkata: Aku berkata kepada As Sya'abi, sesungguhnya aku Ma 
atas perbedaan Abi Hurairah dan Ibnu Umar, Nafi? berkata dari Ibnu 
Umar: Aku masuk ke rumah Hafshah, lalu ada kesempatan menoleh, 
tiba-tiba aku mengetahui bahwa jamban Nabi saw. . menghadap 
Kiblat.” 

Dan Abu Hurairah berkata: Apabila salah seorang di antara kamu 
buang air, maka janganlah menghadap Kiblat dan janganlah mem- 
belakanginya. 

As Sya'abi berkata: Semuanya benar. Adapun perkataan Abu | 
Hurairah itu yang dimaksud adalah di tanah lapang, karena sesung- 
guhnya Allah mempunyai hamba-hamba, yaitu malaikat dan jin-jin ' 
yang sedang shalat, oleh karena itu janganlah seseorang menghadap 
mereka diwaktu buang air kecil atau besar, dan jangan membelakangi. 
Adapun jamban-jambanmu adalah bentuk rumah yang didirikan tanpa 
Kiblat di dalamnya. 


B5- 


Imam Bukhari berkata dalam bab "Tidak boleh menghadap 
Kiblat ketika buang air besar atau kecil kecuali dekat bangunan 
dinding dsb.” 

Dan Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan ini adalah pendapat 
Jumhur, dan itu adalah pendapat yang lebih utama dengan mengkom- 
promikan semua. dalil. 5 


“ 7... BAB MENCARI TANAH YANG LEMBUT DAN YANG 
DILARANG UNTUK DITEMPATI BUANG AIR 


Pan Me 


|) AL Yo LN 0 OA 
Ae SAN HAN AG AN A5 Te Pra 2 YO 
33 2 Pa 7 Pa DAA £ pa . 1 2. Pe 
LADA PA Ma 3 NASA SIG IG 


bt 


£ 


135. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. menuju ke 
suatu tempat yang rendah ke sebelah dinding, lalu kencing dan 
bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu kencing, maka 
carilah tanah yang lembut, karena (untuk menjaga) kencingnya.” HR 
Ahmad dan Abu Dawud. 


2 ho Aa Na PO oi KA, - 
Ol GI 35 OP ARP NUR 23 59 -NY 


Na 


La MAN AG AA il 5 5 2, 
AB NN KE 23 
“ Sp Ld ... 
2 ob PUMA» LI 


136. Dan dari Oatadah dari Abdillah bin Sarjas, ia berkata: Ra- 
sululiah saw. melarang kencing di liang binatang. Mereka bertanya 
kepada Oatadah: Mengapa dilarang kencing di dalam liang? Ia 
menjawab: Karena dikatakan, liang-liang itu adalah tempat jin. HR 
Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud. 


La NN LTE AL atu et 4, 

GIE SN IG. BANI 5 STANG ANN 
18 HE A2 Pe aah, S2 ag Nego "3 

“EU, A N SW: Say AYAT Ko 


mbah ato sPlah, . 


76 





137. Dan dari Abi Hurairah ra., bahwa Nabi saw.” bersabda: 
”Takutlah kamu akan dua pela”nat!” Mereka bertanya: Apa dua la'nat 
itu ya Rasulullah? Ia menjawab: ”(Yaitu) orang yang buang kotoran di 
jalan manusia atau di tempat berteduh mereka.” HR Ahmad, Muslim 


dan Nasa'i. 
Ak Pogn AS ah SI Oa Jo 3 e Ma PA 
GNI EN AA Bp Da GAYA 


Ha Pa AAL AP AP AN LAN 
«NA ye 2 Sd SYNSAN 3, 
AN IA MANA 
138. Dan dari Abi Sa'id al Hinyari dari Muadz bin Jabal, ia 

berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Takutlah kamu tiga perkara 
pela”nat (yaitu):-buang kotoran di mata air, di tengah jalan, dan di 
tempat berteduh.” HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah 
berkata: Hadis ini Mursal. 


217 3 UNI ML 8 CN GAN FA 
LAN G  Se1 SN JAN GA NA 
aa ai 


NON Ga MN AE KAS 
£ LAI) Alang Ac Ob A3 Lrogea 


an AR 
APN 


PL 

1 LA ANA ALI aan, LAYEPA 

Sem DO UV AH UAS log H1 Upot 
A z 


139. Dan dari Abdillah bin Mughaffal, dari Nabi saw.,.ia bersab- 
da: "Janganlah sekali-kah salah seorang di antara kamu kencing di 
tempat mandinya kemudian wudlu' di dalamnya, karena kebanyakan 
gangguan itu datangnya dari itu.” HR Imam yang lima, tetapi 
perkataan. ” Kemudian wudlu' di dalamnya” itu, adalah bagi Imam 
Ahmad dan Abu Dawud saja. 


A8 La On, 


7 


9 £ z Aa Age G - CG 1 MA ! 
AIR BAG SANA 
P1 p93103 LX Bernas 74 Ati 
AR YES UP NIAS 


140. Dan dari Jabir dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. melarang 
kencing di air yang tenang. HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. 


71 


— 





Penjelasan 

Perkataan ” Apabila salah seorang di antara kamu kencing, dst.” 
itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya 
seyogyanya bagi orang yang hendak buang air, agar menuju tempat 
yang lunak untuk menjaga dari percikan kencing tersebut. 

Dan perkataan ”Ia melarang kencing di liang” itu, menunjukkan, 
dilarangnya kencing di dalam lobang yang didiami serangga dan 
binatang-binatang buas. 

“ Dan perkataan ”takutlah dua pelaknat” itu, Al Khatthabi berka- 
ta: Yang dimaksud dua pelaknat, yaitu dua perkara yang menyebab- 
kan datangnya la”nat, karena sesungguhnya orang yang berbuat dua 
perkara itu dila'nat dan dicaci (orang). 

| Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan haramnya buang kotoran 
di jalan-jalan manusia dan tempat pemberhentian mereka, karena 
berbuat yang demikian itu berarti mengganggu orang-orang Islam, 
yaitu menyebabkan najisnya orang yang liwat di situ dan menyebabkan 
tempat itu berbau busuk dan kotor. 

Dan perkataan ”Takutlah tiga pelaknat” itu, Syarih rahimahullah 
berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan buang air di mata air, 
tempat pemberhentian manusia, dan di tengah jalan, karena hal itu 
mengganggu orang-orang Islam. 

Dan perkataan ”Janganlah salah seorang di antara kamu kericing 
di tempat mandinya kemudian ia wudlu' di dalamnya” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan kencing di tempat 
mandi, karena bekasnya itu tetap ada. Dan apabila air itu jalan di 
tempat kencing itu lalu terpercik ke badan orang yang mandi, maka ia 
selalu menghayalkan hal itu dan menimbulkan was-was. Dan dikata- 
kan, apabila kencing itu mempunyai tempat pembuangan, maka tidak 
dilarang. v - 


8. BAB KENCING DI BEJANA-BEJANA KARENA 
ADA KEPERLUAN 


2 Beny 0 WA NASI AAA 

ex ANT TAG K3 aa 2 AA 
Pns Pete KA ta PIA 0 35 NG 
2 Pd |) La 8 STAY aa Pal ag Ng 
CI 2D Pelu 2 YAA ISO pa “yk 


2 


141. Dari Umaimah binti Rugaigah dari ibunya, ia berkata: 
Adalah Nabi saw. mempunyai sebuah kendil dari kayu di bawah : 


738 


dipannya, yang ia kencing di tempat itu di waktu malam. HR Abu 
Dawud dan Nasa'i. 


AA EN was et £ Luti NL Ka en Ika On aa 
Ih £ IS o GB PI USA PA AAA Y | 
Pe yuL PIL PP AA NA an 
ESAI SEN TAN GIA 


-h, Pa. 2 3 naat he s 
LA OMA GA LAN PNG 


142. Dari Aisyah ra., ia berkata: Sahabat-sahabat berkata: 
Bahwa Nabi saw. pernah wasiat kepada Ali, yaitu menyuruh 
mengambil bejana untuk dipakai kencing, lalu jiwa Nabi sudah 
dicabut, sedang aku tidak tahu, lalu kepada siapa ia berwasiat? HR 


Nasa'i. 


Penjelasan 
Perkataan ” 'aidaan”,: dikatakan di dalam Kamus: 'aidaan, 


dengan difat-hah 'ain-nya adalah "batang kurma” dan mufradnya 
'sidah”. Dan dari kayu itulah kendil Nabi saw. dibuat, untuk kencing. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya menyediakan 
bejana untuk kencing di waktu malam, dan ini termasuk perkara yang 
aku tidak melihat adanya khilaf. 


9. BAB KENCING DENGAN BERDIRI 


“ 
GL nett Lan ANA PTE Ir Io Ang Jeda A LX 
TNI LANANG ANA RSU HA ON 


2x YO A09 AIA ol LAKA TN AL 
CET IP TS Ia NG AI AN 
A83. 3354 


£ 2 ro. 01) "A4 Pemaku 10a 
LAANGI ELSA GNI 

143. Dari Aisyah, ia berkata: Barangsiapa bercerita kepadamu, ' 
bahwa Rasulullah saw. kencing berdiri, maka janganlah kamu 
mempercayainya, ia tidak pernah kencing kecuali mesti dengan duduk. 
HR Iman yang lima kecuali Abu Dawud, dan Tirmidzi berkata: Hadis 
ini adalah yang paling baik dan paling sahih dalam bab ini. 


79 


LAN 


PA Lea Ie , GK 23 ot 
KB YN TN SANA IP PASS NU 


(an - 


BA WA YA agan 


144. Dan dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. melarang seseorang 
kencing dengan berdiri. HR Ibnu Majah. 


KA Sa KA OOE COLA TA 
BBI PALA SEM GAN andeoe9 -to 
Pm SI LO LAN AU MM ATM 
Gr - Aap Tes LI Genap No a Kd Had LA 
13 “La 297 Jerit 14429 pc 4 “ Pete 
ME END AND ALA ng 
145. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Bahwa Nabi saw. sampai 
ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu ia kencing sambil 
berdiri. Kemudian aku berpaling, lalu Nabi saw. memanggil: Kemari- 
lah, lalu aku mendekatinya sehingga aku berdiri di dekat tumitnya, 
kemudian ia wudlu' dan mengusap kedua kasutnya. HR Jama'ah. 


Penjelasan 

Perkataan Aisyah "ia tidak pernah kencing kecuali mesti dengan 
duduk” itu, syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, 
bahwa Nabi saw. tidak pernah kencing dengan berdiri, bahkan petun- 
juk Nabi saw. tentang kencing adalah dengan duduk, maka kencing 
dengan berdiri itu makruh. Tetapi perkataan Aisyah ini tidak 
meniadakan penetapan orang yang menetapkan terjadinya Nabi saw. 
kencing dengan berdiri. Dan tidak ragu-ragu lagi, bahwa biasanya 
Nabi saw. kencing dengan duduk, dan dlahirnya kencingnya Nabi saw. 
dengan berdiri itu adalah untuk menunjukkan bolehnya, dan menurut 
satu pendapat, bahwa perbuatannya itu adalah karena suatu penyakit 
yang ada pada betisnya. 

Ibnul Oayim berkata: Yang benar, bahwa Nabi saw. berbuat 
(kencing dengan duduk) itu adalah untuk kebersihan dan menghindari 
diri dari terkena kencing. 

Mushannif berkata: Dan barangkali ia tidak duduk karena ada 
halangan, atau karena sakit. 


“ 


2 AAA O Got tata3 Ag eta YAN Dan Ke 
SARI Ge LENGAN BEN 535335 NA 


- rd 


80 





oa FDA Un sa Wine Je LAI PAI 


146. Dan Al Khatthabi meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa 
Nabi saw. pernah kencing dengan berdiri, karena luka yang ada pada 


betisnya. 
Jadi hadis Aisyah itu dimaksudkan, kalau tidak ada udzur. 
Dan diriwayatkan dari As Syafi'i rahimahullah, bahwa ia berkata: 


2 yo. Lo, Ai can AA 3 . - 4 
IAI LN SE IS AV AN kn GEN G9 A3 
2.1 c Pe 


7 7 12 230 an 
—akaN 3 DG Sha KASI S0 Ed 


Adalah orang “Arab “biasa mengobati penyakit pinggang dengan 
kencing berdiri, maka ia berpedapat, bahwa barangkali pada waktu itu 
Nabi saw. sedang sakit pinggang. 


10. BAB WAJIB ISTINYA' DENGAN BATU ATAU DENGAN AIR 


Or Ma PA La Dn on CG Lu 5 
ai ta 


7 - 


AA Lana Tenan ngan aa 
dh Gl Plaju an GANGA) : » d 
Dag LA 
— 2 03 Nb BLN, 


N 
v 

“ 

N 


147. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: ” Apabila salah 
seorang di antara kamu pergi buang air besar, maka bersucilah dengan 
tiga buah batu, karena sesungguhnya ia itu telah mencukupinya”. HR 
Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, dan Dara Outhni, dan Dara Outhni 
berkata: Sanad hadis ini Shahih-Hasan. 


Pa 
OK NG CA MAH AU AA AK 


Pa 

NN sung 
7 LA td “ arar 
Pd IL. IA AG 0399 PA 
« AA 


PARA A PISAU: 


Pe Per 


In ATA NA Paten 
z dell e137 ae aah Cek 53 


£ 


ji 2.6 
AA Mal 


Pata 


81 




















” 148. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. pernah meliwati 
dua kubur, lalu ia bersabda: "Sesungguhnya mereka berdua itu 
disiksa, dan mereka itu tidak disiksa karena dosa besar. Adapun yang 
seorang dari mereka, karena tidak bertabir diwaktu kencing, dan yang 
seorang lagi dari mereka, suka mengadu-domba (sesama manusia).” 
HR Jama'ah. 


“3 


BERLIAN NA AN 33 AA 
Sad 155 9 BI: S5 ap » 


149. Dan di dalam satu riwayat bagi Bukhari dan Nasa'i 
(dikatakan): ”Dan mereka berdua itu tidak disiksa dalam dosa besar, 
kemudian Nabi saw. bersabda: ”Ya, adalah salah seorang dari mere- 
ka.” Kemudian meneruskan hadis tersebut. 


» 


Yagega si Pa Pa 


Beda Se ap. SN - -N0s 
AR 135 2 na 


150. Dan dari Anas, dari Nabi saw. (bersabda): Jagalah dirimu 
dari kencing, karena sebagian besar siksa kubur itu disebabkan karena 
kencing.” HR Dara Outhni. 


Penjelasan 

Perkataan ”Maka sesungguhnya ia telah mencukupinya” itu, 
syarih berkata: Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, 
bahwa istinja” itu cukup dengan batu-batu, dan tidak wajibnya istinya 
dengan air. 

Perkataan ”Dan tidaklah mereka berdua disiksa karena dosa 
besar”, kemudian ia bersabda: "Ya”, yakni "sesungguhnya ia itu 
perkara besar”, yakni bukan perkara besar dalam kesukaran penja- 
gaannya, tapi dianggap besar karena bisa mendatangkan siksa. 

Perkataan ”Jagalah dirimu dari kencing, karena sesungguhnya 
kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena kencing” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya menjaga diri dari kencing 
secara mutlak tanpa dibatas adanya (keperluan untuk) sembahyang. 


82 


ea 


11. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN KURANG DARI 
TIGA BATU 


Ak ENG ATA en 40. J3 TJ Po Inti 


ata sasa EN AON Pe Aa tama 


o pa 


SEA TAN HA ESA SAY 
na Pa urai Drg Hi 4 
Im, BN Kn LG BII JA 


151. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Salman pernah 
ditanya: Pernahkah Nabi saw. mengajarkan segala sesuatu sampai soal 
berak? Maka Salman menjawab: Ya, ia melarang kita menghadap 
Kiblat ketika buang air besar dan kecil, atau cibok dengan tangan 
kanan, atau salah seorang di antara kami istinja' dengan kurang dari 
tiga batu, atau cibok dengan kotoran atau tulang. HR Muslim, Abu 
Dawud dan Tirmidzi. 


PANAS SN IE 
£ CA ana 


Pena 


s5 
TAN me 


152. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah 
seorang di antara kamu bercibok dengan batu, maka berciboklah tiga 
kali. HR Ahmad. 


NYA pe 2. j6 GEN Pa PE YAT NK 


5 


abang gb UPT ola, Pati Ay, 


PPI 


LA 


153... Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
Barangsiapa bercibok, maka berciboklah dengan ganjil, karena ba- 
rangsiapa telah berbuat, maka ia telah berbuat kebaikan, dan 
barangsiapa tidak berbuat, maka tidak dosa. HR Ahmad, Abu Dawud 
dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 


Jumhur berpendapat, bahwa batu bukanlah suatu ketentuan, 
bahkan kain dan kayu dsb., bisa sebagai gantinya, karena larangan 


83 


BE 5. 


Nabi saw. itu ditentukan tulang dan kotoran. Dan di dalam hadis ini 
diajurkan cibok dengan batu dengan ganjil. i 


Mushannif berkata: Ini dapat diartikan, bahwa menentukan harus 


ganjil itu adalah sunat, dengan mengkopromikan antara nash-nash 
tersebut. 


12. BAB MENYAMAKAN BENDA YANG DAPAT 
DIGOLONGKAN KEPADA BATU 


20K 20) oo 


LA 3 2 
Oak AG SE Not 


1: 2 

“ Sd aa 3 Pe 3 Pe peer 
kas SU yah Gets 3) # 

PPA aa bana TIA 7 23 25 9s Pa KE AG, Pa 2 
Ap 1019230 p15PL 0157 2d CP MANENSI, ” 

, 154. Dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa Nabi saw. pernah 
ditanya tentang bersuci, maka ia menjawab: ”Dengan tiga batu yang 


tidak mengandung kotoran”. HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu 
Majah. 


In 


PA aa X & 6 
BKI CN 3 Ai An P nda A00 


e yg dd oke Oa bad 3 ag KTA - AN PN Perard 59. 
2 SAAT Keno Oa) APN Ogah 
Pa Pd 


155. Dan dari Salman, ia berkata: Ia (Nabi saw.) telah meme- 
rintahkan kepada kami agar kami tidak menganggap cukup dengan 
kurang dari tiga batu yang tidak mengandung kotoran dan bukan 
tulang. HR Ahmad dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 
Mushannif berkata: Dan kalau ia (Nabi saw.) tidak memaksudkan 
batu dan sebangsanya sebagai alat pencuci, maka ia tidak perlu menge- 


cualikan tulang dan kotoran, dan tidak perlu pula memberikan alasan 
larangan keduanya, karena menjadi makanan jin. 1). 


1 2 Pa 2 Na o 
Bi KEMLE NA 


1) Alat pencuci sekarang antara lain kertas dan sebangsanya. 


84 


156. Padahal sah dari Nabi saw. alasan tidak boleh mengguna- 
kun tulang dan kotoran itu (yaitu dua benda tersebut adalah makanan 


yn). 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Omongan inilah yang dituju dalam 
bab ini, dan itu adalah baik sekali. 

Perkataan "Tiap-tiap kotoran adalah makanan yang untuk ternak- 
ternak kamu, maka janganlah kamu (para sahabat) bercibok dengan 
keduanya” itu, Mushannif berkata: Hadis ini adalah merupakan peri- 
ngatan tentang: dilarangnya memberi makanan-makanan binatang- 
binatang ternak dengan benda-benda najis. 

Syarih berkata: Karena alasan ditarangnya bercibok dengan 
kotoran itu adalah. karena benda tersebut makanan ternaknya jin, 
maka hal itu memberi pengertian seperti apa yang dikatakan mushan- 
nif tersebut. 


13. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN KOTORAN DAN 


TULANG 
YES rn AN UAS AAN Ren yA ud 
Na ena EA HAB dilas pen NOV 


oo 
5 “or 


2 1 
2aabU Ab AN, z 23 


157. . Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi saw. melarang 
bercibok dengan tulang atau kotoran. HR Ahmad, Muslim dan Abu 
Dawud. 


MPA CAN Ma PEN MP MN NA 
Lg PELAN CAN Si: PLN Pai 
, : A3 LAS | Le Tea 
KAI BAN by at Lara A63 psi 


158. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. melarang berci- 
bok dengan kotoran atau tulang, dan Nabi saw. bersabda: ”Sesung- 
guhnya keduanya itu tidak dapat mensucikan”. HR Dara Outhni, dan 
ja mengatakan: Sanad hadis ini shahih. 


85 


Penjelasan 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya 


menjauhi tulang dan kotoran, dan menunjukkan pula, bahwa kedua 
benda tersebut tidak cukup sebagai alat bersuci. 


13. BAB LARANGAN BERCIBOK DENGAN MAKANAN ATAU 
SESUATU YANG BERHARGA 


” ki. bek 7.7 Pte et 0 popo pd 
LEE in See Noken Ao 
" La Ora 2 IG 2 Pa or. 
ME Rp AP PA EN 


7 01252 LIA 3 ame F3 
Se Pns HN aa Kasie ANN 
4 


ta, Sol PI Laga o of. aa or 
TEA NET OA PM ANA TPA ANN 
Sg ad oPot ok, y 2 an 0 - 
CA lag pra ME neo 2 CENG ana 


As Pol,, “ae NA 3 


159. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Aku 
pernah didatangi oleh tukang serunya jin, lalu aku pergi bersama dia, 
kemudian aku bacakan mereka itu ayat Our'an. Ibnu Mas'ud berkata: 
Lalu Nabi saw. pergi bersama kami dan memperlihatkan kepada kami 
bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka dan mereka minta 
perbekalan kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. bersabda: Semua 
tulang (dari binatang yang disembelih) dengan menyebut nama Allah 
atasnya, adalah untuk kamu. Tulang yang di tangan kamu itu adalah 
penuh dengan daging dan tiap-tiap kotoran adalah makanan untuk 

. ternakmu.” Kemudian Nabi saw. bersabda kepada kami: Oleh karena 
itu jangan kamu bercibok dengan keduanya, karena kedyanya makan- 
an saudara-saudara kamu.” HR Ahmad dan Muslim. 


road 


II LAN, ML fn an ana neha, 
Aa AAN LA GK EGA 
LAI 56 « a. TA 2 Ke & rian b: Bi 
SA TTG IN Ba JB area ang aa 


86 


- pd 5- 2 
ara Sana Goa PAN YAAA CON Padi De SAE, TE 
EA EA Go UEA, 


ea 
IR 0 LK Bona 3 9 131 aja “3 ae 
TAP KEL A P P2 UE 
3 ai cape EP MN - 


Rn ES IG ENY ES LAN 
LA PON, 0 AA 2 yo. RIS 0 Ha 
SI 3 IN ANE 5 


P3 Pa 


3 Gem C0 Han 0 2 Af okay TA. ea 3 Pr 
CE NE AS AAN as SNI 
Ki AN Pt AC 

- GAS Ne, ab gde 


160. Dan dari Abi Hurairah, bahwa ia pernah membawakan 
bejana Nabi saw. untuk wudlu' dan bersuci. Tetapi tiba-tiba waktu ia 
mengikuti Nabi saw. itu, Nabi saw. bertanya: Siapa ini? Abu Hurairah 
menjawab: Aku Abu Hurairah. Lalu Nabi saw. bersabda: Carikan aku 
batu-batu untuk aku pakai bercibok, tetapi jangan engkau membawa 
tulang dan kotoran untukku. Lalu aku memberikan kepada Nabi saw. 
batu-batu yang aku bawanya dengan ujung bajuku, sehingga kuletak- 
kan di sampingnya. Kemudian kutinggal pergi, sehingga apabila ia 
sudah selesai (buang air) aku datang kepadanya. Kemudian aku 
bertanya: Mengapa tulang dan kotoran itu tidak boleh? Nabi saw. 
menjawab: Keduanya adalah makanan jin. Dan sungguh utusan jin 
datang kepadaku yang berpangkat — mereka itu adalah sebaik-baik jin 
- lalu mereka minta bekal kepadaku, kemudian aku memohon kepada 
Allah untuk mereka kiranya mereka tidak meliwati tulang-tulang dan 
kotoran melainkan mesti mereka mendapatkan makanan pada kedua 
benda tersebut. HR Bukhari. 


15. BAB BENDA YANG TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN 
BERCIBOK KARENA NAJISNYA. 


AIA GEN EE AAS AN 
GEA Ie NEK MERASA 
LAN EL, AN, AN ana KB 

, 87 








| 161. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Nabi saw. pergi ketempat buang 
air besar, lalu ia memerintahkan kepadaku agar membawa tiga buah 
batu, kemudian aku temukan dua buah batu, dan aku mencari yan 
ketiga, tetapi aku tidak menemukannya, kemudian aku mengambil 
kotoran, lalu aku berikan kepadanya, kemudian ia mengambil dua 
buah batu dan membuang kotoran itu, dan ia bersabda: Ini adalah 
najis£ HR Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. p 


“ Oh SA o I 0 2... 
PL bli JA BK AAA 


- Pap: 


162. Dan Ahmad menambah di dalam i 
| salah sat : 
(Nabi saw. bersabda): "Berilah aku batu.” up ya 


Penjelasan 


Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini i 
we : i. men 
istinja? dengan kotoran. l unjukkan larangan 


16. . BAB ISTINJA? DENGAN AIR 





AT AI YAA IA ak Ko 
NN an SE JELAS ar 


Iakegan. Amat dar FR en ban AAL pke 
eat sat AA SA a da ya ogah ee ol 6 


163. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Rasulullah saw 
masuk ke kamar kecil, kemudian aku dan seorang muda seperti aku 
membawakan sebuah bejana berisi air dan sebuah tongkat, lalu ia 
bersuci dengan air itu. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim | 


07 TA PPAP NU oa “ae or, oa 
WAR ESA NA SARI SESI A 
Pan 


PA er kak na 22? & G N 2 Koyo 
Le Iga 0191 meat Ub IA LS 
Io 


AP SAN, BIN aj AR — 


8. 


- 


164. Dan dari Mu'adzah, dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata: 


PAN : . 
Perintahkanlah suami-suami kamu agar mensucikan bekas buang air 


88 


besar dan kencing, karena sesungguhnya aku malu dari mereka, 
sedangkan Rasulullah saw. mengerjakannya. HR Ahmad, Nasa'i, 
Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya. 


erat Dn 


: PN an un g & For 
Meme Ge 3 NO 


gal 
PA Up Pan ar 20 Naba IN 9 KLO EP Ae .”. 
IE et REM EN neo Ely) 


Pn o1 0 CL A Logoge 


3 $ 1 Es PA PA 
ape Ge sob plela, 2. AN ed alas 2 Op serena 


165. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: Ayat 
(Fiehi rijaalun yuhibbuuna ayyatathahharuu wallaahu yhibbul mut- 
thahhirien — Di dalamnya (masjid) ada beberapa orang laki-laki yang 
suka menjadi bersih. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih 
— At Taubat : 108) ini turun untuk ahli Ouba', dimana mereka itu 
biasa bersuci dengan air, maka turunlah ayat ini untuk mereka. 
HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Perkataan ”Lalu ia bersuci dengan air” itu, syarih berkata: Hadis 
ini menunjukkan adanya ketetapan istinja” dengan air. Ibnu Dagigil 
'Id berkata: Dan hukum sunat cibok- dengan air itu terdapat dalam 
hadis ini dan lainnya. 

Dan dari Ibnu Abbas: Ayat ini (Fiehi rijaalun yhibbuuna ay 
yatathahharuu wallaahu yuhibbul mutthahhirien) diturunkan di ka- 
langan ahli Ouba'. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada mere- 
ka (ahli Ouba'): Lalu mereka menjawab: Kami susuli batu dengan air. 
HR Al Bazzaar. 

Al Hafidz Ibnu' Hajar' berkata: Dan hadis ini menunjukkan 
adanya istinja” dengan air dan memuji kepada yang menjalankannya 
karena padanya termasuk kesempurnaan bersuci. 


17. BAB WAJIB MENDAHULUKAN ISTINJA' DARIPADA 


WUDLU' 
PA e, “Gn KAN) P1 an KAA II Kek 
Wes ERA SE pol AN 


89 


” 


AE NANTI AA “ Am 33 ut 23 2 oo 
IS ANE PN SI NN ES 


pang KR PN aa 


166. Dari Salman bin Yasar, ia berkata: Ali bin Abi Thalib ra. 
pernah mengutus Migdad kepada Rasulullah saw. menanyakan 
tentang laki-laki yang mendapatkan madzi, maka. Rasulullah saw. 
bersabda: Hendaklah ia mencuci dzakarnya, kemudian ia wudlu'. HR 
Nasa'i. 


N 


Pelat Sg a35 2 0 Ga 
YSS ash MAA Nay 


had IP EA 53 - PA LE 43 
EM R s en ut 
Ktsoyak AAA Wa Ik AGS Ao s1 | 


- 


167. Dan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa ia bertanya: Ya Rasulullah 
bagaimana apabila seorang laki-laki telah menyetubuhi isterinya kemu- 
dian tidak mengeluarkan mani? Maka ia menjawab: Cucilah apa yang 
menyentuh wanita itu, kemudian wudlu' dan sembahyang. HR 
Bukhari dan Muslim. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Pembicaraan atas hadis ini tempat- 
nya adalah pada masalah mandi, dan akan dibicarakan perbedaan 
pendapat tentang mansukh dan tidaknya, dan mushannif rahimahullah 
membawakan disini untuk mengambil dalil atas wajibnya mendahulu- 
kan istinja' daripada mandi karena tertibnya wudlu' sesudah memba- 
suh kemaluan. 

Mushannif berkata: Hukum tidak usah mandi sesudah bersetubuh 
dengan tidak mengeluarkan mani, yang terdapat dalam hadis ini, 
adalah MANSUKH, dan akan dibicarakan di tempatnya. 





90 





MENGAN 


BAB-BAB SIWAK DAN SUNANUL FITHRAH 


1. BAB ANJURAN BERSIWAK DAN MENYEBUTKN 
WAKTU-WAKTU YANG DIUTAMAKAN 


Pet re ana TT Lea Oak 
OA AGAN JG ANA NU 
pg 5, 
MS Ap AI Lela, 2 


168. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Siwak itu mem- 
bersihkan mulut, lagi diridlai Tuhan.” HR Ahmad, dan hadis ini 
dalam riwayat Bukhari secara Ma'allag. 1). 


ti TE 0 90, 
2 ON, Ce ga Ke an KTEAN JM oa 5303 ANA 
. KS Ohh 3 aer, Ae SAE 
CIMB EN SC SAK 
Th Ubyeann Kagaspa ha 


169. “Dan dari Zaid bin Khalid, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: ”Kalau seandainya aku tidak kuatir memberatkan kepada 
umatku, tentu aku mengakhirkan 'isya' sampai sepertiga malam (yang 
akhir) dan sungguh aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap 
(hendak) sembahyang.” HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
mengesahkannya. 


- 
Ban dp Te a KT HP toe Po E 


SAE AI Ie LN, Av: 


HAM -- ALLEN EA 


170. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
"Kalau aku tidak kuatir memberatkan umatku, tentu aku perintahkan 
mereka bersiwak pada tiap-tiap hendak sembahyang.” HR Jama'ah. 


1) Tidak bersanad (pen.). 


91 


“en CA KA 9333 -M 


171... Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad (Nabi,saw. bersabda): 
-”Tentu aku perintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap hendak 
wudlu”.” 


KENA PSA pare YES 


172. Dan bagi riwayat Bukhari secara mu'allag (Nabi saw. 
bersabda): "Tentu aku perintahkan mereka bersiwak ketika tiap-tiap 
hendak wudlu'.” 


Cerala NE pe . Ae Le Han yaa JEAVLNY 


173-174.  Mushannif berkata: Dan hadis seperti itu diriwayatkan 
juga dari Jabir, dan Zaid bin Khalid dari Nabi saw. 


CA NATA PATPa SA Se 


la SEA le HAN KI $. SA aa 
SIN SA Ni ab» 


175. Dari Migdam bin Syuraih bin Hani' dari ayahnya, ia berka- 
ta: Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra.: Dengan apakah Nabi 
saw. memulai, apabila ia masuk rumahnya? Ia menjawab: Dengan 
siwak. HR. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi. 


Teka aga 


La ha o 
Serba TN UNYAN SE JA Ga Ka 5231 
2 Ia 2 OA, “ 
“SRI Bebe BUSI 
176. Dan dari Hudzaifah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 


apabila bangun (tidur) malam, ia menggosok mulutnya dengan siwak. 
HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi. 


92 





Ra DENGS PATga Narang SAN Aw 


177. Dan bagi Nasa'i dari Hudzaifah, ia berkata: Kami diperin- 


tahkan bersiwak apabila kami bangun dari (tidur) malam. 


PE LAKe Ae 15 an REG 3 ANN 
mash es, z BS, KAN er, 


178. Dan dari Aisyah ra.: bahwa Nabi saw. tidak tidur diwaktu 
malam maupun siang, kemudian bangun, Kecuali mesti bersiwak. HR 
Ahmad dan Abu Dawud. 


Penjelasan 

Al Fithrah, yaitu: 'ad dien' yakni 'agama”. 

Dan hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkan bersiwak dalam 
segala keadaan dan pada setiap waktu. Dan ditekankan pada waktu 
hendak wudlu', sembahyang, masuk rumah dan bangun tidur. 


2. BAB BERSIWAKNYA ORANG YANG HENDAK WUDLU' 
DENGAN JARI-JARINYA KETIKA BERKUMUR 


PALA “3 03 “JG Ta Bela 
velarya) Mean asha SERI pelk 
23 “ APN Oo 35 AAA sa. Pa ma ge 
d3 Ap LA an 1g SE PE 


z 
S5 Tart tata PL pn 


Dat NN CO OA OP One - 
39 —220nl52 "Ah ah BIN AGAN TE, 
9083 2 ad Na 

Pol. Celua Hn SSI. SE3 eU 


Ng 


179. Dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa ia pernah minta secibuk 
air lalu ia membasuh mukanya dan kedua tapak tangannya tiga kali, 
dan berkumur tiga kali, kemudian ia memasukkan sebagian jari-jari- 
nya ke dalam mulutnya dan mengambil air hidung tiga kali dan 
membasuh kedua lengannya tiga kali, dan mengusap kepalanya satu 
kali, lalu Ali menyebutkan kelanjutan hadis tersebut dan mengatakan: 
Demikianlah cara wudlu” Rasulullah saw. HR Ahmad. 


93 








' Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Pembicaraan hal ini akan disebutkan 
dalam bab WUDLU”. Sedang mushannif membawakannya di sini 
adalah untuk dijadikan dalil tentang: bahwa bersiwak itu cukup 
dengan jari-jari, yaitu dengan berdasar perkataan "Kemudian Ali 
memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya.” 


3. BAB BERSIWAK BAGI ORANG YANG BERPUASA 


Ng Se AN LIK ALA 
Hate SPN ANU) NG An oprale se IN. 


“ear AIM LA rb pb Plebye POLA 
180. Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Aku pernah melihat 
Rasulullah saw. — berkali-kali - bersiwak, sedangkan ia dalam keadaan 
berpuasa. HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
mengatakan: Hadis ini Hasan. 


2 Lp LAB AKP NI En 
Paten Tin BG SA GAES AN 


3 1 r PA T PERA 
- Ape » vla, - «AN re It 
181. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


”Diantara sebaik-baik pekerti orang yang berpuasa adalah bersiwak.” 
HR Ibnu Majah. 


IL NA eta LA AR aa 
- SETAN PANAI Cam Le NE SE AN 


182. Imam Bukhari berkata: Dan berkatalah Ibnu Umar: (Nabi 
saw.) bersiwak pada permulaan siang dan akhirnya. 


PA er LT LAN Para 3 Er ang Den An na 
AE 5 Ie Gea TS MY 


AP 


2 Aa SE el Ain le 


94 


EL www G1 505.5. 5. aa, 


183. Dan dari Abi Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: - 
"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, bagi Allah, 
#aripada bau kasturi.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Penjelasan 

Hadis ini (hadis no. 183) dipakai hujjah oleh orang yang 
memakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincir- 
nya matahari. 

Syarih rahimahullah berkata: Dan hadis ini (yakni hadis Amir bin 
Rabi'ah), menunjukkan dianjurkan bersiwak bagi orang yang berpuasa 
tumpa adanya ikatan (gayid) dengan waktu' tertentu, dan ini 
menolak pendapat orang yang mengatakan makruh bersiwak sesudah 
tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, dengan berpegang- 
an hadis 'khaluuf” (hadis no. 183). Selanjutnya syarih berkata: Maka 
yang benar, yaitu disunatkan bersiwak bagi orang yang berpuasa pada 
permulaan siang dan akhirnya, dan ini adalah pendirian madzhab 
kebanyakan Imam. 


4. BAB SUNANUL FITHRAH 
LA got Po al LK Boko 
2 Sa AA 6 TEE AM 
Pogara ponj AAL An SAK 
“3 « Any keran pl 0 (RA, Sae 


P0 tan 0 


5 AM, --« AAN 


184. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Lima perkara dari (perintah) agama: Mencukur rambut kemaluan, 
khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong 
kuku”. HR Jama'ah. 


og 0. s MA at Pd LA 
Ag Aa DAK 2: JB Aap 1383 AN 
p 2, 3 2 To La - Ps 0? 0 LA TN 
$ aa oh 
bagan, MULAN, Atolay Aevera Abah, AI rage 
pAgag KE ul” 
Ce YAN URAT TALI 





185. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Ditentukan waktu 
bagi kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu 
ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, yaitu kiranya tidak kami 
biarkan lebih dari 40 malam. HR Muslim dan Ibnu Majah. Dan 
diriwayatkan juga oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud, dan 


mereka mengatakan: "Rasulullah saw. menentukan waktu bagi kami.” 
N 


BII KA Ja 2, Lol 


Hb An an 2 OY SN AM 
PEN LTE SB AAS 5 
INSAN NE A2, PA Uk 
Manan un 2 AN 3 5s 
Ta Una RINA KETAT ep 

Aa tam Gl AAN, po AK 


186. - Dan dari Abi Zakariya bin Abi Zaidah dari Mash'ab bin 
Syaibah dari Thalg bin Habib dari Ibnu Zubair dari Aisyah, ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sepuluh perkara dari (perintah) 
agama: Mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, mengisap air 
hidung, memotong kuku, mencuci buku-buku jari, mencabut bulu 
ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan berzibok, lalu Zakariya 
berkata: Mus'ab berkata: Dan aku lupa yang kesepuluh, akan tetapi 
kira-kira "berkumur'. HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Yang dimaksud perkataan ”Lima 
perkara dari (perintah) agama” itu, bahwa perkara-perkara ini apabila 
dikerjakan maka pelakunya disifati dengan 'fithrah' yang diciptakan 
oleh Allah untuk .hamba-hambanya. Dan ditekankannya kepada 
mereka agar mereka tetap dalam fithrah dan dianjurkan agar 
berpegang kepadanya supaya mereka mempunyai sifat yang sempurna 
dan rupa yang baik. Dan mencukur rambut kemaluan adalah sunnah 
menurut ijma' Ulama”, yang caranya: dengan dicukur, digunting, 
dicabut, atau dengan obat. 

Dan tentang khitan, masih diperselisihkan tentang wajibnya, dan 
akan dibicarakan kemudian. 


96 


Dan menggunting kumis, adalah sunnah secara ijma', demikian 
juga mencabut rambut ketiak dan memotong kuku. Selesai dengan 
ringkas. 

Perkataan “dan memelihara jenggot” itu, syarih rahimahullah 
berkata: Yang dimaksud ialah membiarkannya, dan didalam satu 
riwayat bagi Imam Bukhari: (Nabi saw. bersabda): ”Lebatkanlah 
jenggot-jenggot”. Dan adalah termasuk adat orang Persi, yaitu 
memotong jenggot, lalu Syari” melarang yang demikian itu dan 
memerintahkan memeliharanya. Oadli "Iyadl berkata: Dimakruhkan 
mencukur jenggot, memotongnya, dan membakarnya. Adapun memo- 
tong untuk mengurangi panjangnya dan lebarnya itu adalah baik. Dan 
dimakruhkan berlebih-lebihan di dalam mengagungkan jenggot seba- 
gaimana dimakruhkan menggunting dan memotongnya. Dan Ulama 
Salaf berbeda pendapat tentang hal itu, di antara mereka ada yang 
tidak membatasi dengan suatu batasan, bahkan mengatakan tidak 
boleh dibiarkannya sampai ke batas berlebih-lebihan, dan boleh 
diambil sebagiannya. Dan Imam Malik memakruhkan memanjangkan- 
nya dengan panjang sekali. Dan di antara mereka ada yang memba- 
tasi dengan tidak boleh lebih dari segenggam, kemudian selebihnya 
harus dibuang. Dan di antara mereka ada yang memakruhkan 
mengambil sebagian, kecuali di waktu hajji atau “umrah. 

Perkataan ”barajim”, maksudnya ialah buku-buku jari tangan. 

Perkataan ”dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali kira-kira berku- 
mur” itu, syarih berkata: Ini adalah keragu-raguan dari Mush'ab. 

Oadli 'IyadI berkata: Dan barangkali itu adalah khitan yang 
disebut bersama lima perkara yang pertama. An Nawawi berkata: Itu 
lebih tepat. Dan Ar Rafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil, bahwa 
berkumur dan mengisap air hidung adalah sunnah, dan hadis itu diri- 
wayatkan dengan lafadz: 

”Sepuluh perkara daripada sunnah”. 

Tetapi ditolak oleh Ibnu Hajar Al Asgallani di dalam At Tal- 
khish, bahwa lafadz hadis itu adalah: 

”Sepuluh perkara dari fithrah”. 

Ibnu Hajar berkata: Bahkan seandainya lafadz hadis itu berbunyi 
'dari sunnah”, tetapi tidak dapat dijadikan dalil atas tidak wajibnya, 
karena yang dimaksud sunnah di situ adalah 'jalan” dan bukannya 
sunnah dengan arti ishthilahi. 1). 


1) Sunnah ada duaarti: 1. Sunnah Nabi: 2. lebih baik dikerjakan, kalau tidak, tidak dosa. 
(Pent.). 


97 





5. BAB KHITAN 


IL Ka NG, TAG IS AAV 
213 (Paten, aa IUP 2 PAN Uu 
db. apn Tag Kas Kia Atasan | 


45 


ei I SSI ade 


187. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Ibrahim 
khalilullah berkhitan sesudah mencapai usia 80 tahun, dan berkhitan 
dengan kapak.” 1). HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, hanya Imam 
Muslim tidak menyebut 'umur'. 


“9? , “ag 5 Kart AN 3 1 03 og “2... 
na Fee Ce Cah pel» SE penuaeoryAM 
oy0- nk Se | “pegat Ba PAI 
Ong apu: NN UN Ong " 0” 4 daan ad ae 5 Paya ba 
2 SL PA 0G 33 


Ta 


KELANGAN 963 


188. Dan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas ra. telah 
ditanya: Seperti siapakah engkau ketika Rasulullah saw. meninggal 
dunia? Ia menjawab: Saya, pada waktu itu telah dikhitan, dan mereka 
tidak mengkhitan laki-laki, kecuali setelah ia dewasa (baligh). HR Bu- 
khari. 


2 GA el, — 


— 


—— 


Sa Bata aga SE EA AN 
MP GA EN Ser SALA Pe dai 


Aa pg am . SEM » 


189. Dan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku diberi tahu dari 


Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari datuknya, bahwa ia datang 


kepada Nabi saw., maka ia berkata: Aku telah masuk Islam, maka ia 
bersabda: Buanglah daripadamu rambut kekafiran.” Rawi berkata: 
Cukurlah! HR Ahmad dan Abu Dawud. 


| 1) Sementara ada yang mengartikan "gadum” itu sebuah tempat. (Pent.) 


98 


. 


PERENCANAAN SM. 


Pa 


$ 2 pg 
Sa na ab SN 


190. Juraij berkata: Dan aku diberitahu oleh orang lain yang 
bersama dia (ada orang lain pula), bahwa Nabi saw. bersabda kepada 
orang lain: ”Buanglah daripadamu rambut kekafiran, dan berkhitan- 
lah!” 


Penjelasan 

Al Mawardi berkata: Khitan laki-laki adalah memotong kulit yang 
menutupi ujung kemaluan (kulup), dan dianjurkan memotong dari 
pangkal kulup, yaitu pada batas ujung kemaluan, sekurang- 
kurangnya kulit yang menutupi ujung kemaluan tersebut. 1). 

An Nawawi berkata: Khitan laki-laki disebut i'dzar, sedang khitan 
perempuan disebut khifdhan. 

Perkataan "dengan gadum” itu, syarih berkata: dengan dibaca 

”gaduum', berarti 'alat pertukangan kayu”. 

Dan mushannif membawakan hadis ini di dalam bab ini adalah 
untuk dijadikan dalil, bahwa masa khitan tidak ditentukan dengan 
waktu tertentu, dan itu adalah pendapat Jumhurul Ulama”, dan tidak 
wajib pada waktu masih kecil. Dan bagi golongan madzhab Syafi'i 
dalam satu pendapat menyatakan, bahwa wajib bagi wali mengkhitan 
anak yang kecil sebelum baligh. Tetapi pendapat ini dibantah oleh 
hadis Ibnu Abbas. Dan bagi mereka (golongan Syafi'iyyah) pada suatu 
pendapat juga, bahwa diharamkan (khitan) sebelum usia sepuluh 
tahun, dan ini dibantah oleh satu hadis, bahwa Nabi saw. mengkhitan 
Hasan dan Husain pada hari ke tujuh dari lahirnya. (HR Al Hakim dan 
Baihagi dari Aisyah) dan Baihagi sendiri meriwayatkan dari hadis 
Jabir. 

An Nawawi berkata sesudah menyebut kedua pendapat ini: Dan 
kalau kita berpendapat dengan menggunakan dasar yang shahih, maka 
dianjurkan khitan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. 


1) Penjelasan lebih lanjut, lihat Majalah Al-Muslimun Bangil, no.: 90/91 th. VIII/1977. 


99 








— ep 























6. BAB MEMOTONG KUMIS DAN MEMELIHARA JENGGOT 


Pa Pa at Ta 


0 278 To. AL PE 
SERA Han be, 2 na “ 


1 P3 Ne sz Penata 

191. Dari Zaid bin Argam, ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
das Barangsiapa tidak memotong sebahagian dari kumisnya, maka 
tidaklah ia termasuk golongan kami.” HR Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, 
dan Tirmidzi berkata: Hadis ini shahih. 


Ls aa aa - 536, Jera aa 3 5 


192. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda:”Potonglah kumis-kumis dan peliharalah jenggot-jenggot, ber- 
bedalah dengan orang-orang Majusi.” HR Ahmad dan Muslim. 


PENGIN». 


— LA AT AIO 4, 2 “3? 
AE AN AAS ta lag 


Td 


193. Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: ”Berbe- 
dalah dengan orang-orang musyrikin, dan peliharalah jenggot-jenggot, 
dan potonglah kumis-kumis.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 

Bukhari menambah: Adalah Ibnu Umar apabila hajji atau “umrah, 
maka ia menggengam jenggotnya, apabila melebihi genggamannya, 
maka ia potongnya. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Dan Ulama berselisih pendapat tentang batas 
kumis yang harus digunting. Dan sebagian ulama salaf berpendapat 
dicabutnya sampai ke pangkal dan mencukurnya, karena dlahir sabda 
Nabi saw.: . 


100 


'Cukurlah dan peliharalah.” 

Dan yang demikian itu pendapat ulama-ulama Kufah, dan sebagi- 
an berpendapat, melarang mencukur dan mencabut sampai ke 
pangkal, dan demikian pula Imam Malik berpendapat, perlu mendidik 
orang yang mencukur kumis. 

Selanjutnya syarih berkata: Dan berkatalah Hanbal: Abi Abdillah 
ditanya: Bagaimana pendapatmu tentang orang laki-laki apabila 
memotong kumisnya dan mencukurnya sampai ke pangkal atau ia 
harus memotongnya saja? Ia menjawab: Kalau ia mencukur sampai 
pangkal, maka tidak mengapa, dan kalau ia mengambilnya dengan 
gunting juga tidak mengapa. 

Abu Muhammad berkata di dalam Al Mughni: Hal itu dibolehkan 
memilih antara mencukurnya dan mengguntingnya. 

Perkataan ”peliharalah jenggot-jenggot” itu, maknanya: biarkan- 
lah dan janganlah mengadakan perubahan. Syarih berkata: Ada 5 
riwayat tentang hadis-hadis yang membicarakan hal ini, dengan 
kata-kata: u'fuu, aufuu, arkhuu, arjuu, dan waffiruu, dan makna 
keseluruhannya adalah: "biarkanlah dalam keadaannya”. 


7. BAB MAKRUHNYA MENCABUT UBAN 


T Pn Te Ek, P . ora 
s1 SAN Hug Na 2 aja 
J » H A » o3 Ag “ 
2 Naila DA PEN, 
| Bro e "ad Ar. 33 Baca Pe 
sop fa EL dada LAN AOA POLA MA 5 ea Ss 
194. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa 
Nabi saw. bersabda: ” Janganlah kamu mencabut uban, karena sesung- 
guhnya ia adalah cahaya seorang Muslim. Tidak ada seorang Muslim 
yang beruban dalam Islam, kecuali Allah mesti menulis satu kebaikan 
karenanya, dan mengangkat derajatnya, dan menghapus kesalahannya 
sebab ubannya itu.” HR Ahmad dan Abu Dawud. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan haramnya 
mencabut uban, karena begitulah hakekat larangan itu menurut ahli 
tahgig, dan menurut golongan Syafi'iyyah, Malikiyah, dan Hanafiyah 
Brp lainnya berpendapat makruh.. 


“a01. 














8. BAB MERUBAH UBAN DENGAN INAI DAN KATTAN DAN 
SEBANGSANYA, DAN MAKRUHNYA MENGHITAMKAN 


2 


2 La Heal Dean na M0 
PAN ip Ii Kart 2 02 
pbb: YA PAN eri MABA, 5 Sea Ogan 


nat Ap serta eng Ine 


5 Ia. CAKE GEbaraps ai KAS AS adl 
en la Aan 


195. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Abu Kuhafah pada hari 
penaklukan Mekah telah dibawa menghadap Rasulullah saw., sedang 
kepalanya seolah-olah pohon tsaghamah 1), maka bersabdalah Rasu- 
lullah saw.: "Bawalah ia kepada salah seorang isterinya lalu rubahlah 
ia dengan sesuatu, tetapi jauhkanlah ia dari warna hitam.” HR 
Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. 


3 ae po pn 


— na 2 SAS 36523 AAN 
PER UN Ara 1 S3 Ne IS 
kb 


— ae ya El KE ES Ts ag 2 


196. Dan dari Muhamad bin Sirin, ia berkata: Kepada Anas 
pernah ditanyakan tentang semiran rambut Rasulullah saw., lalu ia 
menjawab: Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak beruban kecuali 
sedikit, tetapi Abu Bakr dan Umar sesudahnya, mencelup dengan inai 
dan kattan 2).” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Ips Seah Katat3- IGxatagg AN 


"erat Ata PNS KAA ATI 0 
g HOP Yo YO ha 9 Gam IA -SP (RT 
1) 'Tsaghamah adalah sejenis pohon yang serba putih bunga dan buahnya. 


2) Kattan adalah sebangsa inai, yang biasa dipergunakan untuk inencelup. 


102 





barat oya LP Pa 
ae ia KA nah ana 


197. Dan Imam Ahmad menambah: ia berkata: Dan Abu Bakar 
membawa Abi Kuhafah menghadap Rasulullah saw. - pada hari 
penaklukan Mekah — Ia bawanya sehingga ditempatkan di muka 
Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada Abu 
Bakar: Kalau engkau tinggalkan orang tua ini di rumahnya, tentu aku 
akan mendatanginya, karena menghormat kepada Abu Bakr: lalu ia 
masuk Islam, sedang jenggot dan kepalanya laksana pohon tsaghamah. 
Lalu Rasulullah saw. bersabda: ”Rubahlah keduanya dan jauhkanlah 
dari warna hitam.” 


2 2 123 


4 Ikon 1 0 R3 on 
TAN AAN aya yaNAc A Ae Enya 
PE ANRTATA MAS » aan Han 
raat ad & PEN YEN KAA mM 


198. “Dan dari Usman bin Abdillah bin Mauhib, ia berkata: Kami 
masuk ke (rumah) Umi Salamah lalu ia mengeluarkan kepada kami seba- 
gian rambut Rasulullah saw., tiba-tiba rambut itu disemir dengan inai 
dan kattan. HR Ahmad, Ibnu Majah, Bukhari, tetapi Bukhari tidak 
menyebutkan inai dan kattan. 


BNI AK DE ste a -a MA 
Pa BA ELASS Si SN 


- AN, Yi 


199. Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. memakai 


terumpah kulit dan memberikan warna kuning pada jenggotnya 


£, 
103 - 


K3 
« 


Hn 











dengan waras 3) dan za'faran. Dan Ibnu Umar juga berbuat demikian. 
HR Abu Dawud dan Nasa'i. 


Pa 
- (seri 


SA 


. 


Lay Kasiah, PA KA 
2 NIS SEKES g3 SEN -- 


 .- 


BLN AA MO “LSN GAN PRA 


200. “Dan dari Abi Dzat ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: "Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kamu pergunakan meru- 
bah uban ini, adalah inai dan kattan.” HR Imam yang lima dan 
dishahkan oleh Tirmidzi. 


Pa Dn e£ 


SN GAN E SESI YA 
AN asn NRP Y 


201. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: ”Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mau 
menyemir rambut, karena itu berbedalah dengan mereka.” 

HR Jama'ah. 


Wi LEG KA NA IE 
(Tt N ASASI 2 BLS 9g LA TN. pe 
AS» SI AA sar aa, 


2 TN e 
Apel as bigbitalsu, se agar as 1 


202. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah liwat di hadapan 
Rasulullah saw. seorang laki-laki yang menyemir (rambutnya) dengan 
inai, lalu ia bersabda: Alangkah baiknya ini! Kemudian liwat pula 
laki-laki lain yang menyemir (rambutnya) dengan inai dan kattan, 
maka ia bersabda: Ini lebih baik daripada tadi. Lalu liwat lagi laki-laki 
lain yang telah menyemir (rambutnya) dengan warna kuning, maka ia 





3) Sebangsa tumbuh-tumbuhan yang mengandung warna merah. 


104 


bersabda: “Ini lebih bagus daripada yang dua tadi.” HR Abu Dawud 
dan Ibnu Majah. 


ai Mana CG, J6 A5 Tang ARK, 
“alot d3 «£ an Tas NELLA 


203. Dan dari Abi Ramtsah, ia berkata: Adalah Nabi saw. 
menyemir dengan inai dan kattan, sedang rambutnya mencapai kedua 
bahu dan pundaknya. HR Ahmad. 


Aaron SBN re dai 3 N4 
K aa re» Ne ud Dp 


204. Dan di dalam satu lafazh bagi Ahmad dan Abu Dawud 
(dikatakan): Aku datang kepada Nabi saw. bersama ayahku, dan Nabi 
saw... mempunyai rambuj yang panjang yang disemir dengan inai. | 


Penjelasan 
Perkataan ”dan kepalanya seolah-olah pohon tsaghamah dst.” itu, 
syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan PA 
merubah uban, dan itu tidak khusus bagi jenggot, tetapi dimakruhkan 
menyemir dengan warna hitam. Demikianlah menurut segolongan 
Ulama”. Dan An Nawawi berkata: Yang shahih, bahkan yang 
benar, sesungguhnya menyemir dengan warna hitam adalah haram. 
Perkataan ”dan kattan” itu, disebutkan di dalam Kamus Muhith: 
”al katmu dan kutmaan” adalah tumbuh-tumbuhan yang dicampur 
dengan inai dan dipergunakan menyemir rambut. 
Syarih berkata: Kattan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dikenal 
sebagai bahan mencelup, yaitu daun nila, dan di dalam buku-buku ke- 
dokteran, kattan adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pegu- 
nungan yang daunnya menyerupai daun aas, yang dipergunakan mence- 


lup dengan dihaluskan. 
Perkataan ”as sibtiyyah” itu, syarih berkata: dengan di kasrah sin- 


nya, maknanya: kulit lembu dan semua kulit yang telah disamak atau 


105 


Ba  jjwjwjwjwuwuwjjwjwjw 








disamak dengan daun salam, demikian disebutkan di dalam Kamus Al 
Muhith. 

Perkataan "dan ia memberikan warna kuning pada jenggotnya 
dengan waras dan za'faran” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjuk- 
kan, bahwa merubah uban adalah sunnah. 

Perkataan "sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kamu perguna- 
kan merubah uban adalah inai dan kattan” itu, syarih berkata: Hadis 
ini menunjukkan, bahwa inai dan kattan adalah sebaik-baik bahan 
untuk mengubah uban. 

Perkataan "sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak 
mau menyemir (rambut-rambut mereka), oleh karena itu berbedalah 
dengan mereka” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa 
alasan diperintahkannya menyemir dan merubah uban adalah-menya- 
lahi orang Yahudi dan Nashrani, dan dengan ini menjadi kuatlah 
sunatnya menyemir itu. 

Perkataan "telah liwat di hadapan Rasulullah saw. seorang 
laki-laki yang menyemir (rambutnya) dengan inai dst.” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan atas baiknya menyemir dengan inai 
saja, dan kalau dicampur dengan daun nila adalah lebih baik, sedang 
menyemir dengan warna kuning adalah lebih disukai Rasulullah saw. 


8. BAB BOLEHNYA MEMBIARKAN RAMBUT, MENGATURNYA 
DAN DIANJURKAN MEMENDEKKANNYA 


te Nat dai esai rae 
ANIS, s3) Is, PS Yok SSK GRK LE N-0 
SAN) KABLAT 


205. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah rambut Nabi saw. sampai 
ke daun telinga, tidak sampai ke pundak. HR Imam yang lima kecuali 
Nasa'i dan disahkan oleh Tirmidzi. 


Oi “ISO 9 o-y mM ANAN 
FE ba gk 9 1 AA Va 3153 1 


£- 


206. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. melabuhkan 


rambutnya ke atas pundaknya. HR Bukhari dan Muslim. 1. 


106 





Ea "km MEN Padanya ang peak Megah aa 


0S A Pel 


saya “le 9A 3 Be 


207. Dan di dalam satu lafazh: Adalah rambut Nabi saw. terurai 
tidak keriting dan tidak lurus, antara dua telinga dan bahunya. HR 
Bukhari dan Muslim. 


oA OE L g900o.. s 
AAN BUS PASS 3 Ab P3, NAN 
208. Dan bagi Imam Ahmad dan Muslim (dikatakan): Adalah 


rambutnya sampai separo telinganya. 


KAA La sc 


NA 
ana 


5 a Pras 
dan er 
buat eka 


209. Dan dari Abi Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: 
”Barangsiapa mempunyai rambut, maka peliharalah.” HR Abu Dawud. 


Peta Ae 


FA 2 ah je SAN ka eta 


jinnga Se, — 


210. Dan dari Abdillah bin Mughaffal, ia berkata: Rasulullah 
saw. melarang mengurai rambut kecuali sewaktu-waktu. HR Imam 
yang lima kecuali Ibnu Majah, dan disahkan Tirmidzi. . 


(3 


GNI AE ar TAN AN 
tg 


- papan an TA 


211. Dan dari Abi Oatadah, bahwa sesungguhnya ia mempunyai 
rambut yang panjang lagi tebal, kemudian ia bertanya kepada Nabi 
saw. lalu ia diperintahkan agar mengaturnya dan agar diurai pada 
setiap hari. HR Nasa'i. 


107 




















Penjelasan 


Perkataan "Adalah rambut Rasulullah saw. sampai ke daun 
telinga” itu, mushannif berkata: wafrah itu rambut yang mencapai 
daun telinga, kalau melampauinya, maka namanya limmah, dan 
apabila melampaui dua pundak, maka namanya jummah. 


Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membiarkan 
rambut di atas kepala sampai mencapai ukuran tadi. 

Perkataan ”di antara kedua telinga dan bahunya” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membiarkan rambut dan 
mengurai di antara kedua pundak atau antara telinga dan bahu. 


Perkataan "Rasulullah saw. melarang mengurai rambut kecuali 
sewaktu-waktu” itu, syarih berkata: Yakni setiap seminggu sekali, 
begitulah seperti yang diriwayatkan dari Al Hasan, dan ditafsiri Imam 
Ahmad, sebagaimana ia menyisir satu hari dan meninggalkannya satu 
hari dst. Dan sementara pendapat mengatakan, bahwa yang dimaksud 
dengan itu, adalah sewaktu-waktu. 


Dan asal makna ghibb dalam kedatangan unta, yaitu datang ke air 
sehari dan meninggalkannya sehari. 


Dan di dalam Kamus Al Muhith disebutkan, ghibb dalam ziarah 
yaitu ziarah tiap seminggu sekali, dan ghibb untuk sakit panas yaitu 
sehari panas sehari dingin. 


Dan hadis ini menunjukkan makruhnya sibuk menyisir rambut 
pada setiap hari karena itu berlebih-lebihan, dan ada riwayat dari 
Fudlalah bin Ubaid menurut riwayat Abi Dawud, ia berkata: 


”Bahwa Rasulullah saw. melarang kepada kita memperbanyak 
senang-senang.” 


Perkataan "Maka ia memerintahkan agar ia mengaturnya” itu, 
berkatalah syarih: Hadis ini perawi-perawinya seluruhnya adalah 
sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam Al Muwatha”, 
dan lafazh hadis ini dari Oatadah, ia berkata: 


”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai rambut yang 
panjang, apakah aku menyisirnya? Ia menjawab: Ya dan peliharalah! 
Maka Abu Oatadah kemungkinan meminyakinya dalam sehari dua 
kali karena sabda Rasulullah saw. di atas. Dan oleh karena itu tidak 
bertentangan dengan hadis terdahulu di dalam larangan menyisir 
rambut kecuali sewaktu-waktu.karena kenyataannya Nabi saw. hanya 
memberi izin menyisir dan memelihara. 


“108 


ru S5 ios —5 KAA. An uu er. 


9. BAB TENTANG MAKRUHNYA KUNCUNG DAN 
DIPERKENANKANNYA MENCUKUR RAMBUT 


» 


Pa 5) tera 21 la 
Kata Ana ME AG AW 
2 per an £ 11038 s2: Jaja Ant 
Ea IPA AG TAN 


k53 


127 


.. - 


0 
SAJG pke - GARA, 


212. Dari Nafi” dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. 
melarang berkuncung, lalu Nafi' ditanya: Apa kuncung itu? Ia menja- 
wab: yaitu dicukurnya sebagian kepala dan dibiarkan sebagian. HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


5. dal M3 Eee Bh NI AW 


2 


& Na 


Fs) Le. G3 saga LN oL 
pora Yr hang PS RAL, 
PANAI, Snp Pa, 


213. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. melihat seorang 
anak telah dicukur sebagian kepalanya dan ditinggalkan sebagiannya, 


lalu ia melarang mereka berbuat yang demikian itu dan ia bersabda: 
”Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya.” HR Ahmad, Abu 


Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang shahih. 


rona oa nt 


AE ea Ina Gea Sy apr YAN 


RN Ie 1 Agni 253 


pa el GALAK OY » PA &— aa 


AN 


IG SAI Ba Ki 3 SIKA Je 
Bh, Pa AAN GA D Sa 


214. Dari Abdillah bin Ja'far, bahwa Rasulullah saw. menang- 
guhkan kedatangannya “kepada keluarga Ja'far tiga hari, kemudian 
setelah ia datang kepada mereka, lalu ia bersabda: Janganlah kamu 
menangisi saudaramu sesudah hari ini, panggillah anak-anak saudara- 


, 109 





ku itu untuk datang kepadaku. Abdullah berkata: Lalu kami datang 
dibawa (menghadap Rasulullah saw.) seolah-olah seperti anak ayam, 
lalu Nabi saw. bersabda: Panggillah tukang cukur untuk datang 
kepadaku. Abdullah berkata: Kemudian dibawalah tukang cukur itu, 
lalu ia mencukur kepala-kepala kami. HR Ahmad, Abu Dawud dan 
Nasa'i. 


Penjelasan 

“Ulama-ulama berkata: Hikmah dimakruhkannya kuncung adalah 
karena memburukkan rupa dan ada yang berpendapat, bahwa 
kuncung itu adalah mode orang musyrik, dan ada yang berpendapat, 
bahwa kuncung itu adalah mode orang Yahudi, dan di dalam Sunan 
Abu Dawud, bahwa Hajjaj bin Hassan berkata: Ali masuk ke rumah 
Anas bin Malik, lalu saudaraku yaitu Al Mughirah menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Waktu itu engkau masih anak-anak dan 
kepalamu ada dua jambul atau dua guntingan, lalu Ali mengusap 
kepalamu dan mendo'akan dan ia berkata: Cukurlah dua jambul ini 
atau guntinglah karena ini adalah mode Yahudi. 


10. BAB MEMAKAI CELAK, MINYAK DAN HARUM-HARUMAN 


PPA KG NP ALA Aa aa 
La 3S an Goda Ag, IG IE Erpmalie No" 
- Ggana Bat as 


$ $ Pe AG Ud 
AA aa Ah Jabal Polo na CANON «Comel k23 A0 


215. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Barangsiapa bercelak maka ganjilkanlah, barangsiapa berbuat demi- 
kian, maka ia telah berbuat kebaikan, dan barangsiapa tidak (berbuat) 
maka tidak mengapa.” HR Ahmad dan Abu Dawud. 


KAL AN KL IL 0 PI Lebat — 
HIS BA GAN AE 
get 


.. Pon EA, DN o1 Et 
Sh Apt noh, 2 UN SAN A3 ALS 
216. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. mempunyai tempat 


celak yang ia memakainya setiap malam, tiga kali pada mata yang ini, 
dan tiga kali pada mata yang ini. HR Ibnu Majah dan Tirmidzi. 


110 





£ 


LI, gt PA OI 
Yg Ac LE EKA AW 


Ca 


717. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan lafazh: Adalah 
Nabi saw. bercelak dengan ismid 1) setiap sebelum tidur, dan ia 
bercelak pada setiap mata tiga (kali) olesan. 


Pd Ae Oa Pa 


Pa . ag og £ an £ 
KE KAK (Ab AAA AA PETA SAAT S3 AM 


LB 9 2 


, G3 2225 Pa teri ai 
“Boby 3 NAN S5 Ag LAN AN 


218. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku 
diberi kesenangan di dunia ini, yaitu: wanita, harum-haruman, dan 
dijadikan kesejukan mataku dalam sembahyang.” HR Hasai. 


28 4 0. AE 0 ro 3 aan Nan ata ME 
BIN 3 PASS Iepb SEA 
MMI PL KAA CN An AL RA 
Bo NG PE AN 3 AN Raga 

Otot, ' 


219. Dan dari Nafi ia berkata: Adalah Ibnu Umar pernah 
membakar dengan kayu garu yang tidak dicampur dan dengan pohon 
kapur yang dicampur dengan kayu garu, lalu ia berkata: Demikianlah 
Rasulullah saw. membakar. HR Nasa'i dan Muslim. 


2 So 4 Ga aa PERKI Ya 1 HI Tr: 
Haa SEA TO SPB 9 

TA ii MIN ut “NA Io TPI IS SINL Ga krna 

AI YR 2 bae 


$ p $ 
manopo, Aa Plob, 





1) Ismid adalah bahan celak dari semacam.batu. 











220. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa diberi harum-haruman, maka janganlah: menolaknya, 
karena sesungguhnya ia adalah ringan bebannya dan harum baunya.” 
HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud. 


er SANA AU ka ir CAS KE an 
Ape GANDA, Ao Hi Saba 


221. Dan dari Abi Said, bahwa Nabi saw. bersabda tentang 
kasturi: "Ta adalah harum-haruman yang paling harum bagi kami.” 
HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. 


na, fan 


Wow) IK 2, TE CNG Pata LL. 
LA OA WLAN CAR UN “lis NA 1: NG (ekrearg 


222. Dan dari Muhamad bin Ali, ia berkata: Aku bertanya 
kepada Aisyah: Apakah Rasulullah saw. biasa memberi harum-harum- 
an? Ia menjawab: Ya, dengan harum-haruman yang khusus untuk 
lelaki, yaitu kasturi dan anbar. HR Nasa'i dan Bukhari di dalam 
Tarikhnya. 


ct Cp es Pa) Ta 


223. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Sesungguhnya harum-haruman bagi laki-laki adalah yang semerbak 
baunya, dan kalem warnanya, sedang harum-haruman bagi perempuan 
adalah yang menyolok warnanya dan kalem baunya.” HR Nasa'i, 
Tirmidzi, dan Kana berkata: Hadis ini Hasan. 


# 


- 112 


Penjelasan 

Perkataan: "Barangsiapa memakai celak, maka ganjilkanlah” itu 
syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya 
mengganjilkan dalam bercelak. 5 

Perkataan ” Demikianlah Rasulullah saw. membakar” itu, syarih 
berkata: Ya”ni tidak dicampur dengan harum-haruman yang lain. Dan 
hadis ini menunjukkan dianjurkannya membakar kayu garu, karena 
kayu garu itu termasuk salah satu macam harum-haruman yang 
disenangi secara umum. 

Perkataan ”adz dzikaarah” itu, syarih berkata: adz dzikaarah apa 
yang lazim bagi laki-laki, dan yang dimaksud yaitu harum-haruman 
yang tidak ada warnanya, karena harum-haruman laki-laki adalah yang 
semerbak baunya dan kalem warnanya. - 


11. BAB MENGGOSOKKAN OBAT YANG MENGGUGURKAN 
RAMBUT 


Head 


BE ENG NI NASA at 
2Apbe Aloh, Menekan Amal Kug.3 Keju 


224. Dari Umi Salamah, bahwa Nabi saw. apabila menggunakan 
(minyak) maka ia memulai pada auratnya, lalu ia gosoknya dengan 
obat yang menggugurkan rambut, dan isterinya menggosok seluruh 
badannya. HR Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Ibnu Asakir meriwayatkan dari 
Wa-ilah bin Al Asga', bahwa Nabi saw. pernah menggosokkan 
(minyak) pada tubuhnya pada hari penaklukan Khaibar. Selanjutnya 
syarih berkata: Ada beberapa hadis yang menegaskan bahwa Nabi 
saw. tidak pernah memakai obat yang menggugurkan rambut. Tetapi 
dapat dikompromikan (dengan hadis di atas, yakni hadis 224), bahwa " 
Nabi saw. kadang-kadang memakai obat dan kadang-kadang mencu- 
kur. 


113 








A33 ina Ke 2 Il 


BAB-BAB SIFAT WUDLU' 
(FARDLU DAN SUNNATNYA) 


1. BAB DALIL WAJIBNYA NIYAT WUDLU' 


Ep Ape Nego s yo at ata SEN ANN 
kel ba Ga gmn IS ES pe NO 


" AN Lo 7 - 5 pa Bel Ur LE 
AN VER EC LAS  KLAN 
TP NI APLI 00 RKA IS SA PI 
NN SG gn AN ap a33 
Pet 


- Pi Uda Tatk Ca 1 33 T PL oa 
- Mah, HANYA Il Nol 


225. Dari Umar bin Khatthab, ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya amal-amal itu (harus) dengan 
niyat, dan sebenarnya bagi seseorang adalah menurut apa yang ia niat- 
kan, oleh karena itu barangsiapa hijrahnya itu karena Allah dan 
Rasul-Nya, maka berarti hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul- 
Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia peroleh- 
nya atau wanita yang hendak ia nikahinya, maka (hasil) hijrahnya itu 
adalah menurut apa yang ia hijrahinya.” HR Jama'ah. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini adalah salah satu dari 
ga'idah-ga'idah Islam, sehingga disebut sebagai 'sepertiga ilmu”, yaitu 
bahwa pekerjaan seseorang adalah dengan hati, anggauta-anggauta 
badan, dan lisannya, sedang pekerjaan hati adalah yang paling utama, 
karena hati itu sendiri dapat melakukan ibadah dengan tanpa dua 
anggauta yang lain itu. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Ulama” telah sepakat, bahwa niat 
adalah syarat dalam segala tujuan, tetapi mereka ikhtilaf tentang 
perantara-perantaranya, oleh karena itu Ulama-ulama Hanafiyah 


114 





berbeda pendapat tentang dijadikannya niat sebagai syarat bagi 


wudlu . 
An Nawawi berkata: Niat adalah sengaja, yaitu kemauan hati 


yang sangat keras. 

Perkataan ”Dan sebenarnya bagi setiap orang adalah menurut apa 
yang ia niatkan” itu: Ini adalah suatu penegasan untuk dijadikannya 
niat dan ikhlash sebagai syarat di dalam segala amal, demikian 
menurut apa yang dikatakan Al Ourthubi. Dan berkatalah Ibnu 
Dagigil 'id: Jumlah kedua (wa inna maa limri-in maa nawaa) menun- 
jukkan bahwa orang yang niat sesuatu, maka akan memperolehnya, 
dan setiap apa yang tidak ia niatinya, maka tidaklah ia akan mempero- 
lehnya. 3 

Perkataan ”Oleh karena itu, barangsiapa hijrahnya itu karena 
Allah dan Rasul-Nya” itu, yakni barangsiapa hijrahnya kepada Allah 
dan Rasul-Nya, secara niat dan tujuannya, maka hijrahnya itu juga 
kepada Allah dan Rasul-Nya menurut hukum dan syarat. 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan dijadikan- 
nya niat sebagai syarat di dalam amal-amal, dan amal-amal yang 
dikerjakan tanpa niat, maka tidak dianggap. 


2. BAB MEMBACA BISMILLAH UNTUK WUDLU' 


Y AI... ee Nae SA AVI 


2 
- PS Ss 
AR NLNG 0033 0. io, SALA 3 
Na ag ai TEA ANA 
5 s 
apl PN 4 | ev, 


296. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: ”Tidak 
ada sembahyang bagi orang yang tidak berwudlu', dan tidak ada 
wudlu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ta'ala atasnya.” 
HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 


- 
P3 PNP PE oa DA Le T 


AA SA ae ae AA AAS ANN 


115 


4 





3 LA “ANA 2 Go AN P3 

SA AA Ig LANGGAM GRA Ata 
Si TEA AAS TA, "nanang ANN ena 
AE SEA Jek PER UR Ae 


To 


kanak Cat? An Ga Fe TAG PAKAN 


227. Dan bagi Imam Ahmad, dan Ibnu Majah dari hadis Sa'id 
bin Zaid dan Abi Sa'id, seperti itu juga. 

Tetapi hadis? itu semuanya, di dalam sanad-sanadnya, ada pembi- 
caraan yang hampir bersamaan. Dan Al Bukhari mengatakan: Sebaik- 
baik hadis di dalam persoalan ini adalah hadis Rabbah bin Abdirrah- 
man, yakni hadis Sa'id bin Zaid. Dan Ishag bin Rahawaih ditanya: 
Manakah hadis tentang membaca Bismillah ini yang lebih shahih? 
Kemudian ja menyebutkan hadis Sa'id. 

Penjelasan 

Dan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asgallani berkata: Keseluruhan 
hadis-hadis itu menjadi kuat, yang menunjukkan, bahwa dalam 
persoalan ini ada dasarnya. 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan wajib- 
nya membaca Bismillah di dalam wudlu”. Dan yang berpendapat wajib 
dan fardlunya membaca Bismillah ini ialah Ulama-ulama ahli bait, 
Zhahiriyah, Ishag dan salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad dan 
Hanbal. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang apakah membaca 
Bismillah itu merupakan suatu fardlu secara mutlak ataukah hanya 
untuk orang yang ingat saja. Dan Al Baihagi beralasan atas tidak 
wajibnya Bismillah itu dengan hadis: 

”Tidaklah sempurna sembahyang salah seorang di antara kamu, 
sehingga ia menyempurnakan wudlu'nya sebagaimana yang diperintah- 
kan oleh Allah.” Sedang orang yang berpendapat atas wajibnya, 


membaca Bismillah bagi orang yang ingat saja, “adalah beralasan 


dengan hadis: 


"Barangsiapa wudlu, dan menyebut nama Allah, maka ia berarti 
telah mensucikan seluruh badannya, dan barangsiapa wudlu” tidak 
menyebut nama Allah, maka ia berarti mensucikan anggauta-anggauta 


116 


wudlu'nya saja.” HR Dara Outhni dan Al Baihagi. Selesai dengan 


ringkas. 


2. BAB DIANJURKAN MENCUCI KEDUA TANGAN SEBELUM 
BERKUMUR DAN LEBIH DITEKANKANNYA SESUDAH TIDUR 
MALAM HARI 


LL “C0 2£ 0 


Oon F3 CN 53 SBL ITN 


LA, Pe, AB SE SANG 


228. Dari Aus bin Aus Ats Tsagafi, ia berkata: Aku pernah 
melihat Rasulullah saw. wudlu' kemudian mencuci kedua tangannya 


tiga kali. HR Ahmad dan Nasa'i. 


Bapa A Ne,” Ata Ni Pa 
ra MG J6 36 LA oU D3 ANA 
Pa MA Ce ana bae aa 0 


» IS da YA 
: AN Rn 2 a35 


229. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka 
janganlah memasukkan tangannya ke dalam air sebelum MENGANYA 
tiga kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya diletakkan.” HR 
Jama'ah, tetapi Bukhari tidak menyebut bilangan (tiga kali, pen.). 


K3 LLON NY aa Ka 
2 Ga Ki HSE KUSEN GIS, NY 


230. Dan di dalam lafadz Tirmidzi dan Ibnu Majah (dikatakan): 
” Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari (tidur) malam.” 


9) KA ato Pra LEK | 24 “ 
na IA CE IBAN SE oploea NY 
Pa - 1. eri Ss . 


117 




















jujur vw 


23 
PK PAT SA Gr PELAT PLAT OT, 
- Ar PAN AE Aa SBY 3 2do jeso M3 

Ip AR “4 peng 


Aom IE EA, R5 ne 


: 20 

231. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: ” Apabila 
salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia 
memasukkan tangannya di dalam bejana, sehingga ia mencucinya tiga 
kali, karena ia tidak tahu dimana tangannya diletakkan, atau dimana 
tangannya berkeliling.” HR Dara Outhni, dan ia berkata: Sanadnya 
Hasan. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”dari tidurnya” itu, telah diambil 
keumumannya oleh As Syafi'i dan Jumhurul Ulama', maka mereka 
menganjurkan mencuci tangan itu pada setiap habis tidur, tetapi 
menurut Ahmad dan Abu Dawud, mengkhususkan untuk tidur malam 
hari. 

Imam Nawawi berkata: Dan diceritakan dari Imam Ahmad di 
dalam satu riwayat, bahwa kalau seseorang bangun dari tidur malam, 
maka dimakruhkan tidak mencuci tangannya dengan makruh tahrim, 
dan kalau ia bangun dari tidur siang, maka dimakruhkan dengan 
makruh tanzih. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas larangan memasuk- 
kan tangan di dalam bejana untuk wudlu” ketika bangun tidur, tetapi 
persoalan itu masih diperselisihkan, maka perintah di sini menurut 
Jumhur adalah menunjukkan sunat, dan Imam Ahmad berpendapat 
wajib ketika bangun dari tidur malam. Dan dikecualikan dari 
bejana-bejana ini, bagi kamar-kamar mandi dan kolam-kolam yang 
tidak -akan rusak airnya dengan memasukkan tangan ke dalamnya 
karena sekedar najisnya tangan, oleh karena itu tidaklah termasuk 
dalam larangan ini. 

Dan hadis ini juga menunjukkan, bahwa mencuci tujuh kali itu. 
bukanlah umum untuk semua najis, sebagaimana yang disangka oleh 
sebagian Ulama”, tetapi khusus najisnya jilatan anjing dengan meman- 
dang segi liurnya, dan Jumhurul Ulama? dari kalangan Mutagaddimin 


118 





dan Mutaakhirin berpendapat, bahwa air tidaklah najis apabila dima- 
suki tangan. 

Dan mushannif berkata: Sebagian besar Ulama, membawakan 
hadis ini, untuk dalil sunatnya mencuci tangan ketika bangun tidur 
sebelum memasukkannya ke dalam bejana untuk wudlu'. 


Ly po Pena Pa Fak 03,3 Ta 2 
anak BM AL A33 ga NYY 
rd "2 Oa an Ara 7 


Lai cz Lt TOTE £ “ 23 3 5 
SIN SIS KAL aka al 


232. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu bahwa Yadi 
saw. bersabda: ” Apabila salah seorang di antara kamu bangun fan 
tidurnya, maka isaplah air hidung tiga kali, karena syetan bermalam di 
atas batang hidungnya.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Penjelasan | 
Syarih berkata: Dan sebenarnya mushannif menampilkan contoh 


dengan hadis ini di tempat perselisihan pendapat mesplah ini, kapena 
telah terjadi persepakatan tidak wajibnya mengisap air hidung ketika 
bangun dari tidur, dan tidak seorang pun yang Perpen apa! Batang 
wajibnya, dan sebenarnya diperintahkannya mengisap air hidung itu 
karena ia menghilangkan dan membersihkan kotoran yang melekat 
pada saluran pernapasan, yang bisa menjasi sebab ketangkasan 


membaca dan mengusir syetan. ( 


4. BAB BERKUMUR DAN MENGISAP AIR HIDUNG 


ga LK Pad 3 Epo Le AN 
BENCANA a11 
-£ oto 0 AN | an ga 4 KIE 
ALA 19 AIA. Sat oma kerena LE. 
Lah Tak ha ati Aa te Nan Pu. -acn 3 
Cara CAS — 3 IL 3 ERA EA 


119 





z7 


PIA GL nga Tang ara AN 
an IG AKSI Sela Ya “la 
DG or ed3 ek Ge Las mt DAA ea v 

Sa 9 A0 ya JS ak din 3923 #laygsan 


aka 2. LA SANAL IL 20 tio05 N eban Pena 
Haa ada Oya AAA adanhas Am Ke NS, 
233. Dari Usman bin Affan ra., bahwa ia pernah meminta 
bejana, lalu ia menuangkannya atas kedua tapak tangannya -tiga kali— 
kemudian membasuhnya, lalu memasukkan yang sebelah kanan di 
dalam bejana, kemudian berkumur dan mengisap air hidung, kemudi- 
an membasuh mukanya tiga kali, dan kedua tangan sampai siku-siku 
tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua 
kakinya tiga kali sampai kedua mata kakinya, kemudian ia berkata: 
Aku melihat Rasulullah saw. berwudlu' seperti wudlu'ku ini, lalu ia 
berkata: Barangsiapa berwudlu' seperti wudlu'ku ini, kemudian 
sembahyang dua raka'at, lalu hatinya tidak membisikkan sesuatu 
dalam dua raka'at itu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah 
lalu. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Lu Pata Ker 


CG Cet te AN MU ot 23K Hi Abi 
A39 BA 9 Pn 23 912 desai Heni, NYL 


N 
» At2 ON enak 


2 YAI N ang nyesal Ur 
SAS AN TES EME Tn JS AN La 


Ta AL K0 
- 


5 5 $ 
sIL Pol, z 


234. Dan dari Ali ra., bahwaia meminta air wudlu', kemudian ia 
berkumur dan mengisap air hidung, dan menyeburkan air hidung 
dengan tangan kirinya, maka ia berbuat ini tiga kali, kemudian 
berkata: Inilah bersucinya Nabi saw. HR Ahmad dan Nasari. 


2 NK KE Tana perataan 72 0 - 
SSL. NASA 153 1vo 
no.0 -or 2 Ka 
Hoa De PAN SG a13 
235. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: 


” Apabila salah seorang di antara kamu berwudlu”, maka isaplah air 
hidung lalu semburkanlah.” HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


120 


Pe 


Lo Ia ko Sh LL LN LS 
MEN Il AAA KG AA 


5 
2 
# 


Ae Mena Nun aa oP aga T 
P HAN oa ASEAN 1 AaaAh Goal 9) 
236. Dan dari Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abi 
Ammar, dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. meme- 
rintahkan berkumur dan mengisap air hidung.” HR Daraguthni. 


Penjelasan 

Perkataan ”lalu ia menuangkannya atas kedua tangannya dua 
kali” itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa mencuci kedua 
tangan pada permulaan wudlu' adalah sunnat. Imam Nawawi berkata: 
Dan begitulah menurut kesepakatan Ulama”. 

Syarih berkata: Sungguh diperselisihkan tentang wajibnya berku- 
mur, mengisap air hidung dan menyemburkannya, dan menurut 
pendapat yang benar, adalah wajib. 

Perkataan "menyemburkan air hidung dengan tangan kirinya” itu, 
mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini berikut hadis yang sebe- 
lumnya (233), menunjukkan sunatnya istinsyag (mengisap air hidung) 
dengan tangan kanan, dan 'istinsyar (menyemburkan air hidung) 
dengan tangan kiri. 

Perkataan "Rasulullah saw. memerintahkan berkumur dan mengi- 
sap air hidung” itu, mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini diriwa- 
yatkan Daraguthni, tetapi Daraguthni berkata: Tidak ada yang 
meriwayatkan hadis ini dari Hammad selain Hadbah dan Dawud bin 
Mihbar, sedang selain Hadbah dan Dawud meriwayatkan hadis ini dari 
Hammad dari Ammar dari Nabi saw., tidak menyebut Abu Hurairah. 

Aku berkata: Ini tidak mengapa, karena Hadbah adalah keperca- 
yaan yang hadisnya dikeluarkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, 
maka diterimalah marfu'nya dan ifradnya. 


5. BAB BOLEHNYA MENGAKHIRKAN BERKUMUR DAN 
ISTINSYAO SESUDAH MEMBASUH MUKA DAN DUA TANGAN 


(et 3 0 Nag LL RL KU 2 0 YA, 
AAN 


ta 
Pa KG Pena Oa ce AA 


Fi “a 2 « 2 pt Sa EK ( 
de ba as A79 Jua£ 9e VA Haag 


121 





034 2 Pan DA - 8 gt 
- naat GL LN Kn aa Kh 
a5313 NE ES VS BYG Gang yaaran ” 


237. Dari Migdam bin Ma'di Kariba, ia berkata: Telah diberikan 
kepada Rasulullah saw. air wudlu”, lalu ia berwudlu', kemudian ia 
mencuci kedua tapak tangannya Hak kali, dan membekih mukanya 
tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya masing-masing tiga 
kali, lalu berkumur dan mengisap air hidung tiga kali, lalu mengusap 
kepalanya dan kedua telinganya, luarnya dan dalamnya. HR Abu 
Dawud. 


Pena AK Oa ana 3 
EH adan, TE AG SANN 


238. Dan Ahmad menambah: Dan membasuh kedua kakinya 
masing-masing tiga kali. 


2 Lg IL ol agar 9 para Pena) ai 

PIN SEA LENSA GAYA 
- Tah 3 3 ea » Pa Mn Le 
sk rara 2 T.y6 Barunya uas LS 


2. Ac —. 0 Ka NE o- (9: Para 
Pane en, pan AA NS ia AS 
Panah Aa TAN PAN. sah ke: Hata 
ara 0 j0 & 09 oe3 0 ot Oa 

BIAN en IE KN re 3g 


z2 


239. Dan dari Abbas bin Yazid dari Sufyan bin Uyainah dari 
Abdillah bin Muhammad bin Agil dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 
Afra' ia berkata: Aku datang kepada Rubayyi' lalu ia mengeluarkan 
untukku sebuah bejana, kemudian katanya: Pada bejana inilah aku 
pernah mengeluarkan air wudlu' untuk Rasulullah saw., kemudian ia 
memulai dengan mencuci kedua tangannya tiga kali, sebelum mema- 
sukkannya, kemudian wudlu?, lalu ia membasuh wajahnya tiga kali, 
kemudian berkumur dan mengisap air hidung tiga kali, lalu membasuh 
kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, menjalankan 
tangannya ke belakang dan mengembalikan ke muka, kemudian mencu- 
ci kedua kakinya. ! 


122 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan tidak 
wajibnya tertib antara berkumur, mengisap air hidung, mencuci muka 
dan kedua tangan, dan hadis Usman dan Abdullah bin Zaid yang 
terdapat di dalam Kitab Bukhari dan Muslim, dan hadis Ali yang 
terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya, 
menjelaskan didahulukannya berkumur dan mengisap air hidung 
sebelum mencuci muka dan kedua tangan. Dan hadis ini termasuk 
dalil-dalilnya orang yang mengatakan tidak wajibnya tertib 
dalam wudlu'. Sedang hadis Rubayyi” menunjukkan juga tidak wajib 
tertib antara berkumur, mengisap air hidung, dan mencuci muka. 

Al Muwaffag berkata di dalam Al Mughni: Dan tidak wajib tertib 
antara keduanya (berkumur dan mengisap air hidung), dan antara 
mencuci wajah, karena keduanya termasuk muka, tetapi yang disunat- 
kan, agar dimulai dengan keduanya sebelum membasuh muka, karena 
setiap orang yang mensifati wudlu' Rasulullah saw. tentu menyebutkan 
bahwa Rasulullah saw. mendahulukan keduanya, kecuali sekali-sekali 
yang langka. Tetapi apakah wajib tertib dan berturut-turut antara 
keduanya dan antara seluruh anggota selain wajah? Maka dalam hal 
ini terdapat dua riwayat. 


5. BAB BERSUNGGUH-SUNGGUH MENGISAP AIR HIDUNG 


RERE PN YAA RAN AN TI GSA TA ag 
Cek MEN 5. de hampo 
Da Aa BETA 


240. Dari Lagith bin Shabrah, ia berkata: Saya mohon kepada 
Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang wudlu'"! Ia 
bersabda: Sempurnakanlah wudlu' dan sela-selailah antara jari-jari, 
dan bersungguh-sungguhlah dalam mengisap air hidung, kecuali kalau 
kamu berpuasa.” HR Imam yang lima, dan disahkan Tirmidzi. 


NN 


24 rd Tua 0920 0 “ 2 AN 3, 
Nee FAN BN ES EN AU 
Pa 


$ $ 
Apel seba DPT N En 


123 


241. Dan dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., ia bersabda: ”Isaplah 
air hidung dua kali dengan sungguh-sungguh, atau tiga kali.” HR 
Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkan me- 
nyempurnakan wudlu', yakni membersihkan dan menyempurnakan 
seluruh anggota wudlu', 2. wajibnya menyela-nyelahi jari-jari, 3. wajib- 
nya Mmengisap air hidung. 

Dan sebenarnya, yang dimakruhkan menyangatkan bagi orang yang 
berpuasa itu, karena dikuatirkan masuknya air ke dalam tenggorokan 
sehingga membatalkan puasa. Selesai dengan ringkas. 


6. BAB MENCUCI JENGGOT YANG PANJANG 


se SO MP Pa Ie asep BAN 
BER KE BRI Ken 
MA Haa Kun NAN 
para Teng Mera Uya SAN: SN ae 
Tar APN AA APA 
Ye—gtan id ena, 
AA. SN aa pala PR ERA “2 


242. Dari Amr bin Absah, ia berkata: Aku mohon: Ya Rasulul- 
lah, beritahulah aku tentang wudlu”! Ia bersabda: Tidaklah seorang di 
antara kamu yang didekatkan padanya air wudlu'nya, kemudian ia 
berkumur dan mengisap air hidung, lalu menyemprotkannya, melain- 
kan gugurlah kesalahan-kesalahan mulutnya dan hidungnya bersama 
air, kemudian apabila ia mencuci mukanya seperti yang diperintahkan 
Allah padanya, melainkan gugurlah kesalahan-kesalahan mukanya 
dari ujung-ujung jenggotnya bersama air, kemudian tidaklah ia 
mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan gugurlah 
kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari ujung-ujung jari-jarinya 


“124 


sasa 


bersama air. Lalu tidaklah ia mengusap kepalanya, melainkan gugur- 
lah kesalahan-kesalahan kepalanya dari.ujung-ujung rambutnya bersa- 
ma air, kemudian tidaklah ia mencuci kedua kakinya sampai mata 
kakinya, melainkan mesti gugurlah kesalahan-kesalahan kedua kaki- 
nya dari ujung-ujung jari-jarinya bersama air.” HR Muslim. 


AI na KA ag ah Pa Pat Ya 74 
Medan TANGA T Laga Han TEA € TAN 
Pa Pee peter Jha LA 


243. “Dan diriwayatkan oleh Ahmad, dan ia berkata di dalam 
hadis tersebut: ” Kemudian ia mengusap kepalanya sebagaimana apa 
yang diperintahkan Allah padanya, kemudian ia mencuci kedua 
kakinya sampai kedua mata kaki, sebagaimana apa yang diperintahkan 
Allah padanya.” 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini termasuk hadis-hadis yang 
menerangkan. fadlilahnya wudlu”. yang menunjukkan atas kebesaran 
masalah wudlu”, dan di sini dibawakan oleh mushannif untuk dijadikan 
dalil mencuci. jenggot. .yang panjang. Dan. mushannif mengambil 
beberapa faidah, ia berkata: ”Hadis ini menunjukkan, bahwa memba- 
suh muka yang diperintahkan.itu meliputi keharusan sampainya air ke 
ujung-ujung jenggot. Juga menunjukkan, bahwa dalamnya mulut dan 
hidung tidaklah termasuk muka, di mana diterangkan, bahwa mencuci 
muka yang diperintah itu, tidak termasuk mulut dan hidung. Dan juga 
menunjukkan. keharusan mengusap kepala seluruhnya, dimana dite- 
rangkan bahwa mengusap yang diperintahkannya itu sampainya air ke 
ujung-ujung rambut. Dan menunjukkan kewajiban tertib dalam 
wudlu', karena dituturkannya dengan tertib, dan Nabi saw. bersabda 
dalam beberapa tempat (dengan kata-kata) "sebagaimana yang diperin- 
tahkan Allah kepadanya”. Perintah Allah yang dimaksud itu adalah 
yang disitu disebutkan secara tertib. 1). 


Syarih rahimahullah berkata: Dan telah terdahulu pembicaraan- 
nya, bahwa dalam mulut dan hidung termasuk muka. 


1) Perhatikan firman Allah di dalam Surat Ma'idah ayat 6. 


125 





7. BAB, BAHWA MENYAMPAIKAN AIR KEDALAMNYA 
JENGGOT YANG TEBAL ITU TIDAK WAJIB 


ska Pa ea Pa Ot ISS PA GAn Ka ntt 
aan an GEA, ega aa esa 


. Tara LAN 2g $ LA Pe jaapa NZe 
MEA aah ak KE, had Ph Nep 
boa oa web Le Pn Ia | 
haaan ag 3 JAR, & AAN 2 Sang "al 


8 Gr) pa :4 (Tx t aa 107 5 AN 
Lao 0 gn nh (J 
Tana EN Ta GA. F2 2g, 


244. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah wudlu' lalu ia 
membasuh mukanya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lalu 
berkumur dengan air itu dan mengisap air hidung, lalu mengambil 
setapak tangan air lagi, kemudian ia perbuatnya seperti itu, lalu ia 
pindahkannya ke tangannya yang lain, lalu ia membasuh mukanya 
dengan air itu, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia 
mencuci tangannya yang kanan, kemudian ia mengambil setapak 
tangan air lagi, lalu ia mencuci tangannya yang kiri, kemudian 
mengusap kepalanya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, 
lalu ia menyiramkan dengan air itu pada kakinya yang kanan sehingga 
ja mencucinya, kemudian ia mengambil setapak tangan air lagi, lalu ia 
mencuci kakinya yang kiri, kemudian ia berkata: Demikianlah aku 
melihat Rasulullah saw. berwudlu”. HR Bukhari. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini dibawakan mushannif untuk dijadikan 
dalil atas tidak wajibnya menyampaikan air ke dalam jenggot, lalu ia 
berkata: 

”Dan telah dimaklumi, bahwa Nabi saw. adalah tebal jenggotnya, 
sedang setapak tangan air, meskipun besar, tidaklah cukup untuk 
mencuci dalamnya jenggot yang tebal bersama mencuci seluruh muka, 
dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa membasuh dalamnya 
jenggot itu tidak wajib. Dan hadis ini menunjukkan, bahwa berkumur 
dan mengisap air hidung itu adalah dengan air yang satu. 


126 


8. BAB SUNATNYA MENYELA-NYELA JENGGOT 


Ae Mala» KING Tetate2 2£.xto 
2 EN, 


245. Dari Usman, bahwa Nabi saw. biasa menyela-nyela jeng- 
gotnya. HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya. 


Kp BAE Ke mera sAW 


A3 EL 5 AK, ES 8g 3G G1 KA 


246. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. apabila wudlu', maka 
mengambil seciduk air kemudian memasukkannya di bawah cetaknya 
lalu ja menyela-nyela jenggotnya, dan bersabda: ”' Demikianlah Tuhan 
ku memerintahkanku.” HR Abu Dawud. 


Penjelasan , th 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintah- 


kannya menyela-nyela jenggot. 


9. BAB MEMBASAHI KELOPAK MATA DAN KERUT-KERUT 
DAHI 


0g yo Li fu 4G 
ALA NYA Sega IAI 2 


Pra ha 


aa 2 nba Gelas K3: IS EM EN 


247. Dari Abi Umamah, bahwa ta mensifati wudlu' Rasulullah 
saw., lalu ia menyebutkan tiga kali tiga kali, dan ia berkata: dan 
adalah Rasulullah saw. biasa membasuh kedua kelopak matanya. HR 


Ahmad. 


Lt at INK PRA 0... 
nnakags Id e PAN TE, Ie 


pt LP 


SA 











“. 


s Aa TA - OP yo Fi 2. 
JELANG, Kb read IE HE 


Dad aa 20 | Gate kenja tema Pai Kan Let et “ 
| LA EKA FAN, GA O years HL Arang 
| “ N “ .. - 


KTA 13 TAG, 6 Pa 


25 2 21 KE ntt 


| 5 Ta EA an tea 
DEA Pola. Lana 


248. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Ali ra. berkata: Wahai Ibnu 
Abbas, bolehkah aku mencontohkan kepadamu wudlu”, seperti wudlu'- 
nya Rasulullah saw? Lalu Ibnu Abbas berkata: Ya, demi ayah danibuku. 
Ia (Ibnu Abbas) berkata: Kemudian Ali meletakkan sebuah bejana 
lalu mencuci dua tangannya, kemudian berkumur, mengisap air hidung 
dan menyemprotkannya, kemudian ia mengambil air dengan kedua 
| tangannya lalu menepukkan tangannya itu pada wajahnya, kemudian 
ia menutupkan kedua ibu jarinya di bagian depan ibu jarinya, 
kemudian berkatalah Ibnu Abbas: Kemudian ia mengulangi seperti itu 
tiga kali, kemudian ia mengambil setapak tangan air dengan tangan 
kanannya lalu ia tuangkan ke ubun-ubunnya. Kemudian ia biarkan air 
itu mengalir ke wajahnya, kemudian ia basuh tangannya yang kanan 
sampai siku tiga kali, kemudian tangannya yang kiri begitu juga, dan 
Ibnu Abbas menyebutkan pekerjaan wudlu' selanjutnya. HR Ahmad 
dan Abu Dawud. 


Penjelasan 
Syarih berkata: muugul 'ain, adalah tempat mengalirnya air mata, 











dalam Oamus Al Muhith. 

Azhari. berkata: Telah ijma' ahli bahasa, bahwa muug dan maag 
adalah ujung kelopak mata yang dekat dengan hidung. 

Syarih berkata: Dan yang dimaksud, muugaini di dalam hadis itu 
adalah batas dua mata. 

Perkataan "ia menutupkan kedua ibu jarinya ke bagian depan 
telinganya” itu, syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh Mawardi, 
bahwa putih-putih yang terdapat di antara telinga dan kening adalah 
termasuk wajah. 


128 


atu bagian depannya atau bagian belakangnya, demikian disebutkan di 


Mushannif berkata: Hadis ini sebagai hujjah bagi orang yang 
berpendapat, bahwa telinga bagian depan adalah termasuk wajah. 


10. BAB MEMBASUH KEDUA TANGAN SERTA DUA SIKU DAN 
MEMANJANGKAN BELANG-PUTIH 


Ket 


Le & PAN BAE AA 

og 1.5 Ea 0 Peta PBL 000 NO 

KE AN, GE. IKA Sa A3 
“A RALAN 

BLN, ata KE £ Pe KA pa NE 


249. Dari Usman, bahwa ia berkata: Marilah aku tunjukkan 
pada kamu, wudlu” Rasulullah saw.! Lalu ia mencuci mukanya dan dua 
tangannya sehingga menyentuh ujung-ujung lengannya, kemudian 
mengusap kepalanya. Kemudian ia menjalankan kedua tangannya itu 
pada kedua telinga dan jenggotnya, kemudian ia membasuh kedua 
kakinya. HR Daraguthni. . 


SEN Pk OI 


nan Pi PS 9-3 PA CIA 
“5 CA ia Hiasan ap leg NO 
Lo Sage AA 2 Tata 
GA IL NN na #sialag Al “5 
& LA Aa 
#5 Kn, "3 Te &. 


Sena 


55 BER NNNS Pa daya 
AA 19 09 
mena SA Ta Apa AN :93 


ra. Pn 


2 Auwol D4 5» Paten Ko 2 PAI 


250. Dan dari Abu Hurairah, bahwa ia pernah berwudlw”, lalu ia 
mencuci mukanya, kemudian ia menyempurnakan wudlu'nya, lalu ia 
mencuci tangan kanannya sehingga mengenai ke lengan, kemudian 
mencuci tangannya yang kiri sehingga mengenai lengan, kemudian 
mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya yang kanan sehingga 
mengenai betis, kemudian berkata: Demikianlah aku melihat Rasulul- 


129 





lah saw. berwudlu', dan ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ” Kamu 
orang-orang yang cemerlang muka dan kedua tangan dan kakinya 
pada hari Kiyamat, karena menyempurnakan wudlu', oleh karena itu, 
barangsiapa yang mampu di antara kamu maka hendaklah meman- 
jangkan kecemerlangan dua tangan, dua kaki dan mukanya.” HR 
Muslim. 


Penjelasan 

Perkataan "sehingga menyentuh ujung-ujung dua lengan” itu, 
syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya mencuci dua siku. 

Perkataan "sehingga mengenai lengan” dst. itu, syarih berkata: 
Hadis ini dan lainnya menjelaskan sunatnya memanjangkan cemer- 
langnya muka, dua tangan dan kaki, dan ghurrah yaitu: mencuci 
sesuatu dari permulaan kepala atau apa yang melampaui muka, 
melebihi bagian yang wajib dicuci. Sedang tahjiel yaitu: membasuh 
apa yang di atas siku-siku dan dua mata kaki, dan keduanya 
disunatkan dengan tanpa khilaf, tetapi diperselisihkan tentang ukuran 
yang disunatkan, dalam beberapa segi. 

Mushannif berkata: Salah satu seginya yaitu wajibnya mencuci 
dua siku, karena nash Al Our'an masih serba mungkin karena 
kemujmalannya, sedangkan fi'liyah Nabi saw. menjadi bayan atas 
kemujmalan Al Our'an itu, sedang yang melampaui siku itu tidak 
termasuk bagian mujmal yang wajib dibasuh. 1). 


11. BAB MENGGERAK-GERAKKAN CINCIN, 
MENYELA-NYELA JARI-JARI DAN MENGGOSOK 
APA YANG PERLU 


IAL AS AS MN Yi GE oto 
“et PA ANE Tana IN ARA PAMA AON 


SO pagu Meh - 


251. Dari Abi Rafi”, bahwa Rasulullah saw. apabila wudlu' 
menggerak-gerakkan cincinnya. HR Ibnu Majah dan Daraguthni. 


1) Ayat yang mujmal tersebut yaitu 'ilal maraafigi” (sampai ke/sampai dengan siku). 


130 





O0LL GG £ Le 3 5 0 
TES AD Sem MEA KN 
3x “9 Pi Pata" 
- SL apl Pai Pama WA pg ai ag 


252. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila kamu berwudlu', maka sela-selailah jari-jari kedua tanganmu 
dan dua kakimu.” HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. 


(Tapa ta Yen 3 PA AN Pa UNA 
Lp Siseatl Iu Sl dalan) TAG LNEV 


- 


aan en 0 or, — Kh 
LAS Moh epas Al BUAS 


253. Dan dari Mustaurid bin Syaddad, ia berkata: Aku melihat 
Rasulullah saw. apabila wudlu' ia menyela-nyela jari-jari kedua 
kakinya dengan jari kelingkingnya. HR Imam yang lima kecuali 
Ahmad. 


254. Dan dari Abdillah bin Zaid bin 'Ashim, bahwa Nabi saw. 
wudlw' lalu ia mulai berbuat demikian yaitu menggosok. HR Ahmad. 


Penjelasan 

Perkataan ”adalah ia apabila wudlu', menggerak-gerakkan cincin- 
nya” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya 
menggerak-gerakkan vincin agar hilang kotoran-kotoran yang berada 
di bawahnya, begitu juga yang sama dengan cincin, seperti gelang, 
perhiasan-perhiasan dan sebangsanya. 

Sabda Rasulullah saw. "apabila kamu wudlu' maka sela-selailah 
jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu” itu, syarih berkata: Hadis 
ini menunjukkan diperintahkannya menyela-nyelai jari-jari kedua 
tangan dan kedua kaki. Dan hadis-hadis ini satu sama lain saling 
memperkuat sehingga menunjukkan hukum wajib. 








12. BAB MENGUSAP SELURUH KEPALA DAN SIFAT 
MENGUSAP DAN HADIS-HADIS YANG MENERANGKAN 
TENTANG MENGUSAP SEBAGIAN KEPALA 


Loe. gg di PON Deret SA Y - 9 VA 
na sei Im lh span e Yoo 
RE urat kas ts, Pa Pa 2 ni 
ta AE 


255. Dari Abdillah bin Sa'id, bahwa Rasulullah saw. mengusap 
kepalanya dengan dua tangannya, lalu ia menjalankan kedua tangan- 
nya ke belakang dan mengembalikannya, yaitu ia mulai dari muka 
kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, 
lalu mengembalikan kedua tangannya tadi ke tempat di mana ia 
memulai. HR Jama'ah. 


PAKIS ai SNSA mena» 
LAN AG AKAN Pali 


$ Ente - 
TN AB BAN 


256. Dan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwa Rasulullah saw. 
wudlu? di tempatnya dan mengusap kepalanya, yaitu mengusap seluruh 
kepalanya dari atas rambut, tiap-tiap bagian tempat tumbuhnya 
rambut dengan tidak menggerak-gerakkan rambut dari keadaannya. 
HR Ahmad dan Abu Dawud. 


017 GILA . ee oLt ara 3 


A33 uda Sat F2 Ga Mop aa sj #0 
0943 00 
2 Opa J1 S0, seb Mobaye apalagi: kags 


257. Dan di dalam satu lafadh (dikatakan): Ia mengusap 
kepalanya dua kali, yaitu ia memulai dari belakangnya kemudian ke 
mukanya dan dua telinganya keduanya, luar dan dalamnya. HR Abu 
Dawud, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan. 


132 


.. Ni laa arak Pn 
AN Aafitoal Ny £ Th Jeopl5e3 -Yoh 


K1523 - 97119 


Sa aa ai 6 Aga am KE an N AA Cabang MA 


258. Dan dari Anas, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw. 
wudlu' padahal ia memakai serban Oithriyah, lalu ia memasukkan 
tangannya dari bawah serbannya, lalu mengusap muka kepalanya dan 
tidak melepaskan serbannya itu. HR Abu Dawud. 


Penjelasan 

Perkataan ”Ia mengusap kepalanya dengan dua tangannya dst.” 
itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mengu- 
sap seluruh kepala. Berkatalah Ibnu Abdil Barr: Dan hadis yang 
paling shahih dalam bab ini adalah hadis Abdillah bin Zaid, sedang 
yang masyhur yang terdapat di. kalangan Jumhurul Ulama” yaitu 
memulai dari muka kepala ke belakangnya. 

Perkataan "Ia tidak menggerak-gerakkan rambut dari keadaan- 
nya” itu, Ibnu Ruslan berkata: Cara ini khusus bagi orang yang 
memiliki rambut panjang, yang apabila ia mengembalikan tangannya 
ke depan, maka bercerai-berailah rambut itu, dan tidak mengapa 
dengan cara ini bagi orang yang sedang ihram. 


Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa ia pernah ditanya: 
Bagaimana cara wanita mengusap kepala dan begitu juga orang yang 
berambut panjang seperti dia? Maka ia menjawab: Kalau ia mau 
hendaklah ia mengusap seperti yang diriwayatkan Rubayyi”, lalu Imam 
Ahmad menyebutkan hadis tersebut, kemudian berkata: Demikianlah, 
yaitu ia meletakkan tangannya di atas tengah-tengah kepalanya kemu- 
dian ia menjalankannya ke muka, kemudian ia melepaskannya lalu 
meletakkannya di tempat ia memulainya, kemudian menjalankannya 
ke belakang. 


Perkataan ”padahal ia memakai serban Oithriyah” itu, syarih 
berkata: Oithriyah, “atau gathriyah, yaitu semacam selimut yang 
berkelir merah, dan ada juga yang mengatakan kain yang dibawa dari 
Bahrain yaitu tempat dekat Oman. Al Azhari berkata: Dan tempat itu 
disebut gathar, lalu dimasuki Ya” nisbat kemudian dibaca gathriyah. 


Ibnul Oayyim berkata: Sesungguhnya tidaklah ada satupun hadis, 
yang sah dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. hanya cukup mengusap 
sebagian kepalanya saja, tetapi apabila mengusap ubun-ubunnya, lalu 


133 





ia menyempurnakan atas serbannya 1). Ibnul Oayyim berkata: 
Adapun hadis Anas, maksudnya, bahwa Nabi saw. tidak melepaskan 
serbannya, sehingga diambil pengertian bahwa Nabi saw. mengusap 
seluruh kepalanya, sedang hadis Mughirah menetapkan adanya 
mengusap semua serban, jadi diamnya Anas itu tidak menunjukkan 
tidak adanya. 2). 


13. BAB APAKAH DISUNATKAN MENGULANG MENGUSAP 
KEPALA ATAU TIDAK 


Pa anne . 


3 . | Pa o “9 2 
KEKE US LA EN IA 


FA T., 
0. ena LINA ARA: La 
(4 


Kep « La LA na 
BEE EM EK ENE KR BEA AS 
KA Kera ae Kpn POR - Lg Scan 
TEE SN CAN EA, 


Pepah 
VA a23 90 3 AI »t 0-0 
ALAN 2 Goi San ae SEN A 
259. Dari Abi Hayyah, ia berkata: Aku melihat Ali ra. berwu- 
dlu', lalu ia mencuci dua tapak tangannya sampai bersih, kemudian ia 
berkumur tiga kali dan mengisap air hidung tiga kali, dan membasuh 
mukanya tiga kali, dan dua lengannya tiga kali, dan mengusap kepala- 
nya sekali kemudian membasuh dua kakinya sampai kedua mata kaki- 
nya, lalu Abi Hayyah berkata: Aku senang menunjukkan kamu 
bagaimana cara Rasulullah saw. berwudlu'.” HR Tirmidzi dan ia 
mengesahkannya. 


po MC AA AMS AI ae RL 
Lot ad e 


Io Ke AA P9 AS 5 


. 
PPn 


1). Dan ini benar, lihat Tarjamah Bulughul Maram, oleh A. Hassan, jilid I, hlm. 58, 
-. hadis nomer: 52. 
2) Hadis Mughirah tersebut berbunyi demikian: 


”Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi saw. telah wudlu' dan mengusap 
Uubun-ubun, atas serban, dan dua kasut.” HR Muslim. 


134 


260. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah melihat Rasulullah 
saw. berwudlu' -lafu ia menyebutkan hadis itu seluruhnya- tiga kali 
tiga kali, dan mengusap kepalanya dan dua telinganya dengan sekali 
usap. HR Ahmad dan Abu Dawud. 


AG 1, ar CIK yo (29 2 2 Ty 
#—Ne3 Ip HAN yng Ke PANGAN 
Ag | Neng os TA 
| Gea Ie Ka 


261. Dan bagi Abu Dawud dari Usman ra., bahwa ia berwudlu' 
seperti itu, dan Usman berkata: ”Demikianlah Rasulullah saw. 


berwudlu'. 


- 


Penjelasan 

Perkataan ”Dan ia mengusap kepalanya sekali” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa menurut sunnah Nabi saw. di 
dalam mengusap kepala, adalah sekali. Syarih berkata: Perlu disadari, 
bahwa hadis-hadis yang menerangkan mengusap tiga kali, tidak sampai 
ke tingkatan dianggapnya untuk seluruh anggota. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hadis-hadis yang menerangkan 
tentang mengusap tiga kali secara umum itu kalau sah, dapat diartikan 
maksudnya mengusap semuanya, bukan usapan-usapan yang berdiri 
sendiri untuk semua kepala dengan mengkompromikan antara dalil- 
dalil. 

Mushannif rahimahullah berkata: Hadis Usman yang terdahulu 
yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim, telah menyebutkan 
bilangan tiga kali tiga kali kecuali dalam mengusap kepala. 

Abu Dawud berkata: Hadis-hadis Usman yang sah itu, semuanya 
menunjukkan, bahwa mengusap kepala itu sekali saja. Kemudian 
rawi-rawi menyebutkan tentang wudlu' tiga kali tiga kali, dikatakan 
dalam soal wudlu' itu: Dan ia mengusap kepalanya”, tanpa menye- 
butkan bilangan sebagaimana mereka menyebutkan tentang anggota- 
anggota selain kepala. 


14. BAB BAHWA DUA TELINGA ITU TERMASUK KEPALA, 
DIUSAP DENGAN AIR SISA UNTUK KEPALA. 
(Persoalan ini telah terdahulu di dalam hadis Ibnu Abbas). 


BL Paud oo 9 0g 04 
Bo SEE nhAe bedela H3 ANN 


135 





. - 2 
rika 
262. Dan bagi Ibnu Majah tanpa sanad, dari Nabi saw., ia 
bersabda: ”Dua telinga itu termasuk kepala.” 


aah Teng . onde 

AN IE oleskan ar 

LLNGS 000 Ra. "$ -a 3 2 0 LX 

daa PA fan A2 SN TA Ena siaga 2 TR 
"4 


On PR, 2 2G - Ta 0 ed 
Me Ala SAN, set oa EL dat AN TK 


263. Dan dari As Shunabihi, bahwa Nabi saw. bersabda: 
” Apabila seorang mukmin berwudlu' kemudian berkumur, maka keluar- 
lah kesalahan-kesalahan dari mulutnya, dan Shunabihi menyebutkan 
hadis itu selanjutnya, dan di dalamnya terdapat: ”kemudian apabila ia 
mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepa- 
lanya, sehingga keluar dari dua telinganya.” HR Malik, Nasa'i, dan 
Ibnu Majah. | 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. "dua telinga adalah termasuk kepala” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa dua telinga adalah termasuk 
kepala, yang harus diusap keduanya bersama kepala, dan itu adalah 
pendapat Jumhur. A 

Perkataan "sehingga keluar dari dua telinganya” itu, syarih 
berkata: Mushannif membawakan hadis ini di sini, untuk dijadikan 
dasar, bahwa dua telinga itu diusap bersama kepala, ia juga berkata: 

”Maka perkataan 'keluar dari telinganya, apabila ia mengusap 
kepalanya” itu, menunjukkan bahwa dua telinga masuk di dalam apa 
yang dinamakan kepala dan masuk bagian kepala.” 

Ibnul Oayyim berkata: Tidak terdapat riwayat dari Nabi saw., 
bahwa ia pernah mengambil air baru untuk (dua telinga), yang ada 
hanyalah dari Ibnu Umar. 1). : 








1) Sedang menurut Ushul Figih, bahwa pendirian seorang Sahabat semata-mata, tidak 
dapat dipakai sebagai alasan/dasar, 


136 


aa w££&:..“-“-)“-“' (was wjj- 


15. BAB MENGUSAP LUAR DAN DALAM DUA TELINGA 


0. 
dea 7. 8 


“AS EioAlol, ,z 


264. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. mengusap kepalanya 
dan dua telinganya, luar dan dalamnya. HR Tirmidzi dan ia mengesah- 


kannya. 


PAN PN ETAP Yaa 


PLN Pn 034 - ge aa Mac Ss - c 
(HENNA Gp AAN al Gea Gal, - 

s ta “ “4 

AAGh ap, 


265. Dan bagi Nafi” (dikatakan): Nabi saw. mengusap kepalanya 
dan dua telinganya, dalamnya dengan kedua jari telunjuknya, dan 
luarnya dengan dua ibu jarinya. 


Penjelasan “tra | 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, atas dipe- 


rintahkannya mengusap dua telinga, luarnya dan dalamnya. 


16. BAB MENGUSAP DUA KENING DAN 
KEDUANYA TERMASUK KEPALA 


LA pan Nenen LNG Sya 2 lion 
(- 9 God ae Nggn en SAN 


Fe Bh Lan og Oh Aga ah rtn 
“ho A2 aan HAN bag Kn IN AAA, 


Ta 


$ 
semp Camp 1D, Sh, ssh ololy, 


266. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata: Aku pemah 
melihat Rasulullah saw. wudlu?, lalu ia mengusap kepalanya, yaitu 
mengusap baian depan dan belakang daripadanya, dan dua keningnya 
dan dua telinganya, sekali. HR Abu Dawud, Tirmidzi dan mereka 
mengatakan: Hadis ini Hasan. 


137 





Penjelasan 

Syarih berkata: As sudghu, yaitu tempat yang terletak antara 
mata, telinga dan rambut yang memanjang di tempat tersebut. Dan 
hadis itu menunjukkan diperintahkannya mengusap kening dan 
telinga, bersama mengusap kepala, sedang mengusapnya adalah sekali. 


17. BAB MENGUSAP LEHER 


In oo oke Pi) 2 LP oto. 
Node 2S SpasipAnlb oa Ela IN 


A5 4 
» PNP Ou tea Ta On Ia Root te Lab re £- 
OA KLT INSAN, EN TAAN, 
al s 230 529 
Pohan 


267. Dari Laits dari Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari 
datuknya, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. mengusap kepala- 
nya sehingga sampai tengkuk dan sekitarnya dari muka leher. HR 
Ahmad. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini, di dalamnya terdapat 
perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, sedang ia. adalah dia'if. 

Ibnul Oayim berkata: Tidak satupun hadis yang sah dari dia 
tentang mengusap leher ini. Selesai. 

Dan diriwayatkan dari Ali ra., bahwa ia pernah mengusap 
lehernya. 

Syarih berkata: Orang-orang yang berpendapat tentang sunatnya 
mengusap leher itu berselisih, apakah diusap dengan air sisa mengusap 
kepala, atau dengan air baru. 


18. BAB BOLEHNYA MENGUSAP ATAS SERBAN 
Ie HN mapan ba nLu, 5 TA oo 
2 DJ ne Ae 
ape MN GENEINP Today: dering drag le 


138 


268. Dari Amr bin Umayah. Adl Diamiry, ia berkata: Aku 
pernah melihat Rasulullah saw. mengusap atas serbannya dan dua 
kasutnya. HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah. 


LOG IIA AAA LL 
KI JNE AAA JEIR AM 
“SL NO relloLs 


269. Dan dari Bilal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengu- 
sap atas dua kasut dan serban. HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu 


Dawud. 


JNE NA NG AV: 
Sig xi p 2738 
IN 


270. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad (dikatakan): Bahwa 
Nabi saw. bersabda: ”Usaplah atas dua kasut dan sorban.” 


SIKA ANGIN 
pesan 


2771. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Nabi saw. 
berwudlu' dan mengusap atas dua kasut dan serban. HR Tirmidzi dan 
ia mengesahkannya. 5 


La 001909 PC Lor ee UNP 
Aa Na gag LA NE SAN ALE NNY 

Pa Tana eta Patah 0GP rt 2202049 Pa P3 Lai 2G) 
1) Tn) 9 Ade lega ke PR Ts) SAS at 

PN ON TI On RA Ya Log 
BAR ESAI Tali Goa Iga 
272. Dan dari Salman, bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki 


telah hadas -sedang ia bermaksud melepas dua kasutnya- lalu Salman 
memerintahkannya agar mengusap atas dua kasut dan sorbannya, dan 


139 








berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengusap atas dua kasut 
dan atas sorbannya. HR Ahmad. 


OP ane Ai ai KIA Pai Pa Aa PN Tega 
sa Kan Oa, 9g) wal IL S3 OLNVY 
4 - JA PL, 2 its 


273... Dari Tsauban, ia berkata: Aku pernah melihat, Rasulullah 
saw. berwudlu' dan mengusap atas dua kasut dan sorban. HR Ahmad. 


ESA aN Ag CAN EK JESPSESAVL 
aren De AAN se 
0 peti AG ITE 


274. Dan dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. telah meng- 


utus sepasukan tentara, lalu mereka ditimpa kedinginan, kemudian. 


setelah mereka sampai ke hadapan Nabi saw., mereka melaporkan 

tentang kedinginan yang menimpa mereka itu, lalu Nabi saw. .meme- 
rintahkan mereka agar mengusap atas sorban-sorban dan kasut-kasut. 
HR Ahmad dan Abu Dawud. 


Penjelasan 

Perkataan ”al khimaar” itu, syarih berkata: Yang dimaksud: disini 
adalah sorban. 

Syarih berkata: Ulama' berselisih pendapat tentang mengusap atas 
sorban. Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishag, Abu Tsaur, dan Dawud 
bin Ali berpendapat atas bolehnya. Sedang Imam Syafi'i menyatakan: 
Kalau hadis yang menerangkan tentang mengusap sorban itu sah dari 
Nabi saw, maka begitulah pendapatku. ' 

At Tirmidzi berkata: Itu, adalah tidak hanya pendapat seorang 
saja dari ahli-ahli ilmu dari kalangan Sahabat, seperti Abu Bakr, Umar 
dan Anas, tetapi mereka berselisih tentang apakah orang yang 
mengusap. atas sorban itu disyaratkan. harus suci ketika memakainya 
atau tidak, demikian juga mereka berselisih pendapat tentang batas 
waktunya. Dan Jumhur berpendapat tidak boleh membatasi hanya 





mengusap sorban saja. Selanjutnya syarih berkata: Walhasil, sesung- 
guhnya telah ada ketetapan mengusap atas kepala saja, dan mengusap 
atas sorban saja, dan juga'atas kepala dan sorban, sedang semua itu 
sah lagi kuat. Selesai dengan ringkas. 


19. BAB MENGUSAP BAGIAN KEPALA YANG BIASA 
TERBUKA BERSAMA SERBAN 


AAN TPA Las HA NG Ag 


AAN rufd Lp 
2 Maha gk -. para Ga 2 3 


275. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi saw. berwudlu' 
lalu mengusap ubun-ubunnya dan atas sorban dan dua kasut. HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


Penjelasan 
Syarih rahimahullah berkata: Hadis Mughirah ini tidak diriwayat- 


kan oleh Al Bukhari. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Al Mundziri salah sangka, sehing- 
ga ia membangsakan hadis ini sebagai 'muttafag 'alaih”, dan hal itu 
diikuti oleh. Ibnul Jauzy sehingga iapun salah sangka, selanjutnya 
diikuti pula oleh Ibnu Abdil Hadi. Dan dijelaskan oleh Abdul Hag 
dalam mengkompromikan antara dua Kitab Shahih, bahwa hadis terse- 
but adalah di antara hadis yang diriwayatkan Muslim sendiri. Selesai. 


20. BAB WAJIB MEMBASUH DUA KAKI 


, 


ec: KI LESE Ie Ep NA AVI 

Ban AAA an na 
Naga AA dB. Kasi 
gg anne 


141 


a55———————mss Mw» 5 —— 


286. Dari Abdillah bin Amr, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 

tertinggal dari kami dalam suatu bepergian, lalu ia menyusul kami, 

| sedang waktu ashar telah meliwati kami, maka kami mulai berwudlu' 

| dan mengusap kaki-kaki kami. Abdullah bin Amr berkata: Kemudian 

Nabi saw. memanggil dengan suaranya yang tinggi: Celaka bagi tumit- 

tumit dari neraka”, dua kali atau tiga kali. HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim. 


Gi 3 s4 


x. To aan 2 
EA SD GEN RKA -XW 
2 tera Lo POLDA 
ina NE CNG IG 
277. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah melihat 


seorang laki-laki yang tidak membasuh tumitnya, lalu ia bersabda: 
”Celaka bagi tumit-tumit dari neraka.” HR Muslim. 


2 10396035 te ah Yan 3 0 
C3 PANAS IG BAE SAE YNA 


Pd . 2 


Cara To 2 PKK IAI LA, ae Su £ 
AOA IG AN RGA 54 1512 
IN 
(j Slalu, s 


2/8... Dan dari Jabir bin Abdillah ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah melihat suatu kaum yang berwudlu' sedang tumit-tumit mereka 
belum terkena air, lalu ia bersabda: Celaka bagi tumit-tumit dari 
neraka.” HR Ahmad. 


Pe PICT Pa 0. MK . e 4 More 
NANANG) It ME ANK ES YNA 


Pd Pa 


0/0 0 - “0,150 . 
SPIN PA Me IA MEN 9» 


279. Dan dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Celaka bagi tumit-tumit, dan 


dalamnya telapak-telapak kaki dari neraka.” HR Ahmad dan Dara- 
guthni. 


142 


Pe 


IE TA sa 
RP MATA Aan 0 SKA 
SN pe II ap A53 NYA 
5 9. KI ey 2 Nata Laga 
SP Nge KP SINGA AGS - aa 


- 5 
PIN Sdn en Am JUS SN obah 


. D Pn KP 
IN 3 PP NN 


- 
Ta rap 


280. Dan dari Jarir bin Hazim dari Oatadah dari Anas bin 
Malik, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw. -—- 
sedang ia telah berwudlu' dan meninggalkan punggung kakinya 
sebesar tempat kuku — lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: ”Ulangilah 
lalu bagusilah wudlu'mu.” HR Ahmad, Abu Dawud, dan Daraguth- 
ni. Dan Daraguthni berkata: Jarir bin Hazim adalah bersendirian 
meriwayatkan dari Oatadah, sedang Jarir adalah kepercayaan. 


Penjelasan 

Perkataan "celaka bagi tumit-tumit dari neraka” itu, syarih 
berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya membasuh dua kaki, 
dan begitulah pendapat Jumhur. 

An Nawawi berkata: Ulama telah berselisih dalam berbagai penda- 
pat. Kemudian semua Ulama' Figih dari kalangan ahli fatwa dalam 
beberapa masa dan di beberapa kota, berpendapat bahwa yang wajib 
adalah membasuh dua tapak aki bersama dua mata kaki, dan tidak 
cukup hanya mengusap keduanya. Dan tidak wajib mengusap dengan 
membasuh. Dan tidak terdapat adanya pendapat yang berbeda dalam 
masalah ini, dari seorangpun, yang bisa mempengaruhi keijma'annya. 

Syarih berkata: Dan hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya 
membasuh dua kaki. 


21. BAB MENDAHULUKAN ANGGOTA WUDLU' YANG 
SEBELAH KANAN 


, Pan PA PI GL aa Ta 
BE Ta Goal FOrA STATUS i55len -YA. 


L- LG 


si “ Ny Naa 29 27 
2 Malaga » AEWLG cay pesepak 


281. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. menyukai 
mendahulukan yang kanan, dalam memakai sandalnya, berjalan, 


143 


Bg $$. aaa11101010101010100000,1“,wjw,wuwwwwwvwv 


bersuci, dan dalam segala urusannya. HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim. 


Pa Iu aan Pria ari Tg 
Bi An aa Cc wTI 2g ? an tg 
SGP JB SEN SIA G3 TAS AN 
Sa bot 3 2 Ng AA (ad 
GALANG 2 ASLI SES Gs 
- 2 4 


282. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda: 
” Apabila kamu berpakaian, dan apabila kamu wudlu', maka mulailah 
dengan anggota-anggota kananmu.” HR Ahmad dan Abu Dawud. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Di dalam hadis ini menjadi dalil diperintahkannya 
memulai dengan sebelah kanan, dalam memakai sandal, menyisir 
rambut, dan dalam bersuci, maka ia memulai dengan tangannya yang 
kanan sebelum yang kiri, dan kakinya yang kanan sebelum yang kiri, 
dan dengan sebelah kanan dari semua anggota badan di basuh sebelum 
yang sebelah kiri. 

Syarih berkata: Ulama telah ijma', bahwa mendahulukan yang 
kanan di dalam wudlu' itu adalah sunat, maka barangsiapa yang 
menyalahinya, maka ia tidak memperoleh keutamaan, tetapi wudlu'- 
nya telah sempurna. 


22. BAB TENTANG SEKALI, DUA KALI, DAN TIGA KALI 
DALAM WUDLU', TIDAK BOLEH LEBIH 


& 5. . 2 
2 PR) Ao 


Ta 


283. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. berwudlu', sekali, 
sekali. HR Jama'ah kecuali Musim. 





Oeterana Te PA ea Ker 21 2 LP ang 

ek AI IUD NATA NIA Wo 2 2 

I- PA ENI SE NN 
2 oBake LU . GAAL lolos z 


144 


284. Dan dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi saw. berwudlu', 


dua kali dua kali. HR Ahmad, dan Bukhari. Tapi dalam bab ini, 


Bukhari meriwayatkannya dari Abi Hurairah dan Jabir. 
» 19 Spon A TEE KL Pe Tk Ana 
4 An Plo55 2 UE GEN SN NA0 


285. Dan dari Usman, bahwa Nabi saw. berwudlu' tiga kali tiga 


kali. HR Ahmad dan Muslim. 


? “32 ag » 4 » PAI 0 oo 2. 
BA AE IE SAK oya foto TAN 
“ Pata AL 233 BRG Ae 
#JEENEE IE 2 2 UT 
AS Loe La HE OLA NATA 
EN SAS ANTSUR ES ey Na 


ot 309 
IA IN AP 
Sak, SPN ol, z 


286. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia 
berkata: Datanglah seorang Baduwi kepada Rasulullah saw. menanya- 
kan masalah wudlu', lalu Rasulullah saw. memberitahukannya tiga kali 
tiga kali dan bersabda: Itulah (bilangan) wudlu?', maka barangsiapa 
menambah dari itu, maka ia telah berbuat kejelekan dan pelanggaran 
dan dhalim. HR Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya 
wudlu' adalah sekali, dan oleh karena itu Nabi saw. mencukupkan 
dengan sekali saja, dan kalau dua kali dan tiga kali itu wajib, maka 
tentu Nabi saw. tidak akan mencukupkan dengan sekali. 

Syekh Muhyiddin An Nawawi berkata: Ulama telah ijma', bahwa 
yang wajib dalam membasuh anggota-anggota adalah sekali sekali, 
sedang membasuh tiga kali itu adalah sunat. Dan terdapat hadis-hadis 
shahih yang menerangkan adanya membasuh sekali sekali, dua kali 
dua kali, dan juga tiga kali tiga kali, demikian juga sebagian anggota 
tiga kali dan sebagian yang lain dua kali, sedang perbedaan-perbedaan 
ini menunjukkan bolehnya itu semua, sedang tiga kali itu adalah 
merupakan kesempurnaan dan sekali itu mencukupi. 

Perkataan "Beginilah wudlu', maka barangsiapa menambah, 
maka ia berbuat kejelekan, melanggar dan dialim” itu, syarih berkata: 


145 


aa 0.3 


Hadis ini menunjukkan bahwa melebihi tiga kali membasuh adalah 
termasuk melebihi batas dalam bersuci. Imam Ahmad berkata: Tidak 
ada yang menambah dari.tiga kali melainkan orang yang kurang sehat 
akalnya. 


23. BAB BACAAN SESUDAH WUDLU' 


ja Kakang GAN ndk TEE ME - YAN 


“ Led P 3, Je Pa 
BAIK 2 VP Be Yaa ha Lana. MP3 
an 33 9 Pd NP Pa. Ta 
SEN AE EL AG AH Den ana 


: Sa, En 
PENA BA Aro 


287. “Dari Umar bin Khatthab, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidak seorang pun di antara kamu yang berwudlu' lalu 
menyempurnakan wudlu'nya kemudian membaca: Asyahadu allaa 
ilaaha illallaah, wahdahuu laa syarieka lah, wa asyhadu anna Muham- 
madan 'abduhuu wa Rasuuluh, (artinya:) Aku mengakui bahwa tiada 
Tuhan -yang berhak di'ibadahi- selain Allah, yang Maha Esa, yang 
tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengakui bahwa sesungguhnya 
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya: kecuali mesti 
dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan, yang ia akan 
masuk dari mana ia menghendaki.” HR Ahmad, Muslim dan Abu 
Dawud. 


. PO 


KAT SA o- 
aa 5 Sar AH BA IN, YAA 


Ti Hi LK Pn Pe an eta 
Keihin Ce sagaan K3 KEN N33 » S 


288. Dan dari Ahmad dan Abu Dawud dalam satu riwayat 
(dikatakan): ”Barangsiapa berwudlu? kemudian membaguskan wudlu'- 
nya, lalu mengangkat pandangannya ke langit seraya membaca: ... 
(do'a tersebut di atas), lalu menyebutkan hadis itu seterusnya. 


5 


146 





Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkan membaca do'a 
tersebut, dan tidak sah adanya hadis-hadis do'a wudlu' selain itu. 

Ibnul Oayyim berkata: Dan tidak terdapat riwayat dari Nabi saw. 
selain tasmiyyah (membaca bismillah) pada permulaan wudlu', dan 
do'a asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahuu Iaa syarieka lah, wa 
asyhadu anna muhammadan abduhuu wa rasuuluh, allaahummaj 'alnie 
minatawwaabiena waj 'alnie minal mutathahhirien. 

Artinya: Aku mengakui bahwa tiada Tuhan -yang berhak 
diibadahi— selain Allah, yang maha esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, 
dan aku mengakui, bahwa Muhammad itu adalih hamba-Nya dan 
utusan-Nya, yaa Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang- 
Orang yang tobat, dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang 
suci. 


24. BAB BERTURUT-TURUT DALAM WUDLU' 


KA SA DEL ENOAAE -YM 


AAA Si 253 Page Let JA Jas ng 


P1 AG Pad ” 2313 
k3 NAN PE Ya 2. DIN TL MNP5 ps8 
YN 


Ke IG AAL ENAK PAN BBG». an 


Ta 


Pd 


ed 


Na 


« 


289. Dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian isteri Nabi saw., 
bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki sedang sembahyang, 
padahal di atas tapak kakinya ada kulit yang mengkilat selebar dirham 
yang tidak kena air (wudlu”), maka Rasulullah saw. memerintahkan- 
nya agar ia mengulangi wudlu'.” HR Ahmad dan Abu Dawud, dan 
Abu Dawud menambah: (kata-kata) ”dan mengulangi sembahyang.” 

Al Atsram berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad: Adakah 
sanad hadis ini baik? Ia menjawab: baik. 


LA NK # yaaa Gp 0g 
dAbta Leg lpk 9 TI NA 
“n 


(4 Tan na " Er ? « “ s6. G. 
643 21 Sa San Ie 


147 








SIG bet AN, JAE S5 


290. Dan dari Umar bin Khatthab, bahwa seorang laki-laki 
wudlu' tetapi ia tidak menyiram tempat kuku atas kakinya, lalu Nabi 
saw.. melihatnya, maka ia bersabda: ”Ulangilah dan perbaikilah 
wudlu'mu.” Umar berkata: ”Lalu ia mengulangi kemudian wudlu' lalu 
sembahyang.” HR Ahmad, dan Muslim tetapi Muslim tidak menyebut 
”Lalu ia wudlu”.” 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis yang pertama menunjukkan wajib mengu- 
langi wudlu' dari permulaannya, bagi orang yang tidak menyiram 
sebagian anggotanya sebesar ukuran yang tersebut dalam hadis itu, 
dan hadis kedua tidak menunjukkan wajibnya mengulangi, karena 
Nabi saw. memerintahkan untuk memperbaiki, bukannya mengulangi, 
sedang memperbaiki cukup dengan menyempurnakan anggota yang 
tidak tersiram itu saja, oleh karena itu, hadis pertama menjadi dalil 
bagi orang yang berpendapat atas wajibnya 'berturut-turut', dan hadis 
kedua menjadi dalil bagi orang yang berpendapat atas tidak wajibnya 
'berturut-turut'. Selesai. 

Berkata Al Muwaffag di dalam Al Mughni: muwaalaat (berturut- 
turut) yang wajib itu ialah tidak ditinggalkannya pencucian suatu 
anggota sampai berlangsung suatu masa yang menjadi keringlah pada 
masa tersebut, anggota yang (telah dicuci) sebelumnya diwaktu yang 
sedang. 

Ibnu Agil berkata dalam satu riwayat lain: Bahwa batas pemisah- 
an yang membatalkan, adalah apa yang merusak menurut adat, karena 
agama tidak menentukan batasnya, maka kembali kepada adat seba- 
gaimana penyimpanan dan perpisahan di dalam hukum jual-beli. 


25. BAB BOLEHNYA MINTA BANTUAN DALAM BERWUDLU' 


IE CO 01 LI AI CA OI, 2 2 X0 
Apa CAN Gan AI AI Aa DAA GE YAN 


PN PEN na RP GP « 
WE AN LIS TEA MIA AS 

ya SEN ae P1 PR LA 
Bi Pa aa Ya Ag naas 


148 


291. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia bersama Nabi saw. di 
dalam suatu perjalanan, dan ia pergi untuk buang air, lalu ae 
menuangkan air untuk Nabi saw. sedangkan Nabi saw. berwudlu', 
maka ia membasuh mukanya dan dua tangannya dan mengusap 
kepalanya dan mengusap dua kasutnya. HR Bukhari dan Muslim. 


pa ol 


« Le PRA er Ga Rn OM NAGA 
3 Kerah Ce AG Sar JO IE Sy Ogan NN 
Hi g" 2 At JO en og Ji LN Ah 
SAS 2 Lg Bis AN 

292. Dari Shofwan bin Assal, ia berkata: Aku pernah menuang- 


kan air untuk Nabi saw. dalam bepergian dan.di rumah dalam berwu- 
dlu'. HR Ibnu Majah. 


Penjelasan , 
'eyarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya minta tolong 


kepada orang lain dalam berwudlu”. 


26. BAB MENYEKA BADAN DENGAN HANDUK SESUDAH 
WUDLU' DAN MANDI 


Len. N Aiana Tea 2 0 9 02 2. 
OSK SANG B5 J6 Aj ea NY 
f- “ Ps Nogtatah nn3 fo #3 


$ 


Ka (15 TE oat LApa tlai 
$ x AG. ) Xela AP 2 daa 
F kd Ph Yara PR RA peak aer 
: De apl ZP1 313 AA AN uan 9 DP 
293. Dari Oais bin Sa'd, ia berkata: Rasulullah saw telah 
mengunjungi kami di rumah kami, lalu Sa'd menyuruh orang lain 
untuk mengambilkan air mandi untuk Nabi saw., kemudian ia mele- 
takkan untuknya, lalu mandilah ia (Nabi saw.), kemudian ia memberi- 
nya handuk yang dicelup dengan za'faran atau waras, lalu ia berseli- 
mut dengannya. HR Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud. 


Penjelasan Batak “ : 
'syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan tidak 


makruh menyeka badan dengan handuk (sesudah wudlu' dan mandi). 


149 





BAB-BAB MENGUSAP KASUT 


1 1. BAB DIPERINTAHKANNYA MENGUSAP KASUT 


Pa . £ 
(2 naa DR 0 9. 


209 Kost Ta “ ab AL. 

Ia NIAS MSI Sp Sak ALA pot NA 
KA ea CI "ar Yg. 2. Ing 9! LG 

Jeena SAI LN MBS ISA 


Pa 


Pa Ka Uu NA AS AS - 23 GAN 2 ea 
SAN DD AAS AG KA 
Sta 3 GP "IL 01 

AS pin 20 A9 Yap am 


” 


294. Dari Jarir, bahwa ia telah kencing kemudian wudlu' dan 
mengusap atas dua kasutnya, lalu ia ditanya: Mengapa engkau berbuat 
demikian? Ia menjawab: Ya, karena aku melihat Rasulullah saw 
kencing kemudia wudlu' dan mengusap atas dua kasutnya. Ibrahim 
berkata: Maka hadis ini mengherankan mereka, karena masuknya 


Islam Jarir adalah sesudah turunn : 
a surat Ma” 
Bukhari dan Muslim. ya surat Ma'idah. HR, Ahmad, 


Pee ba aa VISA 

. 5 OA NN KI 219 

AN GAN aa Ge MEA NE IN LEG -YAO 

LA KL LA :£ dasi ke 

SI NS YA Kendaka CI Na 053 4 

SL — Jas SS KAI € NA - 

5 gen pon Al Ba Cc 

Polda, - KENA APN TENTANG Isa 2 Aoa 

Sh 


295. Dan dari Abdillah bin Umar, bahwa Sa'd telah memberita- 
hu dia dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah saw. mengusap atas dua 
kasut, dan sesungguhnya Ibnu Umar telah bertanya kepada Umar ten- 
tang masalah itu, lalu Umar menjawab: Ya, apabila Sa'd memberitahu- 


kan apa-apa kepadamu dari Nabi saw., maka janganlah bertanya tentang 


150 


itu kepad lainnya. HR Ahmad, dan Bukhari. Dan di sini menjadi dalil 
atas diterimanya hadis 'seorang' (hadis Ahad). 


Pe aa va - 2 » 
Net 2 PL RIS DL 0 LC NG a21 

ak 4 5 | NAN aa Ya nga 0 
SEN GI YANG SSK AN ASN 
ee LAILA 


Pan Le bate Kaka MN 60 Ha AKAN SA 
Kl Ip IG San AN Ia EAASA AS Je pem AP La 


- 


PA AA DAN AAA pg Wa YAN Mann 
0, P P3 AA Pad aa 5 P .$ 
TAI AGAN Step LOG 

396. Dan dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Aku bersama 
Nabi saw. dalam suatu perjalanan, lalu ia buang air, kemudian berwu- 
dlu', dan mengusap atas dua kasutnya. Aku bertanya: Ya Rasulullah, 
apakah engkau lupa? Ia menjawab: Bahkan engkau yang lupa, dengan 
inilah aku diperintah oleh Tuhanku azza wa jalla.” HR Ahmad dan 
Abu Dawud. 

Hasan basri berkata: Telah diriwayatkan tentang mengusap (atas dua 
kasut) oleh 70 orang sahabat baik yang berkenaan dengan filiyah Nabi saw. 
maupun gauliyyahnya. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas diperin- 
tahkannya mengusap atas dua kasut. Dan Ibnul Mundzir telah meriwa- 
yatkan dari Ibnul Mubarak, katanya: Tentang mengusap atas dua 
kasut ini tidaklah ada perbedaan pendapat di antara para Sahabat. 
Karena setiap orang yang meriwayatkan dari Sahabat yang menging- 
kari tentang mengusap kasut, maka didapat juga yang meriwayatkan 
tentang ketetapan adanya mengusap kasut. 


2. BAB MENGUSAP KAOS KAKI DAN SANDAL 


La 


: Le. 3 y CPI N 3 h 8» Na ” Pi 
Pori NN ehh Yen IN Pena OI WE 
PAT, Je 33 Jek PAN Ion SEE YAV 


297. Dari Bilal, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. 
mengusap dua kasut dan tutup kepala. HR Ahmad. 


151 








Z3 
“ Kana Peda Ma Ot ea Tyga, 


€ gp 7 Tn Ja AA 2 s, Sr 
He Teman) CA A36 drama pan pe. 5 ha SNN AN 
212, PAUA 
A9 KANE 
298. Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Nabi saw. pernah 
keluar buang air, aku bawakannya air, lalu ia wudlu' dan mengusap 
serbannya dan dua kasut. 


NP , . 
| NPL. AS Lo .g LI 0. JL 2 De 
WI ERA GK NA 


# # 
pia, ie GA 29 y9 NBL 5 | Ih 
EN AN JAN 0 Ia Ag AG 


299. Dan bagi Sa'id bin Mansur di dalam Kitab Sunannya dari 
Bilal, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Usaplah 
serban dan kasut.” 


ne MA DO ME 4 319 29 Gan 
dea 


» Tt LAN 
IS gemng PA AN Jpg 0 Kay pa 3 —Y 
ja . Ea Ta ad 
SA JONN Mov,. AANG | 
- , okay) s 


300. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah saw. 
wudlu' dan mengusap dua kaos kaki dan dua sandal. HR Imam yang 
lima kecuali Nasa'i.dan disahkan Tirmidzi. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Khuf yaitu sejenis sepatu dari kulit 
yang menutupi mata kaki, dan jarmug itu lebih besar dari khuff, yang 
dipakai di atas (diluar) khuff, sedang jaurab lebih besar dari jarmug. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap atas 
dua sepatu yang sejenis dengan kasut, yang dipotong bagian yang 
menutupi betis. Dan juga menunjukkan bolehnya mengusap jaurab. 
Dan menunjukkan pula atas bolehnya mengusap dua sandal, dan 
menurut satu pendapat, bahwa dua sandal ini hanya boleh diusap 
apabila dipakai di luar jaurab. 

As Syafi'i berkata: Tidak boleh mengusap jaurab kecuali yang 
bersama sandal yang dipakai berjalan. 

Al Muwaffig berkata di dalam Al Mughni: Mengusap jaurab itu 
dengan dua syarat: pertama, hendaklah kaos kaki itu tebal sehingga 


152 





tidak nampak kaki itu sedikit pun, kedua yang dapat dipakai untuk 
berjalan, ini menurut dlahirnya perkataan Al Khargy. 

Imam Ahmad berkata tentang mengusap jaurab dengan tanpa 
sandal sbb.: Kalau ia berjalan di atasnya dan keduanya tetap melekat 
pada kakinya, maka tidak mengapa, dan di dalam suatu tempat ia 
berkata: Diusaplah atas keduanya apabila keduanya tetap di tumit, 
dan di tempat lain lagi ia berkata: Apabila dia dipakai dengan 
memakai kaos kaki itu tidak melipat, tidak mengapa diusap, sebab 
kalau melipat, maka akan nampaklah tempat wudlu' dan waktu itu 
tidak dianggap menutupi kulit 1). 


3. BAB DISYARATKAN SUCI SEBELUM MEMAKAI 


IL EL ym, Ap ae » G6 1134 Tap PPI MN Mede 
Pe 2 Sh X0 sud DE MK TMEA LAN RA “B 
HLIIAS IGES JE ab ERA yg Y 1 


P Hedi DN TIA BA aa IL ee aa 5 
2 : 4 ASUS PAK 
“gg ae ey 


AK DU al 2 ta 
Pe NI ANA SoeLapon : 1 daan 


301. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah bersa 
ma Nabi saw. pada suatu malam dalam suatu perjalanan, lalu aku 
tuangkan air untuk Nabi saw. dari kirbah 1), lalu ia membasuh muka- 
nya, dan membasuh dua lengannya, dan mengusap kepalanya, kemu- 
dian aku membungkuk untuk melepaskan dua kasutnya, lalu Nabi 
saw. bersabda: Biarlah, karena sesungguhnya aku memakai dalam 
keadaan suci,” lalu ia mengusap keduanya. HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim. 


2d LT Sp G3 3 2. 21 YG 0 Landa Pad 
Haa JA AN ATA Le TAN S2 SSI, NN 
. Pd Pe 07 
A 2 4 Pd 
302... Dan bagi Abu Dawud (dikatakan): Biarkanlah dua kasut 


itu, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kaki saya di dalam 
kasut itu dalam keadaan suci, lalu Nabi saw. mengusap kedua kasut- 


1) Nampaknya ini model sarung kaki zaman dulu. 
I) Kirbah, yaitu tempat air dari kulit. 


153 





www 5 $JJwwwgaaak, 6,5 


nya. 


Pa Jt 


Pe) Wana 3 E nya » 3 Path 2 5 
PLAN ANTA PAGAR ALA Te KELANA 


kasut itu dalam keadaan suci, lalu Nabi saw. mengusap kedua kasut- 
1 Pd 


“ Lengan ak 


app at HAL ada Sh, Pe 


| 

| 303. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Kami pernah 

| bertanya: Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mengusap 
dua kasutnya? Ia menjawab: Ya, apabila ia memasukkan keduanya 
dalam keadaan suci.” HR Humaidi dalam Musnadnya. 


Talnlas IN IL GI ni 0 Ok sx IA 3 Lae Karan 3 : aje £ 
TA NA MATAN 20 Pa - Sa “3 


on II 8 7 Ed We Oa, Cu 


Pb. “AL es laa HA ena 


304. Dan dari Abu Hurirah, bahwa Nabi saw. wudlu' dan 
mengusap atas dua kasutnya, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah, 
mengapa tidak engkau basuh dua kakimu itu? Ia menjawab: Karena 
sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku itu dalam keadaan 
suci.” HR Ahmad. 


23 7. Kena KA at 8 ” n 
pinpht 3 EA VJ ME Oi 3 199 
2 Loh P, Pe - c ui 3 
Ay, Dnnooee me Gang 

Ora » pantoen | TAN 
enek doko NA ap satya 


ANRI 2 la 


305. Dan dari Shafwan bin Assal, ia berkata: Rasulullah saw. 

| memerintahkan kepada kami, hendaknya kami mengusap dua kasut, 
apabila kami memakainya dalam keadaan suci, tiga hari apabila kami 
dalam bepergian, dan sehari-semalam apabila kami di rumah. Dan 
kami tidak melepaskan keduanya karena buang air besar, kencing, dan 
tidur, dan kami tidak melepas keduanya kecuali karena janabat. HR 
Ahmad dan Ibnu Majah. Dan Al Khatthabi berkata: Hadis ini shahih 
sanadnya. 


154 


In ABK 2 Ed Ad nj 2 
EKA TAN PERJAKA 
” s AK Ag Pd KA 9 -", hi Fa 
KK aa AG, KA tj Esa 
KEA naa MA, P3 MAAN OM. tea 


306. Dan dari Abdirrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dari 
nabi saw. bahwa Nabi saw. memberi keringanan bari musafir tiga hari 
tiga malam, dan bagi orang yang mugim (tinggal di rumah) sehari 
semalam untuk mengusap kasufnya, apabila ia dalam keadaan bersuci 
ketika memakai kasutnya itu. HR Al Atsram di dalam Sunannya dan 
Ibnu Khuzaimah dan Dara Outhni, dan Al Khatthabi berkata: Hadis 
ini shahih sanadnya. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan "Aku memasukkan keduanya dalam 
keadaan suci?” itu, menunjukkan disyaratkannya suci ketika memakai, 
dengan alasan tidak dilepaskannya itu adalah karena memasukkan 
kakinya dalam keadaan suci. Dan memasukkan kedua kaki dalam 
keadaan tidak suci itu mengharuskan untuk dilepas. Demikian 
pendapat As Syafi'i, Malik, Ahmad dan ishag. Dan hadis ini dipakai 
sebagai dalil bahwa kesempurnaan kesucian pada dua kaki itu adalah 
sebagai syarat. 


4. BAB KETENTUAN LAMANYA BOLEH MENGUSAP KASUT 
Masalah ini telah terdahulu dalam hadis Shafwan dan Abu Bakrah 
SEA Lee NA EA xv 
"KAL 3 aan 3 BEAN AL Karta 1 ng pa UI: 
EA BAA PON Ratan NN 052506 LG 
PIPA ob. .“2 AA SATA 


307. Dan Syuraih bin Hani” meriwayatkan, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap dua kasut, lalu ia 


155 





| 
| 





berkata: Tanyakanlah kepada Ali karena sesungguhnya ia lebih tahu 
tentang masalah ini daripada aku, ia pernah pergi bersama Rasulullah 
saw. Maka aku tanyakan kepada Ali, lalu ia menjawab: Rasulullah 
saw. bersabda: Bagi musafir boleh mengusap tiga hari tiga malam, dan 
bagi mugim sehari semalam. HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu 
Majah. 


EL AI TE LSN 
2 gonna ” Pen 6 (4 “ Tar GL 
AAA ALA AA 


- - 
LS SA ola Poto, — 


308. Dan dari Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi saw., bahwa Nabi 
saw. pernah ditanya tentang mengusap dua kasut, lalu jawabnya: 
”Bagi musafir boleh mengusapnya tiga hari tiga malam, dan bagi 
mugim sehari semalam.” HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan 
Tirmidzi mengesahkannya. 


Penjelasan 

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan ketentuan 
boleh mengusap, yaitu tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari 
semalam bagi mugim, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kasut 
tidak perlu dilepas karena terjadinya hadas-hadas dalam waktu yang 
telah ditentukan itu selain karena janabat. 


5. BAB MENGUSAP ITU KHUSUS DIATAS KASUT 


SAOS IAI EN GEA 
“2. 7 ca Dal @£ s, 
Pe Hb: TAN AOA ATA ane 
— ENI OP oto — 


309. Dari Ali ra. ia berkata: Kalau seandainya agama itu 
(ditentukan) dengan ra'yu, tentu bawah kasut itu lebih patut untuk 
diusap daripada atasnya. Dan aku sunguh mengetahui Rasulullah saw. 


telah mengusap atas punggung dua kasutnya. HR Abu Dawud dan 
Dara Outhni. 


156 


ye meat Serba » 01 N. BAN 


Panai KEK 
Bah P CA ear Ae 
BL EN GA RA yana GELAN A " ya) s de 


Pore MU AE 
ye Lada Im S9 


310. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah 
melihat Rasulullah saw. mengusap atas punggung dua kasutnya. HR 
Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, sedang lafadz Tirmidzi berbunyi: 
atas dua kasut, yaitu di punggungnya. Dan Tirmidzi mengatakan: 
Hadis ini Hasan. 


1. 3 yet 201p DNA ALL 0 Leah 
Se bas Pn PAN 0 NN 
- ak (« PL, 2 PL ita 
aa Pe en anakan aa Danang 
Ay AG 9 ” Lan Uap, 
g TP Lg 2 Esyalih in ega VIe3 Cadang Mah 
AK KA 


Z 


g 140721163 “ Tega 94 n 

Lte AG Pan KALA Hata 3 3 bang ap 
Loh Tlk 

Ka pa Ilas 


311. Dari Tsaur bin Yazid dari Raja” bin Haiwah dari Warrad 
penulis Mughirah bin Syu'bah- dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa 
Nabi saw. pernah mengusap bagian atas kasut dan bawahnya. HR 
Imam yang lima kecuali Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini 
Ma'lul, dan tidak ada yang memarfu'kannya dari Tsaur selain Al 
Walid bin Muslim, sedang aku pernah bertanya kepada Abu Zar'ah 
dan Muhamad tentang hadis ini, lalu keduanya menjawab: Tidak 
benar. 


ae 


Penjelasan 

Perkataan ”kalau seandainya agama itu (ditentukan) dengan 
ra'yu” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa mengusap 
yang diperintahkan itu ialah mengusap atas kasut, bukan bawahnya, 
syarih berkata: Dan orang yang berpendapat mengusap atas dan 
bawah kasut itu berdalil dengan hadis Mughirah, sedang hadis itu 
masih ada pembicaraan. Jadi antara kedua hadis tersebut tidak 


157 





AN Saba 1 ep  e veer .? #0-——.. 


bertentangan. Sedang tujuan utamanya, yaitu bahwa Nabi saw 
kadang-kadang mengusap atas dan bawah kasut, kadang-kadang cukup 
dengan mengusap atasnya saja, sedang tidak ada satu riwayat yang 
melarang salah satu di antara dua cara tersebut 1). 





BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG 
MEMBATALKAN WUDLU' 


1. BAB WAJIB WUDLU' KARENA MENGELUARKAN 
SESUATU DARI OUBUL DAN DUBUR 


Pad PA 


2101 Pp NUN AL Aa 73 Pad 3 KE In 
Ta Ang KACA YAN Urea JEMBER LN 


Lanpa Uaa Den KA GL Aa ak Aang cai 
Sanga AN Op Jay Jas 2 Pa GELAP Ip an AA 
3 LP YI 


Heni DIK EA NIA 


312. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Allah tidak menerima sembahyang salah seorang di antara kamu 
apabila ia berhadas, sehingga ia berwudlu'.” Lalu ada seorang laki-laki 
dari Hadlar Maut bertanya: Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? 
Ia menjawab: angin atau kentut. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


» nada TN et Deh UN AL NIN Lah hn » Na z 
ap LA DENGAN 


313. Dan di dalam hadis Shafwan -tentang mengusap kasut— 
(dikatakan): "Tetapi karena buang air besar, kencing dan tidur.” 
Hadis ini akan kami sebutkan di belakang nanti. 


Penjelasan 
Syarih rahimahullah berkata: Yang dimaksud dengan hadas yaitu: 
Ai ”apa yang keluar dari salah satu dua jalan.” 
1) Oleh karena hadis Mughirah itu tidak sah, maka cukup mengusap itu pada atas Abu Hurairah menafsirkan yang tersebut itu dengan yang lebih 
Ta khusus, adalah untuk memperingatkan, yang lebih ringan untuk yang 


158 159 





lebih besar 1). Dan karena angin dan kentut itu lebih sering terjadi 
diwaktu sembahyang, dibanding dengan yang lain. 

Hadis ini dipakai dasar, bahwa wudlu' tidak wajib untuk setiap 
sembahyang, dan juga menunjukkan, batalnya sembahyang karena 
terjadinya hadas. Selesai.dengan diringkas. 


2. BAB WUDLU' SEBAB NAJIS YANG KELUAR BUKAN DARI 
OUBUL DAN DUBUR 


terpa Lega 1212 


SENAR AAA NATA WA MENA DNA 2g 

“2 TA v PON mb Kh EN 
MAP PA CA | UNESA SA LA ANA IUP as 

AA APA NAK NK Gobs 


AN mn ob AI Ne 
314. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah dari Abi Darda”, bahwa Nabi 
saw. telah muntah, lalu ia berwudlu', kemudian aku bertemu Tsaubah 
di masjid Damaskus lalu aku sebutkan hal itu padanya, maka katanya: 
Benar, sayalah yang menuangkan air wudlu'nya. HR Ahmad, dan 
Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan: Hadis'ini adalah hadis yang paling 
shahih dalam bab ini. 


£ P3 na Un 4 1 2 UD wb DALAM AL 
MEN IA » Saag pn LIAR “No 
LAN AIR D3 YUI NA bu, £ "ag 
ARA aa La YA KAA ATA IA 
era 2p31 -. Pe AKUN 


3, 
Hb PA Kap KUP AN RA Vaguh 
Pd 


» CU 1 "eng 2 .n ” oh P3 HA 

£ : Sera SMG NY Ta ja Pd . YG te 

ara YA Pu. Sanga Pe epbsi 3 
"anta PP APA rr 


2 Ang hakeaN Igo 


315. Dan dari Ismail bin Ayyas dari Ibnu Juarij dari Ibnu Abi 
Mulaikah dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Barang- 
siapa muntah atau keluar darah dari hidung (mimisan), atau 


1) Maksudnya, kalau kentut sudah batal, maka apalagi yang lebih dari itu. 


160 


bersendawa yang mengeluarkan isi perut, atau keluar madzi, maka 
batalkanlah (sembahyangnya), lalu wudlu'lah, kemudian teruskanlah 
sembahyangnya, selama ia tidak berbicara.” HR Ibnu Majah, dan 
Dara Outhni, dan Dara Outhni mengatakan: Para hafidz dari Sahabat 
Ibnu Juraij meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij dari ayahnya dari 
Nabi saw. dengan Mursal. 


Kas Ke "4 
Ke LAI La» 


, Ae PAI | Yan ey, LOLOS “Kat 
AA IA ng Ad KAN Ia am SO 3 3 
3 La An AA ee 
SEN ME RE 
316. . Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah berbe- 
kam, lalu ia sembahyang dan tidak berwudlu”, dan ia tidak menambah 
mencuci bekas bekamannya. HR Dara Outhni. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil, bahwa muntah adalah 
termasuk perkara yang membatalkan wudlu'. 

Perkataan "barangsiapa muntah atau keluar darah dari hidung 
atau bersendawa yang mengeluarkan isi perut” itu, syarih berkata: 
Perkataan galas bisa dibaca galasun dan bisa dibaca galsun. 

Menurut Al Khalil galas yaitu sesuatu yang keluar dari kerong- 
kongan yang memenuhi mulut atau kurang dari itu dan tidak muntah, 
dan kalau sampai keluar dari mulut maka itu muntah. 

Dan di dalam Kitab An Nihayah disebutkan: galas yaitu apa yang 
keluar dari dalam perut, kemudian pengarang An Nihayah menyebut- 
kan seperti perkataan Al Khalil di atas. 

Dan hadis ini menunjukkan bahwa muntah, mimisan, bersendawa 
dan keluar madzi adalah membatalkan wudlu”. 

Syarih berkata: Tetapi hadis Anas menunjukkan bahwa keluarnya 
darah tidak membatalkan wudlu?”. " 

Mushannif rahimahullah berkata: Dan telah sah dari segolongan 
Sahabat, mereka tidak berwudlu' karena mengeluarkan (darah yang 
sediki, dan hadis Anas itu dimasukkan di sini. Sedang hadis sebelum- 
nya yang dimaksudkan adalah darah yang banyak lagi kotor seperti 
madzhab Ahmad dan orang yang setuju dengannya, dengan jalan jam' 
(kompromi) antara keduanya. 

Perkataan. "maka batalkanlah sembahyangnya, lalu wudlu'lah” 
kemudian teruskanlah sembahyangnya selama ia tidak berbicara” itu, 


161 




















dijadikan dalil, bahwa hadas tidak membatalkan sembahyang. 
Dan yang sahih, hadas membatalkan sembahyang karen ada hadis 
Thalg bin Ali yang diriwayatkan oleh Imam yang lima, Thalg berkata: 
”Rasulullah saw. bersabda: ”Apabila salah seorang di antara 
kamu mengeluarkan angin di waktu sembahyang, maka batalkanlah 
dan wudlu'lah dan ulangilah sembahyang.” 


3. BAB WUDLU' KARENA TIDUR SEBENTAR, DALAM SALAH 
SATU DARI KEADAAN-KEADAAN SEMBAHYANG 


OA HOK nga ay 0. 
Dag LAYAN NS TEJO AN 


” r. Tai “4 Pon, 22 4 ” 
KP Ta, isat Was ae As g KE 


“ 


MD ILY AAN lo, 2033 23632 
P4 


317. Dari Shafwan bin Assal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
memerintahkan kami, apabila kami dalam bepergian, yaitu hendaknya 
kami tidak melepaskan kasut-kasut kami selama tiga hari tiga malam, 
kecuali karena junub. Tetapi (hendaknya tidak perlu melepaskan) 
karena buang air besar, kencing dan tidur.” HR Ahmad, Nasa'i, 
Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya. 


z1 2 Pa ai 2 2 ” 
"KA SAS LILIN: " SEMEN Gg 5S YAN 
2 (71 
PO DIAL Tebu. di LAH YA « KN, 
318. Dan dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


”Mata itu tutup dubur, maka barangsiapa telah tidur, hendaklah 
wudlu”.” HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. 


“ra 2 
TAKE 1 Io dah 3 A6 MI RL & 
Pa) t Meta en Oo Me ana 
IP ta AIA KAN SELANG, He F3 
4 KA z Lt gl 1, 
- asa SG k ANA Gi KG KN, 


162 





319. Dan dari Mu'awwidz ra., ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Mata itu tutup dubur, maka apabila dua mata telah tidur, 
maka terbukalah tutup itu.” HR Ahmad dan Dara Outhni. 


Penjelasan 
As sah adalah nama bagi lingkaran dubur. Dan Ahmad ditanya 


tentang hadi Mu'awiyah dan Ali r.a. dalam hal ini, maka ia menjawab: 
Hadis Ali lebih sah dan lebih kuat. 


ENG PAN PAg Ha Teman Na SAI NY 
Sha pre GA UNS LA aye 

nanas Nan Pete SIN 
— Awet 


320. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku pernah bermalam 
di rumah bibiku, Maimunah, lalu Rasulullah saw. berdiri (sembah- 
yang), maka aku pun berdiri di sebelah kirinya, lalu ia memegang 
tanganku, kemudian memindahkan aku di sebelah kanannya, maka 
aku apabila mengantuk ia memegang daun telingaku. Ibnu Abbas 
berkata: Nabi saw. lalu sembahyang sebelas raka'at. HR Muslim. 


. sah PENA PGA Ta BELA ni 
23 2g 


Dao KI Tas 2 soal 22 sa IK 


321. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Sahabat-sahabat Rasu- 
lullah saw. biasa menunggu isya” yang akhir, sehingga kepala-kepala 
mereka menunduk, kemudian mereka sembahyang dan tidak ber- 
wudlu'. HR Abu Dawud. 


1K read AI Ing Aa 3y 278 Toy 

Oia ANIES DNS A0 K3 YAN 
2121 A1 PAI KAA, 4 LB Uh Anya Oh EK 
Denata Kn Sa Dn SALA 


z. 


Po. PA Ah 1 nyaa NATA 


163 














” 


Gara Ag GL 3 1 Tea ie Pera 5 NAN La 6 


kata & yag 
2 Santi IA (GS Iyo) 


BE NAN EPA ETNA Up ATA Laga 
1. an Li Ea 
- AN ES 
322. Dan dari Yazid bin Abdurrahman dari Oatadah dari Abil 
Aliyah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada 


wudlu' bagi orang yang tidur dengan sujud, sampai ia tidur miring, 
karena apabila ia tidur miring lemaslah sendi-sendinya.” 


Yazid di sini adalah Ad Dalani, Ahmad berkata: Dia tidak mengapa fvakni ” 


bukan orang cacat). 

Aku (Syarih) berkata: Tetapi sebagian Muhaddis (ahli hadis) 
mendla'ifkan hadis Ad Dalani ini, karena kemursalannya. Syu'bah berkata: 
Sebenarnya Oatadah mendengar dari Abil Aliyah, empat buah hadis, lalu ia 
menyebut semuanya, dan hadis ini tidak termasuk di antaranya. 


Penjelasan. , 

Perkataan "tetapi juga karena buang air besar, kencing dan tidur” 
ku, Syarih berkata: Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat 
bahwa tidur membatalkan (wudlu”). Dan Ulama” telah berselisih 
pendapat tentang itu atas 8 madzhab. Pada akhirnya ia berkata: 
Madzhab yang ke-8 yaitu, bahwa apabila seseorang tidur dengan 
duduk yang pantatnya melekat di bumi, maka wudlu'nya tidak batal, 
baik sebentar maupun lama, baik ia didalam sembahyang. maupun 
diluarnya. 

Imam Nawawi berkata: Ini menurut madzhab Syafi'i, dan bagi 
Syafi'i, bahwa tidur itu sendiri bukanlah suatu hadas, tetapi sebenar- 
nya ia menjadi pertanda atas keluarnya angin, dan dalil perkataan ini 
adalah hadis Ibnu Abbas dan Mu'awiyah, dan ini menurut saya adalah 
pendapat yang lebih dekat kebenarannya, dan dengan ini dikompromi- 
kan antara dalil-dalil tersebut. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil, 
bahwa hadis-hadis yang memutlakkan tidur, dibawa kepada arti 
mugayyad, khusus tidur berbaring. 1). 

Faidah: Imam Nawawi berkata: Dan Ulama' sepakat, bahwa 
hilangnya kesadaran sebab gila, pingsan, mabuk, sebab khamr atau 


1) Tetapi dalam hadis-hadis lain disebutkan, bahwa orang yang mengantuk tidak 
boleh mengerjakan sembahyang. 


164 


nabidz atau bius atau obat, adalah membatalkan wudlu”, baik sebentar 
atau lama, baik menetapkan pantatnya atau tidak. 

Perkataan ”mata itu tutup dubur” itu, syarih berkata: As sah 
dibaca as sah maknanya adalah dubur. Dan dua buah hadis itu 
menunjukkan bahwa tidur itu menyebabkan batalnya wudlu', bukan- 
nya tidurnya itu sendiri yang membatalkannya. 

Perkataan "tidak ada wudlu' bagi orang yang tidur di waktu 
sujud, sampai ia berbaring” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjuk- 
kan, bahwa tidur tidak membatalkan wudlu” kecuali dalam keadaan 
berbaring. Dan pembicaraan tentang ini telah terdahulu dan itulah 
yang kuat. 2). 


- 


4. BAB WUDLU' SEBAB MENYENTUH PEREMPUAN 


Firman Allah: 


IA NASA 


Li P &33 39 ha #Nalodah AN ag jvz AI Ki » (NG 2516 


Artinya: "Atau kamu menentuh perempuan, kemudian kamu 
tidak menemukan air, maka hendaklah kamu tayammum.” 
Kata laamastum dapat dibaca lamastum. 


2 s 
aa CAGA Ka ana an Ia IMAM ph 
AA Hen et AI 25 

2. LN ARK ah 
Lp Aan A KAA STAN bk lo MANIA 6 Ie, 7 


4 LA LAIN senja naa 
TAN PO Na GEN IS AP pol! 

323. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Ada seorang laki-laki 
datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, apa penda- 
patmu tentang seorang laki-laki yang bertemu seorang perempuan 
yang ia kenalnya, kemudian si laki-laki tersebut tidak mendatangi 


2) Kami berpendapat, bahwa tidur dalam keadaan bagaimana pun tidak membatalkan 
wudlu': (Keterangannya lebih lanjut, lihat buku Terjemahan Bulughul Maram, 
jilid I, hlm.: 66-67). 


165 


P3) 











sesuatu kepada isterinya melainkan ia juga mendatangi kepada 
perempuan itu hanya saja ia tidak menyetubuhinya? Mu'adz berkata: 
Maka Allah menurunkan ayat ini (wa agimis shalaata tharafayin 
mahaari wa zulafam minallaili - Hud, 115). Artinya: "Dan dirikanlah 
sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bahagian permulaan daripada malam.” Lalu Nabi saw. bersabda: 
Berwudlu'lah dan sembahyanglah.” HR Ahmad dan Dara Outhni. 


2 kon Ha Kata NA DA KANAN | S3 rt 
Oa Sea: 5 LA “91 J 
NA aa: Sala Je. Ae AE Ea 2g 
TPA md 1) Pa LI Kn “53 at, 
Matan Bo | EA Ta tan 
Sen A3 


324. Dan dari Ibrahim At Taimi, dari Aisyah, bahwa Nabi saw. 
pernah mencium salah seorang isterinya, kemudian ia terus mengerja- 
kan sembahyang dan tidak berwudlu' (lagi), HR Abu dawud dan 
Nasa'i. Abu Dawud berkata: Hadis ini Mursal, sebab Ibrahim At 
Taimi tidak mendengar sendiri dari Aisyah ra. Dan Nasa'i berkata: Di 
dalam bab ini tidak ada yang sebaik hadis ini, meskipun Mursal. 


EA LIL 3 P Ga “lt, 27 
At Aya TEA Tg ATA 4 HA op A15 An SE —YYO 


- 4 ear Ka - 
Jen An AN GP NY ELNA ga 


325. Dan dari Aisyah, ia berkata: Kalau Rasulullah saw. sedang 
sembahyang, sedangkan aku tidur melintang di hadapannya sebagai- 
mana melintangnya janazah, sehingga apabila ia bermaksud sembah- 
yang witir, maka ia menyentuhku dengan kakinya. HR Nasa'i, 


KA Ps aa nan, La kai oi P 
naa ee Ha Min EL 3 YA 
Pe KOREA UUD, Kan Ata 3 na II UN 
Ce aa 9 daa CNN AA BAG, AB 


ya Pd 


Oa . 
, ya Istee3 at Libas 20 Tae NA 177 0/ 





2g Kanan | neto WA NA (“Ha 2 Peda Ta P1 233 
aa Dai JELANG PO dngan Sea, Kya, 919 4 2393c 
HJ Sin epsaa, — 


326. Dan dari Aisyah, ia berkata: Pada suatu malam aku kehi- 
langan Rasulullah saw. dari tempat tidurnya, kemudian aku mencari- 
nya, lalu kuletakkan tanganku pada dalam telapak kakinya, sedang ia 
berada di masjid, sedang kedua telapak kakinya berdiri tegak, sambil 
berdo'a: Allaahumma innie a-'uudzu bi ridlaaka min sakhatika wa bi 
mu'aafaatika min 'uguubatika, wa a'uudzu bika minka, laa uhshie 
tsanaa-an 'alaika, anta kamaa atsnaika 'alaa nafsika. Artinya: Ya 
Allah, aku berlindung dengan ridla-Mu, dari kemurkaan-Mu, dan 
dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu, darf aku berlindung kepada-Mu 
dari adzab-Mu, aku tidak dapat menjumlah pujian atas-Mu, sebagai- 
mana Engkau pujikan pada diriiMu. HR Muslim dan Tirmidzi, dan 
Tirmidzi mengesahkannya. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Ayat tersebut dijadikan dalil oleh orang yang 
berpendapat, bahwa menyentuh perempuan adalah membatalkan 
wudlu?”. 

Syarih berkata: Sedang hadis Aisyah menunjukkan, bahwa 
menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu'. 

Mushannif berkata: Dan pendapat yang paling moderat yang 
mengkompromikan di antara hadis-hadis tersebut, adalah pendapat 
yang menyatakan, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan 
wudlu', kecuali kalau dengan bersyahwat. 

Dan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah 'aw laamastumun 
nisaa-a”, Ibnu Abbas berkata: yang dimaksud adalah jima', tetapi 
Allah adalah Dzat yang Maha Mulia, sehingga Ia menggunakan kata 
sindiran (Kinayah). 

Dan Ibrahim berkata: Menyentuh perempuan dengan syahwat 
membatalkan wudlu”. 

Al Muwaffag berkata: Dan menyentuh yang membatalkan itu, 
tidak dikhususkan dengan tangan, bahkan dengan 'apa saja yang 
menyentuh kulit perempuan, dengan syahwat, maka membatalkan 
wudlu' karena sentuha itu. 1). 


1) Berdasar hadis Aisyah, dan karena menyentuh dengan syahwat dipandang memba- 


talkan wudlu' itu semata-mata pendapat, maka kami berpendirian, bahwa menyen- 
tuh perempuan itu tidak membatalkan wudlu', baik dengan syahwat maupun tidak. 


167 








Ll j5. Www... 


5. BAB.WUDLU” KARENA MENYENTUH KEMALUAN 


yag, 


ta“ 21 "NS Pe AI nd 1 0 La, 
Tgn Aing As SG Tarih Lapan JENNV 
Ie aa 


Pa Pra 
Tenaga NS PAT UEA pa LINA AKA Han & ae IS 
Hita S 
"327... Dari Busrah binti Shafwan, bahwa Nabi saw. bersabda: 
Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia tidak sem- 
bahyang sehingga berwudlu?.” HR Imam yang lima, dan disahkan oleh 


Tirmidzi, dan Bukhari berkata: Ini adalah hadis yang paling shahih 
yang membicarakan masalah ini. 


SY RP ARA SANA CE) YA NYA 


Pat Ana Hanin neh Te Y 


& Hm 5 13 Solia HA KATA 
Ol gp Ke 
2 pe Jang 
328. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad dan Nasa'i, dari 
Busrah, bahwa Busrah mendengar Rasulullah siw. bersabda: Hendak- 


lah berwudlu' siapa yang menyentuh kemaluannya.” Dan ini meliputi 
kemaluanya sendiri dan juga kemaluan orang lain. 


NK an) 3 Pa Nk, 
Janda, KANAN ANT AG Kap 3g NYA 
Siau ra. Pn P3 G7 aa H0 
329. Dan dari Ummi Habibah, ia berkata: Aku mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: Barangsiapa menyentuh farjinya maka hendak- 


lah berwudlu”.” HR Ibnu Majah dan Al Atsram, dan disahkan oleh 
Ahmad dan Abu Zar'ah. 


Pa sea SEA AN AAA as 
Aoa ENG EA 


168 




















330. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Ba- 
rangsiapa menyentuhkan tangannya ke kemaluannya dengan. tanpa 
alas, maka ia wajib wudlu'.” HR Ahmad. 


ws "Je ANA A3 Nag Pebnjag GN YN 


AA 
agan as peran reagi . SES res AA R3 PAUL 
-— ol. « Na 


331. Dan dari Amr bin Syw'aib dari ayahnya dari datuknya dari 
Nabi saw., ia bersabda: ”Setiap' laki-laki yang menyentuh kemaluan- 
nya, maka ia harus wudlu', dan setiap perempuan yang menyentuh 
kemaluannya maka ia harus wudlu'.” HR Ahmad. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa menyentuh kema- 
luan laki/perempuan, adalah membatalkan wudlu'. 

Dan orang yang berpendapat "tidak membatalkan wudlu', 
menggunakan alasan dengan hadis Thalg bin Ali yang diriwayatkan 
Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Dara Outhni, 
yang berbunyi: 


”Ada seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, apakah ia harus 
wudlu”? Lalu Nabi saw. menjawab: Sebenarnya kemaluan itu hanya 
daging kelebihan dari kamu!”. 

Dan Ibnu Hibban, Thabrani, Ibnul Arabi al Hazimi, dan lain-lain- 
nya menganggap bahwa hadis tersebut telah dimansukh, seterusnya 
syarih berkata: Tetapi menurut dlahirnya adalah pendapat pertama 
itulah yang tepat. Selesai dengan diringkas. 

Sabda Nabi saw. Barangsiapa menyentuh kemaluannya dengan 
tanpa alas, maka ia wajib wudlu' ” itu, syarih berkata: Hadsi ini 
menunjukkan wajibnya wudlu', dan hal ini membantah. pendapat 
orang yang mengatakan 'sunat', dan menunjukkan pula syarat tidak 
adanya pendinding antara tangan dan kemaluan. 

Mushannif berkata: Pendapat ini menghalang-halangi ta'wil orang 
yang mengatakan, sunat wudlu”, dan keumuman hadis tersebut mene- 
tapkan batalnya wudlu' sebab menyentuh kemaluan dengan dalam dan 
luar tapak tangan, dan mafhumnya, bahwa meryentuh kemaluan 
dengan alas dengan selain tangan tidak membatalkan wudiu'. 








BANJIR kt LA. » 
Lae oa IPA Yara, Yv 


e 
2 
Td ata La 
A Ta la» a 


332. Dan dalam lafadz As Syafi'i (dikatakan): ” Apabila seorang 
di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa alas 
apapun, maka wudlu'lah.” 1). 


6. BAB WUDLU' KARENA MAKAN DAGING ONTA 


INI 2 R5 12 nggk ea. 2. - 

PER III ALA 
e 2 1G KTA 4 Pe ba -.7 » “ 
PAC SME EN Pal 


CM 2. SR ad ya EK at Ti 
ena Ten Ge 2rapan S, JG Ea 
Bana ad ( ANA / 3 Naa Ie »16 


333... Dari Jabir bin Samurah, bahwa ada seorang laki-laki berta- 
nya kepada Rasulullah saw.: Apakah kami harus wudlu' karena makan 
daging kambing? Rasulullah saw. menjawab: Kalau kamu suka 
wudlu'lah, dan kalau kamu tidak suka, maka tak usah kamu wudhu, 
lalu ia bertanya (lagi): Apakah kami harus wudlu, karena makan 
daging onta? Ia menjawab: Ya, wudlu'lah karena makan daging onta. 
Ia bertanya lagi: Apakah aku boleh mengerjakan sembahyang di 
kandang-kadang kambing? Nabi saw. menjawab: Ya! Ia bertanya lagi: 
Bolehkah aku sembahyang di tambatan onta? Nabi saw. menjawab: 
Tidak boleh! HR Ahmad dan Muslim. 


Ga AIR “Na dn « FP NGU 

£ “pg EN pgaA NY An EA 1 -NL 

2 KAA » 1 In - 71 - pn » 

KENA EN aa MAA IS 
Lu Ata Lg P4 “ 1 Ac p 

KISI EN NN 5 


1) Pendapat kami, karena hadis yang menyuruh wudlu' dan yang tidak itu sama kuat- 
nya, maka perintah berwudlu' karena menyentuh kemaluan itu menunjukkan 'sunat” 


170 


LNG AAL NE KA Na NN LAI 
ALA NN» ISP al INA AA 
Dah Plebu- 


334. Dan dari Al Barra” bin 'Azib, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah ditanya tentang wudlu' karena makan daging onta, maka ia 
menjawab: Wudlu'lah karenanya! Dan pernah ditanya tentang wudlu' 
karena makan daging kambing, lalu ia menjawab: Janganlah kamu 
wudlu' karenanya! Dan ia pernah ditanya tentang sembahyang di 
tambatan-tambatan onta, lalu ia menjawab: Janganlah kamu sembah- 
yang di tempat itu karena sesungguhnya, dia itu tempat syetan-syetan, 
dan ia pernah ditanya tentang sembahyang di kandang-kandang 
kambing, lalu ia menjawa: Sembahyanglah di tempat itu, karena 
sesungguhnya dia itu adalah berkah.” HR Ahmad dan Abu Dawud. 


Tuk NA NYA LA ar 
AN NN AN 
3 IA UE 92 V 1 , (ey. Gpp Pa 
SEIAN ENG JELANG AN 
- sn K x 1, 23 2. 
KE AN Kata PENA naa 
€ 4 Sea Pe. ta 7 
Ian NN ARYA JENGAN 


LT, "4 


Dn 
2 KA neoperab-i ISS Mp YAN RA 


335. Dan dari Dzil Ghurrah, ia berkata: Ada seorang Baduwi 
menampakkan diri kepada Rasulullah saw., sedangkan Rasulullah 
saw. sedang berjalan, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, kami telah 
menemui waktu sembahyang, sedangkan kami berada di tempat onta, 
apakah kami boleh sembahyang di situ? Lalu Rasulullah saw. menja- 
wab: Tidak boleh! Kemudian ia bertanya: Apakah kami harus berwu- 
dlu” karena makan dagingnya? Rasulullah saw. menjawab: Ya! Ia 
bertanya lagi: Apakah kami boleh sembahyang di kandang-kandang 
kambing? Rasulullah saw. menjawab: Ya! Ia bertanya lagi: Apakah 
kami harus berwudlu' karena makan dagingnya? Rasulullah saw. 
menjawab: Tidak! HR Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad 
ayahnya (Imam Ahmad bin Hanbal). 


1 


71 





Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa makan daging 
onta adalah termasuk perkara yang membatalkan wudlu' tetapi hal ini 
masih diperselisihkan. Al Baihagi berkata: Telah diceritakan dari 
sebagian teman-teman kami, dari As Syafi'i, bahwa As Syafi'i berkata: 
Kalau hadis tentang makan daging onta itu shahih, maka aku berpen- 
dapat. demikian. Al Baihagi berkata: Tentang masalah ini ada dua 
hadis yang shahih, yaitu hadia Jabir bin Samurah dan hadis Al Barra”. 

Syarih berkata: Orang-orang yang berpendapat tidak batal wudlu? 
karena makan daging onta tersebut, beralasan dengan hadis yang diri- 
wayatkan oleh Imam yang empat dari hadis Jabir, dan ini adalah dua 
perkara yang terakhir dari Nabi saw., yaitu tidak wajib wudlu' karena 
makan sesuatu yang disentuh api. 1). 

An Nawawi berkata: Tetapi hadis ini umum, sedangkan hadis 
yang menyebutkan wajibnya wudlu' karena makan daging onta adalah 
khusus, dan dalil yang khusus harus didahuluka daripada dalil yang 
umum. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya wudlu' karena 
makan daging onta, dan tidak wajib wudlu' karena makan daging 
kambing, dan larangan sembahyang di tambatan onta, dan bolehnya 
sembahyang di kandang-kandang kambing. 


7. BAB ORANG YANG TELAH BERSUCI KEMUDIAN 
RAGU-RAGU APAKAH IA TELAH HADAS? 


SIAGA AN DESA gk 
PA: 1 SEE En NA 
BAU Mob) 


336. - Dari Ibbad bin Tamin dari pamannya, ia berkata: Ada seo- 
rang laki-laki diadukan kepada Nabi saw., bahwa ia dibayangi menda- 
patkan sesuatu di dalam sembahyangnya, maka ia bersabda: "Ia tidak 
boleh membatalkan sembahyangnya sampai ia mendengar suara atau 
mendapatkan bau.” HR Jama'ah kecuali Tirmidzi. 


1) Hadis tentang ini akan disebutkan kemudian. 


172 





Let LAN ANA 
KN EBT AA KAA SA 


pg? LA engan, - 


MAN omah. NA LAI 


337. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: ”Apa- 
bila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perut- 
nya, kemudian ia ragu-ragu apakah telah keluar sesuatu atau tidak, 
maka janganlah keluar dari masjid (janganlah membatalkan sembah- 
yangnya) sampai benar-benar ia mendengar suara atau menemukan 
bau.” HR Muslim dan Tirmidzi. - 


Penjelasan. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan-keharusan menyingkirkan 
keragu-raguan yang mendatang bagi orang yang sedang dalam sembah- 
yang, dan was-was yang oleh Nabi saw. dianggap sebagai gangguan 
syetan, dan tidak boleh membatalkan sembahyangnya karena adanya 
syetan, dan tidak boleh membatalkan sembahyangnya kecuali karena adanya 
baunya, atau menyaksikan barang yang keluar. 

An Nawawi berkata: Hadis ini merupakan pokok agama, dan 
gaidah yang besar, dari gaidah agama, yaitu bahwa segala sesuatu 
tetap dihukumi adanya menurut asalnya sehingga dapat diyakinkan 
adanya hal.yang berlawanan, dan timbulnya keragu-raguan tidak 
merusak atas ketetapan adanya. 

Sabda Nabi saw.: ”Maka janganlah ia keluar dari masjid” itu 
muhannif berkata: Lafadz hadis ini umum, baik dalam keadaan 
sembahyang maupun di luarnya. 


8. . BAB WAJIB WUDLU' UNTUK SEMBAHYANG, 
THAWAF DAN MENYENTUH AL-OUR'AN 


id ya Oa #3 SN ISLAM EKA “ GE-YYA 
ppap EA 


338. Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: ” Allah tidak 
menerima sembahyang tanpa wudlu', dan tidak menerima sedekah 
dari hasil penipuan.” HR Jama'ah kecuali Bukhari. 


173 





ceng ". As 2 ” , 3 at ska 
CENDANA TA ELANG 
“MENYALA ASEAN AL 
Herrera 


339. Dan dari Abu Bakr bin Muhamad bin Amr bin Hazm dari 
ayahnya, dari. datuknya, bahwa. Nabi saw. pernah mengirim surat 
kepada penduduk Yaman, yang (di dalamnya): "Tidak boleh menyen- 
tuh Our'an melainkan orang yang suci.” HR Al Atsram dan Dara 
Outhni. 


Get 


Sae SP, Pem, YA , & po 4 
APEL PN TAKE EN Ust 
“4 “ t 


FA # 

BAN ALIRAN Ane Ing eta 3 4 gg 

2 & - Pa 2 ” 

AA Ap AA YANG ES SNN ag Kg 
, Sen AN LGA Pi ori Na 


340. Dan hadis tersebut bagi Imam Malik di dalam Al Muwatha' 
dengan secara Mursal dari Abdillah bin Abi Bakr bin Muhamad bin 
Amr bin Hazm (dikatakan) Bahwa di dalam surat yang dikirim oleh 
Rasulullah saw. kepada Amr bin Hazm itu, yaitu: Tidak boleh 
menyentuh Our'an melainkan orang yang suci.” 

Dan Al Atsram berkata: Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad 
menggunakan hadis Ibnu Umar tersebut sebagai alasan, bahwa tidak 
boleh Our'an itu disentuh melainkan dalam keadaan suci. 


1G 


ll” 3 En f 


“ “3/7 PPA Ia 2... 
£ n HP unaa 003 
gn en ar ai 3,9 3... 

PI seb cab 13 8 lo cu 31 jali 


slah Sem | et) 


341. Dan dari Thawus, dari seorang laki-laki yang telah bertemu ' 


Nabi saw., bahwa Nabi saw. bersabda: "Sebenarnya Thawaf di 
Baitullah itu adalah (sama dengan) sembahyang, “oleh karena itu, 


apabila kamu mengerjakan thawaf maka .persedikitlah bicara.” HR 
Ahmad dan Nasa'i. 


174 


Penjelasan 

Syarih berkata: Surat Amr bin Hazm itu diterima oleh manusia. 
Ibnu Abdil Bar berkata: Hadis itu mendekati Mutawatir, karena 
diterima oleh manusia. Dan Ya'gub bin Sufyan berkata: Aku tidak 
pernah mengetahui satu surat yang lebih shahih selain. surat ini: 
Karena sesungguhnya Sahabat-sahabat Rasulullah saw., dan para 
Tabi'in kembali kepada surat tersebut dan mempropagandakan 


pendapat mereka. Dan Al Hakim berkata: Umar bin Abdul Aziz dan 
Az Zuhri mengakui kebenaran surat ini. 

Hadis ini menunjukkan, bahwa tidak boleh menyentuh Mushhat 
kecuali bagi orang yang suci, dan telah menjadi ijma”, bahwa bagi 
orang yang berhadas besar, tidak boleh menyentuh Mushhaf. Dan 
Dawud Adli-Dlahiri berpendapat sebaliknya. Adapun orang yang 
berhadas kecil, menurut Ibnu Abbas dan lainnya, boleh menyentuh 
mushhaf, sedangkan sebagian besar ahli figih berpendapat tidak 
boleh. 1). 

Sabda Nabi saw. "sebenarnya thawaf di baitullah itu adalah (sama 
dengan) sembahyang” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, 
bahwa thawaf harus dalam keadaan suci seperti sembahyang, dan ada 
perbedaan pendapat tentang masalah ini, yang tempatnya di bab 
hajji. 2). 


1) Pendapat kami, karena hadis no.: 339 dan 340 itu Mursal (tidak sah), maka tidak 
dapat dijadikan alasan. 


2332 303 “CG 


2010 a32 4 f & 
2) Karena ada hadis yang mengatakan: 8 Mel dis | SL 99uond Le 3 l Wl 


Artinya: "Aku hanya diperintah berwudlu', apabila hendak berdiri sembahyang”, 
maka wudlu' untuk thawaf hanyalah "sunat. 


175 








AP er Apa, 2 IpI 


BAB-BAB DISUNATKAN WUDLU? KARENA SESUATU 
PERBUATAN 


1. -BAB SUNAT WUDLU' KARENA MAKAN SESUATU YANG 
TERSENTUH API DAN BOLEH JUGA TIDAK WUDLU' 


PER AN A83 AN AAA ru 
SS LALU JAS 3 Ta 


342. Dari Ibrahim bin Abdillah bin Oaridl, bahwa ia menjumpai 
Abi Hurairah sedang berwudlu' di masjid, lalu Abi Hurairah berkata: 
Sebenarnya aku berwudlu' karena beberapa potong keju yang saya 
makan, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Berwu- 
dlu'lah karena makan yang tersentuh api.” HR Ahmad, Muslim dan 
Nasa'i. 


MA EKA DA Ter PNG tr 


343. Dan dari Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Berwudlu'- 
lah karena makan sesuatu yang terkena api.” 


(Tapa 2 DP 


se harloat, N ra : Reka s3 Ati 


Pai 


344. Dan dari Zaid bin Tsabit dari Nabi saw. seperti itu juga, 


yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Nasa'i. 


han 


NYA. AN to 


j CE 


AS ta ag 


176 





345. Dan dari Maimunah ia berkata: Nabi saw. pernah makan 
belikat kambing, kemudian ia berdiri lalu sembahyang dengan tidak 
berwudlu”. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


KEEA SAN Kah Pa 2g 3 CL anu 
AAA aga LAS SEA 


BABA US Pa 
AT Men GA 


346. Dan dari Amr bin Umayah adl-Dlamari, ia berkata: Aku 
pernah melihat Nabi saw. memotong belikat kambing, lalu ia 
memakan daripadanya, kemudian diseru (adzan) untuk sembahyang, 
lalu ia berdiri dan melemparkan pisaunya kemudian sembahyang 
dengan tidak berwudlu'. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


B3 Apa 3 Kan 2 


JA. IG ASEAN 
5 2 Pai 3. 
-PNol, ATA Ha ar & 


347. Dan dari Jabir, ia berkata: Aku pernah makan roti dan 
daging bersama Nabi saw., Abu Bakr dan Umar, lalu mereka menger- 
jakn sembahyang dan tidak berwudlu'. HR Ahmad. 


ON, Filan OS, ia 
2 Aa Sa Sirage. UH Bae XL 
LM aa dab, -: net, 


348. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah yang terakhir dari dua 
perkara dari Rasulullah saw. tidak berwudlu' karena makan sesuatu yang 
tersentuh api. HR Abu Dawud dan Nasa'i. 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. ”wudlu'lah karema makan sesuatu yang disentuh 
api” itu, syarih berkata: Hadis-hadis itu menunjukkan, wajib wudlu' 
karena makan makanan yang dimasak dengan api, dan masalah ini 


177 








masih diperselisihkan. An Nawawi berkata: Perselisihan ini terjadi 
pada priode pertama, kemudian setelah itu Ulama” telah sepakat, 
bahwa tidak wajib wudlu'” karena makan makanan yang dimasak 
dengan api. 

Mushannif berkata: Nash-nash ini meniadakan hukum wajib 
wudlu', dan bukan sunatnya wudlu', oleh karena itu Nabi saw. ketika 
ditanya: Apakah kami harus berwudlu' karena makan daging kambing, 
ia menjawab: 


7 
Dad Heat 


Pa aagaat ata 
Pap TEE IN 23 Lab NA 


349... "Kalau kamu suka berwudlu' maka wudlu'lah, dan kalau 
kamu tidak suka maka kamu tidak usah berwudlu'. 

Dan kalau tidak karena wudlu' sesudah makan makanan yang 
dimasak dengan api itu sunat, tentu Nabi saw. tidak akan mengizin- 
kannya, karena hal itu akan merupakan amalan yang berlebihan dan 
menyia-nyiakan air tanpa faidah. 


2. BAB KEUTAMAAN WUDLU UNTUK SETIAP SEMBAHYANG 


AE Ie GAN ro 


» 
P: Pa -. bat - P fi 
Tea OA eat SAI NY lan 023, 
PP TAN AN Ten AN PNP Ta 


22 smk 


350. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Kalau 
aku tidak kuatir memberatkan umatku, tentu mereka aku perintahkan 
berwudlu” untuk setiap sembahyang, dan bersiwak untuk setiap 
hendak wudlu'..HR Ahmad dengan sanad yang shahih. 


aag UI 0 Agate Pn Pal KL Ls 
II Ke El aob sik 4 ketek UN 


PAN 


Pati 


SUN 3 


2 IG TELINGA 3G om 


178 





351. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. berwu- 
dlu' untuk setiap hendak sembahyang: Pernah Anas ditanya: Kemudi- 
an kamu bagaimana? Ia menjawab: Kami mengerjakan beberapa kali 
sembahyang dengan wudlu' sekali, selama kami belum berhadas. HR 
Jama'ah kecuali Muslim. 


3 0 F4 A At arak 2 0 201 H2 token 
IS ENAK NGGES pan 2123 Yo 


Ea 


AN 


“9 “hu Jaga Bomana N Pa 21 A4 YA5 Pa P- 

TE IAI AB GAC ab KEK ALIS 
N- - 1 

o 7. 1 CO SJ ON II O PK to) 

CINA SM PAI ES 23 DNS 


ba 
5 $ . LAIN 3S NK 22e 16 Ot 3 
abal, AIA akan SI En Ep 2 


352. Dan dari Abdillah bin Han dlalah, bahwa Nabi saw. meme- 
rintahkan wudlu' untuk setiap sembahyang, baik dalam keadaan masih 
suci atau tidak suci, tetapi setelah hal itu dirasa memberatkannya, lalu 
diperintah bersiwak untuk setiap hendak sembahyang, dan dicabutnya 
berwudlu' (untuk setiap sembahyang), kecuali karena ber-hadas. 
Sedangkan Abdullah bin Umar diketahui, bahwa ia mempunyai 
kekuatan berbuat yang demikian itu (berwudlu' untuk setiap sembah- 
yang), maka ia biasa mengerjakannya sampai ia mati. HR Ahmad dan 
Abu Dawud. 


N t 


GELI ON LO L n0 en ada | “34 ai 
DPS — an SANA s9l55149953-Yoy 
- 0 II ge oa LO, AC 5 Sy 
AMAL AAN SP ESA» Aa 
# - TA » 

353... Dan Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad 
yang dla'if, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Barangsiapa 
berwudlu' masih dalam keadaan suci, maka Allah akan menulis untuk- 
nya sepuluh kebaikan.” 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. ”Kalau aku tidak kuatir memberatkan umatku, 
tentu aku perintahkan mereka, berwudlu' untuk setiap sembahyang” 
itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan tidak wajib wudlu' ketika 
hendak sembahyang dan itu adalah pendapat sebagian besar ulama” 3 


179 





bahkan An Nawawi meriwayatkan dari Oadli Iyadi, bahwa ahli fatwa 
telah sepakat tentang hal itu, dan tidak ada perbedaan pendapat di 
antara mereka. 

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. berwudiu” untuk setiap sem- 
bahyang dst.” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan sunat wudlu' 
untuk setiap hendak mengerjakan sembahyang, dan bukan wajib. 


- 


3. BAB SUNAT BERWUDLU' DAN BOLEH JUGA TIDAK, 
UNTUK DZIKRULLAH 


Iss z ATA, Be INA ET Ta 
SI ALAN 2302 ALE vot 
3 Pd P. "ii Pd pa Ut Pad 
AA em Am el ma Man 3 ain A3 2L IT 
Na Pa APN ega KOTA 2 

La Pala 23 UD MA laa 
se Panbena Pe SA SM An NS 
354. . Dari Muhajir bin Ounfidz, bahwa ia memberi salam kepada 
Nabi saw., padahal Nabi saw. sedang berwudlu', lalu Nabi saw. tidak 
menjawabnya sampai ia selesai wudlu”, lalu Nabi saw. menjawabnya, 
dan bersabda: "Sesungguhnya tidak ada yang menghalang-halangi aku 
untuk menjawab (salam)-mu, kecuali karena aku tidak suka menyebut 
Allah kecuali aku dalam keadaan suci.” HR Ahmad, dan Ibnu Majah 
meriwayatkan seperti itu juga. 


HAL AL 0x, Siram Sun “Soko 
BRA NA KA 5 00 


HP PUN rak Keenan NI Birasen ox 5, 
3g ANN EA TI AA SAP 
sn AKAL 010 
“adegan » MERE SG 


355. Dan dari Abi Juhaim bin Al Haris, ia berkata: Adalah Nabi 
saw. menuju ke jurusan sumur Jamal, lalu bertemu seorang laki-laki, 
kemudian laki-laki itu memberi salam kepadanya, tetapi Nabi saw. 
tidak menjawabnya, sehingga Nabi saw. menuju ke dinding, kemudian 
ia mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu ia menjawab salam itu. 
HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


180 


0 ST Ps Na ojo d9. PMA 2 on 3 
den eanl EA a agro 
356. Dan di antara rukhshah tentang hal itu, adalah hadis yang 
diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali. 


93 Kara tai L AN LL (ANA 
Mag AA ne oi SE PE YON 
357. Dan hadis Ibnu Abbas, ia berkata: Aku pernah bermalam 
di rumah bibiku Maimunah ... (akan aku sebutkan kelanjutan kedua 
hadis tersebut (hadis no.: 356-357). 


0 ULGe 


0 Are 8 ia Sarg oo 
SAY KANGEN LESSON 
MA AS Sa BNI ML 


358. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. menyebut 
Allah dalam segala keadaannya. HR Imam yang lima kecuali Nasa'i, 
sedangkan Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut dengan tanpa 
sanad (secara Mw'allag). 


Penjelasan 

Perkataan ”lalu Nabi saw. tidak menjawabnya, sehingga ia selesai 
wudlu' ” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan makruhnya 
dzikrullah bagi orang yang berhadas kecil, sedang menurut lafadz 
hadis Abu Dawud berbunyi: Nabi saw. sedang buang air kecil. Tetapi 
hadis ini berlawanan dengan apa yang akan datang dari hadis Ali dan 
Aisyah, yaitu di dalam hadis Ali dikatakan: 

”Tidak ada apapaun yang dapat menghalang-halangi dari Our'an, 
kecuah janabat.” 

Kalau hadas kecil tidak dapat menghalang-halangi orang untuk 
membaca Our'an, sedangkan membaca Our'an adalah seutama-utama 
dzikir, maka lebih-lebih dzikir-dzikir lainnya, dengan cara gias aulawy. 


4. BAB SUNAT WUDLU' BAGI ORANG YANG HENDAK TIDUR 


KL ENG TEA IAI No 


—. Pd 
3 - 


181 








ear (3 SANG Ap KG anda PENA SNP 


2 px 3 "kg T, HA 2 
ABU or maan SA 
De aa Mb ng 

AN INN KI, TE ESA Sxb 
4 (ate 5 Car 


da baih AG AN In ANAK 
Je Bea ang sb 
Tap LL Ta 2 Sa 


: P ora AP Dua 
Sa SA AP Toba suaka ang Saus Si 53 Setan, Ie « 3 94) 92 


Te 


359. Dari Al Barra' bin Azib, ia berkata: Nabi saw. bersabda: 
” Apabila kamu hendak tidur, maka wudlu'lah seperti wudlu'mu untuk 
sembahyang, kemudian tidurlah miring ke kanan, lalu bacalah: Allaa- 
humma aslamtu nafsie ilaika, wawajjahtu wajhie ilaika, wa fawwadItu 
amrie ilaika, wa alja'tu dhahrie ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, 
laa malja'a wa laa manja'a minka illaa ilaika, Allaahumma aamantu bi 
kitaabika al ladzie anzalta, wa nabiyyikal ladzie arsalta. Artinya: "Ya 
Tuhanku aku serahkan diriku pada-Mu, dan kuhadapkan mukaku 
pada-Mu, dan kuserahkan urusanku pada-Mu, dan kuserahkan pung- 
gungku pada-Mu, suka dan tidak suka adalah terserah Engkau, tidak 
ada tempat kembali dan tempat keselamatan diri, kecuali kepada-Mu, 
Ya Allah, aku beriman kepada Kitab-Mu yang Engkau turunkan, dan 
kepada Nabi-Ku yang Engkau utus.” 

Maka kalau engkau mati pada malam itu, engkau akan mati 
dalam keadaan fithrah, oleh karena itu, jadikanlah do'a-do'a tersebut 
akhir perkataanmu.” Al Barra” berkata: Lalu aku ulangi kalimat do'a 
tersebut di hadapan Nabi saw., kemudian setelah aku sampai pada 
lafadz '"Allaahumma aamantu bi kitaabikal ladzie anzalta', lalu aku 
berkata: 'wa nabiyyikal ladzie arsalta”. HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Sabda Nabi saw. "maka wudlu'lah” itu, dlahirnya 
menunjukkan disunatkan membaharui wudlu' untuk setiap orang yang 
hendak tidur, meskipun ia masih dalam keadaan suci, dan mungkin 


182 


juga bahwa anjuran wudlu' itu hanya khusus bagi orang yang ber- 
hadas. 


5. BAB DITEKANKANNYA WUDLU' KARENA JUNUB, DAN 
DISUNATKANNYA KARENA HENDAK MAKAN, MINUM DAN 
MENGULANGI BERSETUBUH. 


KENA MPOL AG 


ro 6 La aa. 


360. Dari Ibnu Umar, bahwa Umbi berkata: Ya Rasulullah, 
bolehkah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Ia 
menjawab: Boleh, apabila ia telah berwudlu'.” HR Jama'ah. 


Pa PA 


333 YES SEN SL ASK MEBEL 
sah. DAYAK Hy ra, 2g me 2 


361. Dan dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila 
hendak tidur —sedang ia dalam keadaan junub- maka ia mencuci 
kemaluannya lalu wudlu” seperti wudlu' untuk sembahyang. HR 
Jama'ah. 


NGELIAT 


ts Aoi 1 


362. Dan dari Ahmad dan Muslim dari Aisyah, ia berkata: 
Adalah Nabi saw. apabila junub, kemudian hendak makan atau tidur, 
maka ia berwudlu'. 


GE AA Kerta CABAI ESA 


ALE 


M5 SLAN, Plobu. Hana SANA : 


183 





ea elu «Kg 


363. “Dan dari Ammar bin Yasir, bahwa Nabi saw. memberi 
keringanan kepada orang yang junub apabila hendak makan, minum, 
atau tidur, hendaklah ia wudlu? seperti wudlu'nya untuk sembahyang, 
HR Ahmad, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya. 


ai CAT Sg KENGNU 


aa 1G ANC OK 
GAN AA 5 Aa Si 

364. Dan dari Abu Sa'id, dari Nabi saw., ia bersabda: ” Apabila 
salah seorang di antara kamu mengumpuli isterinya, kemudian hendak 
mengulangi kembali, maka wudlu'lah.” HR Jama'ah kecuali Bukhari. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa 
bagi orang yang junub boleh tidur, makan, minum, sebelum mani. 
Dan hadis-hadis ini juga menunjukkan, boleh mengulangi bersetubuh, 
dan semua ini sudah ijma?, demikian menurut An Nawawi. 


6.. BAB BOLEH TIDAK BERWUDLU' 


CON AIA AAN IPAL nan 
D3 UBS Sg NGK NEK 1 ro 
pen 2419 21 G3 9590 


Hy s PA 
TAG Pala 2. 73 SU EA Jaa UR 


365. Dari Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila hendak 
makan atau minum —padahal ia sedang dalam keadaan junub- maa ia 
mencuci kedua tangannya kemudian makan dan minum. HR Ahmad 
dan Nasa'i. 


P- 


PO IKAN MAYA CN CAGS 


CN KY 33 


$ AA, 8) 
mi loly par ela yuk" 9 da 


366. Dan dari Aisyah juga, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila 
hendak mengumpuli isterinya maka ia datanginya, kemudian pulang 
sedang ia tidak menyentuh air. HR Ahmad. 


184 


BIS LOL PP Lg 29 Lg, an Mt mna Maa M4 - : 

Hay KESAN Jan Askes PGA an NG YAN 
A3 LA 
Laka jt 2 


367. . Dan bagi Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah (dikatakan) 
Adalah Rasulullah saw. pernah tidur dalam keadaan junub dan ia 
tidak menyentuh air. 


Penjelasan 

Perkataan Aisyah ”Adalah Nabi saw. apabila hendak makan atau 
minum, sedang ia dalam keadaan junub, maka ia mencuci kedua 
tangannya kemudian ia makan dan minum” itu, syarih berkata: Lafadz 
tersebut adalah merupakan ujung dari hadis yang kesempurnaan 
lafadznya menurut riwayat Nasa'i adalah sbb.: 


"Adalah Rasulullah saw. apabila hendak tidur, sedang ia dalam 
keadaan junub, maka ia berwudlu' seperti wudlu'nya untuk sembah- 
yang, dan apabila ia hendak makan atau minum, maka ia mencuci 
kedua tangannya kemudian ia makan dan minum.” 

Perkataan Aisyah ” Adalah Rasulullah saw. tidur -sedang ia dalam 
keadaan junub- dan ia tidak menyentuh air” itu, mushannif berkata: 
Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, tetapi dapat 
diartikan, bahwa Nabi saw. kadang-kadang tidak berwudlu' untuk 
menerangkan bolehnya demikian itu, dan kadang-kadang ia berwudlu, 
untuk mencari keutamaan (fadlilah). 

Ibnul Arabi berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishag 
dengan diringkas, dan ia memotong dari hadis yang panjang, tetapi ia 
salah dalam meringkasnya, dan dalam matan hadis tersebut yang 
panjang, adalah diriwayatkan Abu Ghassan, ia berkata: 


”Aku pernah datang kepada Al Aswad bin Yazid, ia adalah 
saudaraku dan temanku, lalu aku bertanya: Hai Abu Amr ceritakanlah 
kepadaku apa yang diceritakan oleh Aisyah ummil mukminin kepada- 
mu tentang sembahyang Rasulullah saw., lalu ia menjawab: Aisyah 
berkata: Adalah Nabi saw. tidur pada permulaan malam, dan bangun 
pada akhir malam, kemudian apabila ia mempunyai keinginan 
(mengumpuli isterinya) maka ia tunaikan, kemudian ia tidur dengan 
tidak menyentuh air, kemudian kalau telah terdengar adzan pertama, 
maka ia melompat — dan barangkali Aisyah berkata 'bangun' — lalu ia 
menuangkan air — dan Aisyah tidak mengatakan: 'ia mandi', dan aku 
(Abu Amr) mengetahui apa yang kamu maksud itu, dan apabila ia 
tidur dalam keadaan junub, maka ia wudlu” seperti wudlu'nya orang 
yang hendak sembahyang. ! 


185 








Ia & my 3 teng 
| Ia 22 (2, Ap! 
| BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG 
MEWAJIBKAN MANDI 


1.. BAB MANDI KARENA KELUAR MANI 


ba 
NN Nan 


SAM» TE NG AK DEA naa TE YAN 


- rei 
» A3 


PRIA Aa — LIP 


SN ELAN, PORN ANGIN 2-9 «902 


368. Dari Ali ia berkata: Aku “adalah seorang laki-laki yang 
sering keluar madzi, lalu aku bertanya kepada Nabi saw., kemudian ia 
menjawab: Dalam madzi itu ada wudlu”, dan di dalam mani itu ada 
mandi.” HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menge- 
sahkannya. 


369. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Lalu ia bersabda: ”Kalau 
engkau mengeluarkan air (mani) maka mandilah, karena janabat, dan 
apabila engkau tidak mengeluarkan (mani) maka jangan mandi.” 


RATA 


SEN Sha 5 Ob: AE Opa Aek 1523 XV 
. ds Gi: Pa SELASA Mas IMEI Ga 
TE IS ANA KANG 

370. Dan dari Umi Salamah, bahwa Ummu Sulaim berkata: Ya 


Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu karena sesuatu yang hag, 
(maka aku bertanya): Apakah wanita wajib mandi janabat, kalau ia 


186 


bermimpi? Ia menjawab: Ya, apabila'ia melihat air. Kemudian Ummu 
Salamah bertanya lagi: Apakah perempuan juga bermimpi? Celaka 
engkau! Kalau tidak begitu dengan apa anaknya bisa serupa dengan 
dia? 


Penjelasan 

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. menjawab: dalam madzi 
itu ada wudlu', dan di dalam mani itu ada mandi” itu, syarih berkata: 
Hadis ini menunjukkan tidak wajib mandi karena mengeluarkan 
madzi, hanya wajib wudlu”. Dan hadis ini menunjukkan wajib mandi 
karena mengeluarkan mani. 

Perkataan 'hadzafta' bisa juga dibaca 'khadzafta” yakni melempar 
dan memancar, sedangkan pancaran itu-tidak terjadi kecuali dengan 
syahwat, oleh karena itu mushannif berkata: 'Hadis ini menjadi 
peringatan, bahwa air mani yang keluar dengan tidak dengan syahwat, 
seperti karena sakit, kedinginan, maka tidak mewajibkan mandi. 

Syarih berkata: Dan hadis Umi Salamah menunjukkan wajib 
mandi bagi perempuan karena mengeluarkan air. 


2. BAB WAJIB MANDI SEBAB BERSETUBUH DAN 
DIMANSUKHKANNYA HUKUM YANG MENIADAKAN 


WAJIB MANDI 
2 3 or AA Ke CN 03 
ANE Amdal Io 2s 239 Ag AN 


sa A02 n Ne apa 53 1 erat 

Ah yan .«, z lake 9 (nie 
371. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia berkata: "Apabila 
salah seorang di antara kamu duduk di antara empat enggota perem- 


puan, kemudian ia bersungguh-sungguh, maka ia wajib mandi.” HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim. 


NA TAS ky 


372. Dan bagi Muslim dan Ahmad ada tambahan: ” meskipun ia 
tidak mengeluarkan mani.” 


187 








LC Ato 1, oS- 
(3 Bh» PAP 2508: ena 2 -VY 


MAP, YEN NE ne Na Yi 


373. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
” Apabila salah seorang di antara kamu duduk di antara empat anggota 
perempuan kemudian kemaluan bersentuh kemalyan, maka wajib 
mandi.” HR Ahmad dan Muslim. 


ara PA -? PP ad ea 
BAN SEN BEN MEN AEA  hve 


374. Dan bagi Tirmidzi, dan ia mengsahkannya, lafadznya: 
Apabila kemaluan telah masuk ke. dalam kemaluan, maka wajib 
mandi.” 


« Ane 4 T Ne SAAT GANANN ey 31:83 NNo 
MG ET KN Hat en “23 


Lb LA AN, » AL 4 


375. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Sesungguhnya anak- 
anak muda itu pernah berkata: ”Air itu karena air 1)” itu, adalah 
rukhshah dari Nabi saw. yang diberikan pada permulaan Islam, 
kemudian ia memerintahkan kami mandi, sesudah itu. HR Ahmad, 
dan Abu Dawud. 


- 


Le ALA Ta KL ca9 3 An 5 La 
SIN EL NAN 333 VI 


ASM 


376. Dan dalam satu lafadz (dikatakan): Mandi hanya karena 
keluar mani itu hanyalah suatu keringanan pada permulaan Islam, 
kemudian dilarangnya. HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya. 


1) Maksudnya wajib mandi itu karena keluarnya air mani. 


188 





377. Dan dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang menyetubuhi isterinya 
kemudian ia malas (meneruskan sebelum keluar mani) -sedang Aisyah 
duduk di situ-. Lalu Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya aku 
pernah berbuat demikian dengan (Aisyah) ini, lalu aku mandi.” HR 


Muslim. 9 
dal 23100 BNN 
HA: — LINI AP ANA Ne yebee, VA 


IE HARGA Hepp dna, SAS 
Plolsyz JALAN 2 es AS. SAI « ANA 


378. Dan dari Rafi” bin Khadiej, ia berkata: Aku pernah dipang- 
gil Rasulullah saw. -padahal aku sedang di atas perut isteriku— lalu aku 
berdiri dan aku belum mengeluarkan mani, kemudian aku mandi, lalu 
aku keluar kemudian aku beritahukan kepada Nabi saw., lalu ia 
bersabda: "Kamu tidak wajib mandi, sebab mandi itu karena keluar 
mani.” Rafi berkata: Kemudian Rasulullah saw. sesudah itu memerin- 
tahka kami mandi. HR Ahmad. 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. "apabila salah seorang di antara kamu duduk di 
antara empat anggota perempuan, kemudian ia bersungguh-sungguh, 
maka ia wajib mandi” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan 
bahwa wajib mandi itu tidak tergantung karena keluarnya mani, tapi 
diwajibkannya itu semata-mata karena persetubuhan atau karena 
bertemunya kemaluan dengan kemaluan. 

An Nawawi berkata: Dan telah disepakati atas wajibnya mandi, 
apabila hasyafah (kepala kemaluan laki-laki) telah masuk ke dalam 
farji. Ada perbedaan pendapat, tapi hanya di kalangan sebahagian 
Sahabat dan Tabi'in saja, kemudian terdapat ijma” seperti yang kami 
sebutkan di atas. 


189 








Sabda Nabi saw. "apabila kemaluan telah masuk ke dalam 
kemaluan” itu, syarih berkata: Kata 'jaawaza' dengan kata lain 
'mulaagaat', 'mulaamasah'. dan 'ilzaag”, sedang yang dimaksud 
'mulaagaat' itu ialah: 'berpapasan”. Al Oadli Abu Bakr berkata: 
Apabila kemaluan telah masuk ke dalam farji, maka berarti telah 
terjadi 'mulaagaat' itu. Ibnu Sayyidinnaas berkata: Begitulah arti 
kemaluan menyentuh kemaluan, yakni saling berdekatan, sedang arti 
'ilzaag”, ialah 'menempeP yakni menempelkan kemaluan lelaki pada 
kemaluan perempuan. Adapun arti 'mujaawazah', cukup jelas. 

Ibnu Sayyidinnas berkata di dalam Syarh Tirmidzi meriwayatkan 
diri Ibnul Arabi: Yang dimaksud itu bukan hakekat persentuhan dan 
tidak pula hekekatnya pertemuan. Perkataan tersebut, hanya semata- 
mata majaz (kiasan) dan kinayah (sindiran) tentang sesuatu yang 
antara satu dengan lainnya itu ada persamaan, dan ini sudah cukup 
jelas. Hal ini adalah karena khitannya seorang perempuan itu pada 

gian atas farji yang tidak mungkin tersentuh oleh kemaluan Iaki- Iaki 
diwaktu bersetubuh, sedang para Ulama” telah sepakat sebagaimana 
yang telah diisyaratkan itu, bahwa seandainya seorang laki-laki 
meletakkan kemaluannya atas kemaluan perempuan, padahal ia tidak 
memasukkannya, maka tidak seorang pun antara kedua orang tersebut 
diwajibkan mandi. Oleh karena itu pasti ada tambahan tentang 
'mulaagaat' yaitu seperti yang sudah dijelaskan hadis Abdullah bin 
Amr bin Ash dengan lafadz: 


” Apabila dua kemaluan bertemu dan kemaluan laki-laki itu telah 
masuk, maka wajib mandi.” HR Ibnu Abi Syaibah. 

Penegasan dengan lafadz "WAJIB? ini menunjukkan, bahwa 
mandi itu satu hal yang mesti, dan tidak ada perselisihan sedikit pun 
antara orang-orang yang mengatakan, bahwa semata-mata bertemunya 
kemaluan dengan kemaluan itu merupakan sebab adanya mandi. 

Mushannif berkata: Ini menunjukkan, bahwa mandi itu wajib 
sekalipun persetubuhan itu menggunakan pendinding. 


3. BAB INGAT MIMPI MENGELUARKAN MANI, TAPI TIDAK 
MELIHAT BASAH-BASAH ATAU SEBALIKNYA 


1 £ 2 AA AAA Aa enga 
ANN IKEA va 
RN Ca AL ago, aga Lo LA AP LA 
TEE SIG NIK 
“lalapan Nae 


379. Dari Khaulah binti Hakim, bahwa ia pernah bertanya 
kepada Nabi saw. tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpi- 


190 





nya laki-laki, lalu Nabi saw. menjawab: Ia tidak wajib mandi, sehingga 
ia mengeluarkan mani, seperti halnya laki-laki tidak wajib mandi 
sehingga ia mengeluarkan mani. HR Ahmad. 


» KE CET Ig KELINGAN 
- p3 . - “sx 4 Pa Pe ed CL TUd art 2 sad 
- PN eta AMA 3s» 3 Jkas Kent 


380. Dan Nasa'i meriwayatkan dengan diringkas, yang lafadznya 
bahwa Khaulah bertanya kepada Nabi saw. tentang perempuan 18 
mimpi mengeluarkan mani dalam tidurnya, lalu Nabi saw. menjawab: 
Kalau ia melihat air, maka hendaklah ia mandi. 


IE Ag TA PA AP el BKB AN 
TEJO LI GAN gan Ita: 5e9- 

£. Pa . PP 
- 9 7 ox SAT p3 LO AAA PA 
IDE LINI IN G9 hn ISU 


z 2 “ag 


IN IA AL 0g Na tete Oa RON aa 
TEE AN KA NS PA OA 
LIS LAN NN LL ra 

HA DA Ma SEN ESA El»: J6 


381. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. yernan 
ditanya tentang laki-laki yang mendapatkan basah-basah, ragana 
tidak ingat bahwa ia mimpi, lalu ia menjawab: Hendaklah ia mandi. 
Dan Nabi saw. pernah ditanya tentang laki-laki yang bermimpi 
mengeluarkan mani, tapi ia tidak melihat basah-basahnya, lalu pa 
menjawab: Ia tidak wajib mandi. Kemudian Ummi Sulaim Berang: 
Kalau perempuan yang bermimpi demikian wajibkah mandi? ae : 
saw. menjawab: Ya, karena sebenarnya kaum wanita itu ada ai 
saudara-saudara kaum lelaki.” HR Iman yang lima kecuali Nasa'i. 


Penjelasan. f Ja pun, 
bayan berkata: Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi bagi laki- 


laki dan perempuan apabila mengeluarkan mani, sedang hadis kedua 
menunjukkan bahwa dianggapnya semata-mata adanya mani itu 


berlaku baik karena syahwat/tidak. Ela Par, 
ae Ibnu Ruslan berkata: Kaum Muslimin telah ijma' atas wajibnya 


mandi bagi laki-laki dan perempuan sebab mengeluarkan mani. 


191 








4. BAB WAJIB MANDI BAGI ORANG YANG MASUK ISLAM 


o Pa 
LE NA 
. 


"ag se Iin aga SU & Sean sia AN 


sApbe ANDIL MN al, '- 


382. Dari Oais bin Ashim, bahwa ia telah masuk Islam 
f kemudian Nabi saw. memerintahkan dia mandi dengan air dan bidara 
HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. 


7, 


0 
MEN R  e BENE A ian eo 
SI ella x Il goa Cas WN GL SES LYAY 
1 LOL Gg0gI AL 


£ A3 
2 lol mun Ula PEN 
# — 


383. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Tsumamah telah masuk 
Islam, kemudian Nabi saw. bersabda: "Bawalah ia ke kebun Bani 
Fulan, lalu suruhlah ia mandi.” HR Imam Ahmad. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mandi 
bagi orang yang baru masuk Islam. Dan Ahmad bin Hanbat berpenda- 
pat wajib secara mutlak, dan As Syafi'i berpendapat sunat mandi, dan 
cukup wudlu' bagi orang yang tidak junub. Dan Al Hadi dan Panen 
mewajibkan mandi bagi orang yang telah pernah junub ketika kafir- 
nya. Selanjutnya Syarih berkata: Dan dlahirnya hadis ini menunjukkan 


wajib, sebab perintah pada sebagian itu berarti menyampaikan (untuk 
semua). Selesai dengan ringkas. 


5. BAB MANDI KARENA HAIDL 


£ « Lao 33 214 AL ek & 
LN ES EK EN Eh SME At 


- 


Lo at ae 4 4 
aan N Yaa AM ML LO an” PAN, Pan ALL Pe ad 
ANIS RE, OA»: (Keran | 


ND PP Len DP Na Pep La 
5 Pi | ARA) 6 Prana tr - OX 
TAS, 2, H0 & 9 das Yeni SI £ 


192 


384. - Dari Aisyah, bahwa Fathimah binti Abi Jahsy sedang isti- 
hadhah, lalu aku bertanya kepada Nabi saw., kemudian ia menjawab: 
Itu hanya sebagaimana peluh, dan bukan haid, maka apabila engkau 
sedang haid, maka tinggalkanlah sembahyang, dan kalau telah selesai 
maka mandilah dan sembahyanglah.” HR Bukhari. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa wanita apabila 
dapat membedakan antara darah haidl dengan darah istihadhah, maka 
ia harus menetapkan darah haidl dan berbuat karena datang dan 
perginya itu. Kemudian kalau masa haid itu telah habis, maka ia wajib 
mandi karenanya, kemudian hukum darah istihadhah itu sebagaimana 
hukum hadas, karena itu ia harus wudiu” untuk tiap hendak sembah- 
yang, dimana dia tidak boleh sembahyang dengan wudlu'nya itu lebih 
dari sekali sembahyang fardlu, baik sembahyang ada' maupun sembah- 
yang gadia' 1), karena dlahirnya sabda Nabi saw.: ”wudlu'lah pada 
tiap-tiap hendak sembahyang.” AL Hafids Ibnu Hajar berkata: 


Demikian itulah pendapat Jumhur. Jumhur. 


6. BAB HARAM MEMBACA OUR'AN BAGI PEREMPUAN HAID 
DAN ORANG YANG JUNUB 


Perg one 


2 2 ba aa 0 Wa ng OP AL at 

BN as TA pa god In 56 Ipa 08 ANo 
ot Nata 2x AL 3 OA NG nh ryan 

PENA LN: 3 KESAN CAN, 


PELAT MN 


385. Dari Ali ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah buang 
air besar, kemudian keluar, lalu membaca Our'an, dn ia makan daging 
bersama kami, dan tidak ada yang menutupinya dan barangkali ia 
berkata: "Tidak ada yang menghalanginya dari Our'an sedikit pun, 
selain janabat.” HR Imam yang lima. 


1) Ada' yaitu sembahyang di dalam waktunya, dan gadia”, sembahyang yang diluar 
waktunya. 


193 








NET KE SEE NP YM 
29 yr: NG C2 Na Ga La 


386. Tetapi lafadz Tirmidzi diringkas (dikatakan): Adalah Nabi 
saw. membaca Our'an kepad kami dalam segala keadaan, selama ia 
tidak junub.” Dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan Shahih. 


5 taxi at gu 3 Dar Lis 
ES IBEN AAS N Pu BUNG KESAN 
Helen oma ATA & Nala 


387. Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. ia bersabda: Janganlah 
orang yang junub dan orang yang haid membaca Our'an sedikit pun. 
HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 


NA en ne. Fi 0 
: | Keji ND BAK AA 2, NM 
ng KENA Ga 


383. Dan dari Jabir dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. bersabda: 
"Janganlah orang yang haid dan orang yang nifas membaca Our'an 
sedikit pun.” HR Daraguthni. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang junub 
tidak boleh membaca Our'an, selanjutnya ia mengatakan: Dan 
Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia (Ibnu Abbas) 
tidak memandang dosa orang yang junub membawa Our” an, dan 
pendapatnya itu diperkuat dengan keumuman hadis Aisyah: 

”Bahwa Rasulullah saw. menyebut Allah dalam segala keadaan- 
nya.” Selesai. 

Al Muwaffag berkata dalam Al Mughni: Haram membaca satu 
ayat Our'an bagi orang yang junub, haid dan nifass Adapun membaca 
potongan ayat Our'an yang tidak dapat dibedakan apakah itu Our'an 
atau bukan, seperti membaga Bismillah, hamdalah, dan semua dzikir, 
maka kalau tidak bermaksud membaca Our'an, maka tidak mengapa, 


194 


sebab tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya berdzikrullah 
dan keperluan membaca Bismillah pada waktu mandi, dan tidak 
mungkin dapat menghindari ini. Tetapi kalau dengan maksud 
membaca Our'an, atau apa yang dibaca itu dapat dibedakan antara 
Our'an dan lainnya, maka dalam hal ini ada dua riwayat. Selesai. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyaaraat: 
Orang yang haid boleh membaca Our'an, berbeda dengan orang yang 
junub. Ini adalah pendapat Imam Malik. Dan Ibnu Taimiyah meriwa- 
yatkan dari Imam Ahmad, bahwa kalau dia yakin akan (dapat 
menyebabkan) lupa Al Our'an, maka dia wajib membacanya. 

Sabda Nabi saw. "Orang yang junub dan haid tidak boleh memba- 
ca Our'an” itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan haram memba- 
ca Our'an bagi orang yang haid, demikianlah pendapat satu kaum, dan 
ini dan yang sesudahnya tidak patut dijadikan alasan, sedangkan telah 
sah dari Umar, bahwa ia tidak suka membaca Our'an pada waktu ia 
junub. 


7. BAB ORANG YANG JUNUB BOLEH LIWAT DI MASJID 
TETAPI DILARANG BERDIAM KECUALI KALAU BERWUDLU' 


Pe ee UK SI CO Pure gn Lo 2 ai1— 3 
H0 4 le za o pie ahh, para Ya ale se NM 
peaP plat ng - 
0 Hg - a » 281 042 
SEBENSE AE IEEE AS 


389. Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Ambilkanlah aku sajadahku dari masjid, lalu aku berkata: Sesungguh- 
nya aku sedang haid, kemudian Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya 
haid itu tidak berada di tanganmu.” HR Jama'ah kecuali Bukhari. 


- . £ 


390. Dan dari Maimunah, ia berkata: Adalah Nabi saw. masuk 
kepada salah seorang di antara kami -padahal ia sedang haid- lalu ia 
meletakka kepalanya di pangkuannya (isterinya itu), kemudian ia 
membaca Our'an sedangkan ia dalam keadaan haid, lalu salah seorang 
di antara kami tadi pergi membawakan sajadah Nabi saw. kemudian ia 
letakkan di Musjid, padahal ia sedang haid. HR Ahmad dan Nasa'i. 


"eh,- NE ELAIS PELAN EN Ne SA NAN 


- Kandang Ka akal 
391. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah salah seorang di antara 


kami liwat di masjid dalam keadaan junub. HR Sa'id bin Mansur di 
dalam Sunannya. 


“0, 2 yg had 02 


DSA ga IG LAH EKA "5153 NAN 


II 0 019 
LAN AolayaUar Kg aaAl 


392. Dan dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Adalah Sahabat-sa- 
habat Rasulullah saw. biasa berjalan di masjid sedang mereka dalam 
keadaan junub. HR Ibnu Mundzir. 


&, « e e Pd OP kata AAN Es Pd 

TANGGA 22 pp ada Ka IA DB A33 kak 
- LA ANA 10 OP Pena or 

Tea EKA NA » SA GAYA Ig »: Iu ld 


pi IN Dana Pata aan CAN 
Kaplan SANG SUNAN Na ag . £5nas 


393. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. datang -se- 
dang pintu-pintu rumah-rumah Sahabat-sahabatnya adalah jalan 
menuju masjid-— lalu ia bersabda: ”Palingkanlah rumah-rumah ini dari 
masjid.” Lalu Rasulullah saw. masuk sedang sahabat-sahabat belum 
berbuat apa-apa, karena mereka mengharapkan turunnya keringanan 
(rukhshah) pada mereka, kemudian Nabi saw. keluar kepada mereka 


201 


196 





seraya bersabda: ”Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena 
sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid 
dan junub.” HR Abu Dawud. 


S3, Aisi aa MANG at 
“£ PEN aalel 


394. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. 
masuk halaman masjid ini, lalu ia memanggil dengan suara yang tinggi: 
Sesungguhnya masjid tidak dihalalkan untuk orang yang haid dan 
junub.” HR Ibnu Majah. 


Lea y LAGAO 
# 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. ”Ambilkanlah sajadahku dari masjid” itu, Al 
Khatthabi berkata: Khumrah itu ialah sajadah yang dipakai sujud oleh 
orang yang sembahyang. 

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan boleh masuk masjid bagi 
perempuan haid karena ada keperluan, selanjutnya ia mengatakan: 
Dan mungkin yang dimaksud dengan masjid di sini, adalah tempat 
sembahyang di rumah Nabi yang ia melakukan sembahyang sunat 
di situ 1), maka gugurlah penggunaan alasan dengan hadis ini dalam 
bab ini. 

Perkataan Aisyah "Rasulullah saw. datang, padahal pintu-pintu 
rumah-rumah Sahabat-sahabatnya adalah tembusan menuju masjid” 
itu, syarih berkata: Dua hadis ini menunjukkan tidak boleh berada di 
masjid bagi orang yang junub dan wanita haid, dan itu adalah 
pendapat sebagian besar Ulama. Tetapi Abu Dawud, Muzani dll. 
berkata: Bahwa hal itu boleh secara mutlak. Dan Ahmad bin Hanbal, 
dan Ishag berkata: Sesungguhnya boleh bagi orang yang junub, apabi- 
la ia telah wudlu' untuk menghidangkan hadas, bukannya wanita haid 
karena ia terlarang. Selanjutnya ia berkata: Dan orang yang berpen- 
dapat boleh masuk masjid bagi orang yang junub, beralasan dengan apa 
yang dikatakan mushannit: 

”Masuk masjid-masjid bagi orang-orang yang junub itu dilarang 
secara mutlak karena keumuman larangannya, tetapi dikecualikan bagi 


1) Yang benar, masjid di sini adalah benar-benar masjid yang dibenarkan oleh surat 
An Nisa”, 43. 


SA 


aa ae Per iov ai 


orang yang sekedar berjalan dan orang yang berwudlu' sebagaimana 
pendapat Ahmad dan Ishag, berdasar apa yang diriwayatkan Sa'id bin 
Mansur di dalam Sunannya, yaitu ia berkata: 


- t-0- “Ko OrgL 07 0x 0.1 “LI Ja 0 Pi. ga “1g 
der ANA aan EN ANE Ao 


La 


ot seba. 0 Yg 9 Fi og £ om 
Ana Genaleea Ja an ayak SEA 


ae Li 07 
BN BA CB LA 203 2267 
: SIN aa aan She Loe P3 
395. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muha- 
mad dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar, ia 
berkata: Aku pernah mengetahui beberapa orang dari Sahabat-sahabat 
Rasulullah saw. duduk-duduk di masjid, padahal mereka sedang 


junub, apabila mereka telah berwudlu' sebagaimana wudlu' mereka 
untuk sembahyang. 


AL II ab 5 nh “Lk 2 gogo 
ES PI CA METAL INA Soy NU 


ana aa Ar 

(ea ME pan APA Pa Pa CO “1g 

WLAN gn CASE: SANG An alan SAS 
s - Pa 


PA AKN en LE RA G 
“ In “pa 
"SIN 


- 
- 


396.. Dari Hanbal bin Ishag -teman Imam Ahmad- ja berkata: 
Telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim, ia berkata: Telah 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam, ia 
berkata: Adalah Sahabat-sahabat Rasulullah saw. bercakap-cakap di 
masjid, padahal mereka tidak berwudlu', dan ada seorang laki-laki 
yang sedang junub, lalu wudlu' kemudian masuk masjid, lalu 
bercakap-cakap. 





8. BAB MENGUMPULI BEBERAPA ISTERI DENGAN SEKALI 
ATAU BEBERAPA KALI MANDI 


BN UEA PENETA TEKA ATK KA TE NG ERA 
@bas ado JuwanyabS S5 CAN a52 AV 
SEN DI 3 


397. Dari Anas, bahwa Nabi saw. pernah mengelilingi isteri- 
isterinya dengan sekali mandi. HR Jama'ah kecuali Bukhari. 


Ton € Ke It 22 € e 
tdp INN: BSI AN 


398. Dan bagi Ahmad dan Nasa'i dengan tambahan: dalam satu 
malam dengan sekali mandi. 


Oa eat Ya gag Po Natan 
SOE Le SA La Iya Bias YM 
Pd 3 hi Jaga ae uda Pa Peel Peda K3 
bc Setan Ce Ye AAS 
Aa ir 


. F1 ac og c Pan, £ 3 9 - . 
| BNN GA AGAN Kb: IS A9 Ae pad Wr en 


SAPI 


Ke 
Xx 
Ak 
N 
Ha 
AN 


N 
TN 


399. Dan dari Abi Rafi' maula Rasulullah saw., bahwa Rasulullah 
saw. pernah mengelilingi isteri-isterinya dalam satu malam, lalu ia 
mandi untuk setiap seorang dari mereka, lalu aku bertanya: Ya 
Rasulullah, bagaimana kalau engkau mandi sekali Sajak, Lalu ia 
menjawab: Begini ini adalah lebih suci dan lebih bersih.” HR Ahmad 


dan Abu awud. 


Penjelasan | 
ea! Abdil Barr berkata: Makna hadis itu, bahwa Nabi saw. 


berbuat demikian itu di waktu pulangnya dari bepergian atau keper- 
luan lainnya, yang tidak diketahui giliran untuk salah seorang isterinya 
lalu Nabi saw. meropel mereka pada hari itu, kemudian sesudah itu ia 


mengatur giliran atas mereka. " , 3 
Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, tidak wajib mandi bagi 


orang yang bermaksud mengulangi jima”. 1 | 
ba Nawawi berkata: Ini dengan ijma' kaum Muslimin. Adapun 


sunatnya tidak ada khilaf. 


199. 








TAN NON TP Ar 
nian UI Lgi 
BAB-BAB MANDI SUNNAH 
1. BAB MANDI JUM'AH 
PELAN Ae LE SE 


sk Moly, 2 


400. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Apabila salah seorang di antara kamu pergi sembahyang Jum'ah 
maka hendaklah ia mandi.” (H.R. Jama'ah). 


2 10.0 pa" P3 27 Ak Legi 0ft 
Ja CN ISL dls ta 
401. Dan bagi Imam Linud dikatakan: ” Apabila salah seorang 


di antara kamu hendak mendatangi (sembahyang) Jum'ah, maka 
hendaklah ia mandi.” 


.3 IE Peta 
Or OX 
| aa FDI ga an Ly 
4 2 fu AR “03 
402. Dan dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. bersabda: "Mandi 
hari Jum'ah itu wajib atas setiap orang yang baligh, dan siwak, dan 


memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya.” (H.R. Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


200 


403. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Wajib atas tiap-tiap muslim mandi sekali dalam tiap-tiap tujuh hari, 
(yaitu) dengan membasuh kepala dan tubuhnya.” (H.R. Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


: La 3 1 3 0 
Gay alah Man Na 


Pam ea Ea nya 


Sbb unygeka Sera SA AKN Pe 
HE EA Cena aa -0 26 1. 0 Bes (“4 CA 


cela 


. saga Pare Ty 0 22 
ega SAYA (GONE ENI 


404. Dan dari Ibnu "Umar, bahwa ketika "Umar sedang berdiri 
dalam khutbah hari Jum'ah, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari 
Muhajirin golongan pertama, lalu "Umar memanggilnya: Sudah waktu 
apa sekarang ini? Laki-laki itu menjawab: Sesungguhnya saya sibuk, 
sampai-sampai saya tidak sempat pulang ke rumah sehingga terdengar 
suara adzan, lalu saya tidak bisa berbuat lebih dari berwudlu'. 'Umar 
berkata (kepadanya): Dan wudlu' pula yang engkau kerjakan! Padahal 
engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. memerintah mandi? 
(H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


“330 Kar Lx Kog- 903 01 Con 
Per PA» AN IL Xp 0 PRA 9 -. “0 


. rd 
ye i aa KPAI 5G 
Ab Az “kas Ie Ulas Ia Rea “4 


Ap Came, 


405. Dan dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw. pernah 
bersabda: ”Barangsiapa berwudlu” untuk (sembahyang) Jum'ah, maka 
sungguh sangat baik. Akan tetapi barangsiapa mandi, maka yang 
demikian itu lebih utama.” (H.R. Imam yang "lima, kecuali Ibnu 
Majah. Karena ia meriwayatkan hadits tsb. dari Jabir bin Samurah). 


BAN KEL GIA 
SE. Aa 25 LA dea 3 Kate 1 aa satya 


201 


0 Ce 


2 
. 


0 Along aa a ot Guo. P 0 "3 
SEN ATA IIS en SAN 
“Abeijir ad D 


406. Dan dari "Urwah, dari "Aisyah, ia berkata: "Adalah orang- 
orang mendatangi sembahyang Jum'ah dari rumah-rumah mereka dan 
dari kampung-kampung. Mereka datang dengan memakai abaya (se- 
macim jubah), yang penuh dengan debu dan keringat sehingga keluar 
bau dari mereka. Kemudian salah seorang di antara mereka datang 


kepada Nabi saw. (ketika itu) Nabi berada di rumahku, lalu ia 


bersabda: ”Alangkah baiknya, kalau kamu bersih pad i Hi 
2 a hari-m ! 
(H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). $ Pada 


0 3 N» 
ks AN I- SI NA Lo Sera Ame oL 9 oo. 
Lane GS EN AGAYAN 
Pan “Ce aa - bea o 
Le AAN Ya PAN Aa TO CA Mer PA YAA 
PAP” Ja Pn Po DA 8) ri 
APE Pa Pe ang aka S. AN ras 
GA Le aa . 
AA S3 2S Sab ae LOR 


407. Dan dari Aus bin Aus Ats-Tsagafie, ia berkata: Pernah aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Barangsiapa membersihkan 
dan mandi pada hari Jum'ah, segera pergi dan bercepat-cepat, dengan 
berjalan dan tidak berkendaraan, dan mendekati imam lalu ia 
memperhatikan (khutbah) dan tidak beromong-omong, maka setiap 
langkahnya itu (sama dengan) amal satu tahun, (yaitu) pahala puasa 
dan sembahyangnya.” (H.R. Imam yang lima. Tetapi Imam Tirmidzi 
tidak menyebutkan perkataan "Dengan berjalan dan tidak berkenda- 
raan”.). 


4 


AN 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan diperi i 
pada hari Jum'ah. Tetapi, kebanyakan Ulama Era gayung 
Ahli-ahli Figih Mesir berpendapat bahwa mandi Jum'ah itu sunnah 
Sabda Nabi saw. ”Mandi hari Jum'ah itu wajib atas setiap orang 
yang bahgh, dan siwak, dan memakai wangi-wangian sekedar kemam- 
puannya” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya mandi 


202 


www“ ———.. ciawi 


pada hari Jum'ah, karena secara tegas telah dinyatakan di dalam hadits 
itu dengan lafadh ” wajib”. 

Adapun orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak 
wajibnya mandi Jum'ah, adalah dengan alasan disertakannya siwak 
dan memakai wangi-wangian pada hadits tsb. 

Karena itu Mushannif berkata: Ini menunjukkan bahwa yang 
dikehendaki dengan lafadh. wajib” dalam hadits tsb., adalah untuk 
menekankan sunnatnya (sunnat muakkad). Sebagaimana perkataanmu 
”Hlak-mu atasku adalah wajib, dan 'iddah itu (sama dengan) hutang”. 
Dengan alasan, karena telah disertakannya sesuatu yang tidak wajib 
menurut ijma', yaitu bersiwak dan memakai wangi-wangian. 4). 

Perkataan "Barang siapa membersihkan dan mandi”, yang di 
dalam riwayat Abu Daud, dikatakan: pena than 

5 Aa KA ae ak 
(Barang siapa mencuci kepalanya dan mandi) itu, Syarih berkata: 
Hadits ini menunjukkan diperintahkannya mandi pada hari Jum'ah, 
segera pergi ke Jum'ah, berjalan kaki, dekat dengan imam, memper- 
hatikan khutbah dan tidak beromong-omong. Dan mengerjakan semua 
perkara-perkara ini adalah jalan untuk memperoleh pahala yang 
sangat banyak. 


2. BAB: MANDI DUA HARI RAYA 


PI ANA ALI Bei IAN LN 
TAN ar umuakattan GAN 
a00 Tgk penang 0 Ear AAA naa, 


ea AN SA HA ass,» SN ab hah 
AP Sh: 


408. Dari Al-Fagih bin Sa'ad ia bersahabat dengan Nabi saw.—: 
bahwa Nabi saw. mandi pada hari um'ah, hari "Arafah, hari raya 
Fithrie, dan hari raya Ourban. Dan Al-Fagih (pernah) memerintahkan 
isterinya untuk mandi pada hari-hari ini. (H.R. Abdullah bin Ahmad, 
di dalam Musnad Imam Ahmad. Ibnu Majah juga meriwayatkan, 


tetapi tidak menyebutkan perkataan ”Yum'ah”). 





(1) Tidak musti bahwa ”Dalalatul-Igtiraan” itu menunjukkan hukum yang sama. 


203 








Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil bahwa mandi hari raya itu 
sunnah. Dalam bab ini tidak terdapat suatu dalil yang dapat dijadikan 


dasar untuk menetapkan suatu hukum syara”. (wajibnya mandi hari 
raya). 


3. BAB: MANDI KARENA MEMANDIKAN MAYYIT 


o B3 Le -, 


# 7 bad 5 2 £, 
ISA an. AE gs KEK Hg KA 


- 


o 


OPS ye IKA ika LAI 2 btn 

.£ saru ELANG CN TAN TERAPAN 
Ito Tn Po LoL 0JP On Da9 KA TN ta 
db ba 2 ab nasa : KAN Ea 


— 
ALL oto An 5 3 
SAE NU SAE, 


409. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: ”Barang- 
siapa memandikan mayyit, maka hendaklah ia mandi: dan barangsiapa 
mengusungnya, maka hendaklah ia berwudlu”.” (H.R. Imam yang 
lima. Tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan ”wudlu?.”). 

Abu Daud berkata: Hadits ini sudah mansukh (terhapus) . Dan 
sebagian dari mereka berkata: Maksud hadits tsb. ialah: barangsiapa 
berkehendak mengusung dan mengantar mayyit, hendaklah ia berwu- 
dlu? untuk menyembahyanginya. 


sa. 


or 21 oa 0 Le ba Pa 2 PD An Ter 
BNYAAS SAP ba kan pasang th 
#2 ch Th Ga .- 

“ 


“— 


| 


. 


Tw 


Aa c To ALA AS SN, Eta 0 

SER ERA ore » ego a le (ant Ga, EN INA 

J3 £ bae Pa peta knera Nata Ata 0 

SONG PO, Nag Pegal Pan 
410. Dan dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalg bin Habib, dari 
Abdullah bin Zubair, dari 'Aisyah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Diperintahkan mandi karena empat (perkara): karena hari Jum'ah, 


janabat, berbekam, dan memandikan mayyit.” (H.R. Ahmad dan 
Daraguthni). 


204 


0 Penata INK, 3 LO el 
Ai an) 


(013 PU al Oa 1 37 G1 Lea Ta aka 
KSEKA AAN SI daa AN Ning 
pe , Mete bti AT 
IS, Sya La 

411. Dan Abu Daud meriwayatkan, dengan lafazh: "Sesungguh- 

nya Nabi saw. mandi ....” (Dan sanad ini menurut rawi-rawi Muslim. 


Akan tetapi Daraguthni berkata: Mush'ab bin Syaibah bukan 
seorang yang kuat, dan bukan seorang yang hafizh). 


- 


N 


—$ 


o £ 2 . LA NT or 
Gp Ana aa 33 s$ ar 2 01 gn — jasa Ta 
ve AAL ana ,P Osa9 KIA X5 53 —LY 
LAYANAN BA TA AKAN 
LE I9 G5 SES LENGAN KALI 
E) - 0.8 5, 


fan Pa 2 LPangar ey 2 AK 0 Ae eta LL 
bo na IE Se EA 
s , Lah SI 0 Mo Ga —- 
-aeb NO Lol, s NG Tut Ca Je Yao ac 
412. Dan dari Abdullah bin Abu Bakar —dia adalah Ibnu 'Umar 
bin Hazm-: bahwa Asma' binti 'Umais, isteri Abu Bakar As-Shiddig 
r.a., memandikan Abu Bakar ketika ia wafat. Kemudian Asma' 
keluar, lalu bertanya kepada orang-orang Muhajirin yang menghadiiri 
janazah Abu Bakar tsb., yaitu ia bertanya: Sesungguhnya hari ini sangat 
dingin, dan saya sedang berpuasa, apakah saya harus mandi? Mereka 
menjawab: Tidak. (H.R. Malik di dalam Kitabnya Al-Muwatha' dari 
Abdullah bin Abu Bakar). 


Penjelasan 

Perkataan ”Barangsiapa memandikan mayyit, hendaklah ia 
mandi, dan barangsiapa mengusungnya, hendaklah ia berwudlu' ” itu, 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya mandi bagi orang 
yang memandikan mayyit, dan wajib berwudlu' bagi orang yang 
mengusungnya. Namun orang-orang telah berselisih pendapat dalam 
hal ini. 

Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang mengatakan sunnah 
itulah yang benar, karena mengkompromikan dalil-dalil tsb. dengan 
cara yang bijaksana 


205 








4. BAB- MANDI UNTUK IHRAM, WUOUF DI 'ARAFAT, DAN 
MASUK MAKKAH 


karun Ps NE Ya 4 5 Da . Pa, 0 Men 
Kesan Pa, en Ae 2G 
Lai aya 


413. Dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia pernah melihat Rasulullah 


saw. mengganti pakaian karena ihram dan ia mandi. (H.R. Tirmidzi). 


Naa 


- LD Pa 04 » 02 5 
Boa PN MAN S3 0m 
ba BEKAS AI CAS 

Pala pIK 


414. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw., 
apabila hendak berihram, ia mencuci kepalanya dengan "khithmi” dan 


"usynan”, dan meminyakinya dengan beberapa tetes minyak wangi, 
tidak banyak.” (H.R. Ahmad). 


3 


ia re pe bapd 3. NG Gayo 
1G Pa ran Yg PORT 

53 G3 In Sk AKAN GS SAM 

1 sabah abah Asah, 


415. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Asma” binti "Umais 
melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, di dekat pohon, lalu Rasulul- 
lah saw. memerintahkan Abu Bakar untuk menyuruh Asma' supaya 
mandi dan ihram. (H.R. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud). 


Aan JLN LC or SI 0 yo, 
«merona Ka Gas Sala opa 
Bana BINUANG 


206 





410. Dan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Alie 
-karramahullah wajhah- adalah mandi pada dua hari raya, hari 
Jum'ah, hari 'Arafah, dan apabila hendak ihram. (H.R. As-Syafi'ie). 


Pon 


P4 ee G- 1 3 3881 Gk 

aa abs AG Dtan Na Ai 23 UV 
.$ Nat PAI AS al Panda 

Dedi A3 Sa PING Tuk Jin, 


417. Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia tidak masuk Makkah 
melainkan (musti) bermalam di Dzi. Thuwa hingga pagi-pagi dan ia 
mandi, kemudian masuk Makkah pada siang hari. Lalu ia menuturkan 
dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. berbuat demikian. (H.R. Muslim). 


MERE AKG AK 


418. Dan bagi Imam Bukhari, ia meriwayatkan sema'na dengan 
itu. 


NI as Ata HR TN ua 5. A1 


Kakang Neta SE SAN 15 


419. Dan bagi Imam Malik, di dalam Muwaththa', dari Nafi”: 
bahwa Abdullah bin Umar (pernah) mandi untuk ihramnya sebelum ia 
berihram, karena hendak masuk Makkah, dan karena hendak wuguf 
di 'Arafah, pada sore harinya. 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan disunnatkannya mandi 
ihram. Begitulah pendapat sebagian besar Ulama. : 

Perkataan ”khithmi”, di dalam Oamus Al-Muhith: Satu tumbuh- 
tumbuhan yang dapat melancarkan, mencernakan dan melumatkan. 
Sangat berguna bagi orang yang susah kencing, kencing batu, kejang, 
radang usus, gemetar, dapat menipiskan luka-luka, meredakan sakit 
perut, bila dicampur cuka berguna bagi penyakit kulit, dan sakit gigi 
dengan dipergunakan berkumur dan dapat juga mengeluarkan cacing. 


207 








Bila bijinya dicampur air, atau batangnya dihaluskan, maka dapat 
mengeringkan luka bakar. Dan apabila direbus, maka tetesan uapnya 
dapat berguna bagi perempuan yang mandul dan yang tidak bisa 
datang bulan. 

”Usynan”, adalah sebangsa tumbuh-tumbuhan juga. 

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan sunnatnya membersih- 
kan kepala, mandi, dan memakai minyak ketika hendak ihram. 

Perkataan ” ce Xmbd ” itu, Syarih berkata: Apabila diba- 
ca ”niifisat”, maka artinya: melahirkan anak. Dan apabila dibaca 
dengan ”nafisat”, maka artinya: datang bulan. Namun arti yang kedua 
ini, bukanlah arti yang dimaksudkan oleh hadits tersebut. 

Perkataan ”Ia tidak masuk Makkah, melainkan bermalam 
diDzi Thuwa hingga pagi-pagi dan ia mandi” dan seterusnya itu, 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan sunnat mandi karena hendak 
masuk Makkah. 

Ibnu Hajar Al-'Asgalaanie berkata di dalam Fath-hul Bari: Ibnul 
Mundzir berkata: Mandi ketika hendak masuk Makkah itu sunnat, 
menurut semua Ulama. Tetapi apabila ditinggalkan tidak perlu 
membayar fid-yah. Kebanyakan mereka berkata: Wudlu' pun sudah 
cukup. 


5. BAB: MANDI ISTIHADLAH UNTUK SETIAP SEMBAHYANG 


0 JI gxo,oo la 


DNAN Ga 0 
SE AA TEE AE 1 AN 
mah al dy m4 SMA ISA me Ad G3 


420. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Zainab binti Jahsy beristiha- 
dlah, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: ”Mandilah untuk setiap 
sembahyang.” (H.R. Abu Daud). 


“0 


JO 0 IA ol oi T. Ke htm A5 

- so ne 2g Pada sja aah mac ange Anie 9 
Ham steak Pa At pa KK, La Post 
CG NE GAS Mate Ns ta Ia 


t 0 0 £ otot 0 0 Coke ANT 
Para Pe - e 28 24, Ind 2 
LA Pa RA 9 Juang 


z- 


208 


421. Dan dari 'Aisyah r.a., bahwa Sahlah binti Suhail bi 'Amr 
beristihadiah , kemudian ia datang kepada Rasulullah saw., lalu ia 
bertanya kepadanya tentang hal itu, kemudian Rasulullah menyuruh 
kepadanya untuk mandi pada setiap sembahyang. Tetapi ketika hal itu 
memberatkannya, lalu Nabi memerintahkannya untuk menjama' 
(mengumpulkan) antara sembahyang dhuhur dan 'ashar dengan sekali 
mandi, antara sembahyang maghrib dan 'isya dengan sekali mandi, 
dan sembahyang shubuh dengan sekali mandi. (H.R. Ahmad dan Abu 


Daud). 


Ratan D0 Na 


PAN na OL 21 0 ea aka OAT 4. 3 
SN: GE Hg MAAN Sg 2029 LN 
“A.A Pra P3 


LA go0 ne PAS LI 0 H0 ALOR 23 Aa Ka 
LE SR Tan Ea AA ar LAN 
JEBEAN SS AL IE G3 LA IN Soha»: 
Pd . 
POINT US At ALA RA ah ata 
$ Pan, SL LN Tana AK 
Dab ale na Ay 339 Alat 1 Juang 


422. Dan dari 'Urwah bin Zubair, dari Asma' binti "Umais, ia 
berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah sesungguhnya Fathimah binti 
Abu Hubaisy beristihadlah, sejak saat ini dan saat ini, karena itu tidak 
sembahyang. Lalu Rasulullah bersabda: ”Ini dari Syaithan. Hendaklah 
ia duduk di sebuah bejana, maka apabila ia melihat kekuning-kuning- 
an di atas air, hendaklah ia mandi, sekali untuk (sembahyang) dhuhur 
dan 'ashar, sekali untuk (sembahyang) maghrib dan 'isya, dan sekali 
untuk (sembahyang) shubuh, dan hendaklah ia berwudlu' pada setiap 
sembahyang antara sembahyang-sembahyang itu.” (H.R. Abu Daud). 


Penjelasan . . 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa perempuan yang 


istihadlah wajib mandi untuk setiap sembahyang. Ini adalah pendapat 
Al-Ilmamiyyah. Sedang Jumhur berpendapat, perempuan yang istihadI- 
ah tidak wajib mandi untuk setiap sembahyang, dan tidak pula pada 
setiap waktu, melainkan cukup mandi sekali saja ketika berhenti haidl- 
nya. 

i Imam Nawawi berkata: Pendapat inilah yang dianut oleh Jumhur 
Ulama Salaf dan Khalaf. 


209 








Syarih berkata: Pendapat yang dianut oleh Jumhur adalah tidak 
wajib mandi kecuali karena berhentinya haidl. Inilah pendapat yang 
benar, karena tidak terdapat dalil yang shahih untuk dijadikan 
pegangan sebagai hujjah. Lebih-lebih perintah yang semacam ini 
sangat memberatkan. Sedang kewajiban yang tidak begitu berat 
hampir tidak bisa dikerjakan, kecuali oleh orang-orang tertentu saja. 
Maka bagaimana lagi terhadap perempuan yang kurang dalam 
keagamaannya? 

Selanjutnya Syarih berkata: Sebagian Ulama telah mengkompro- 
mikan hadits-hadits tsb., yaitu hadits-hadits yang memerintahkan 
mandi untuk setiap sembahyang itu menunjukkan sunat. Dan ini 
merupakan jalan kompromi yang baik. 

Perkataan "Tetapi ketika hal itu memberatkannya, lalu Nabi 
memerintahkannya untuk menjama” antara sembahyang dhuhur dan 
'ashar dengan sekali mandi ... dan seterusnya” itu, Syarih berkata: 
Hadits itu menunjukkan dibolehkannya menjama' antara dua sembah- 
yang bagi perempuan yang istihadlah dengan cukup mandi sekali. 
Dapat dipersamakan dengan perempuan yang istihadlah ini, orang 
yang sakit dan semua orang yang udzur, karena sama-sama beratnya. 

Oleh sebab itu Mushannif berkata: Hal itu sebagai hujjah 
(alasan) dalam menjama' dua sembahyang bagi orang yang sakit. 


6. BAB: MANDI BAGI ORANG YANG PINGSAN KETIKA 
SIUMAN 


Lt “ 


d eno 1 8 NA or 
duel NE ANN 2 Tan NE “9, Nek AE PEN SU, 
NS PAN TENINA PAI PALA KEP 


- Aga? - 


AL an TA 3 Pa Pa AA Pari eh 04 H-0 
OA AA AJE YA Pe BSN. 5 


NG SNI Ekp NE SINTA.. S8 
Kena Tan MS. IE sa Gb ata 
PEN PA Sg ga KAT 51 aa. eneng 
Lada aan NAS LAGI 


210 





433. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. sudah sangat 
berat sakitnya, lalu ia bertanya: "Apakah orang-orang sudah sembah- 
yang?” Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya 
Rasulullah. Kemudian ia bersabda: "Letakkan air dalam bejana 
untukku”. "Aisyah berkata: Lalu kami berbuat, kemudian Nabi mandi. 
Kemudian ia berdiri dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian ia 
siuman, lalu bertanya lagi: ” Apakah orang-orang sudah sembahyang?” 
Kami menjawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. 
Kemudian ia bersabda: ”Letakkan air dalam bejana untukku.” 
?Aisyah berkata: Lalu kami berbuat, kemudian Nabi mandi. Kemudian 
ia berdiri dengan susah payah, lalu pingsan. Kemudian ia siuman, lalu 
bertanya lagi: "Apakah orang-orang sudah sembahyang?” Kami 
menjawab: Belum. Mereka menunggu, engkau ya Rasulullah. Lalu 
?'Aisyah menyebutkan kesinambungan hadits ini sampai kepada Abu 
Bakar, berikut lengkapnya hadits tsb. (H.R. Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu mengandung faidah: yang disebut dengan 
panjang lebar di dalam Syarah-syarah Hadits. Akan tetapi Mushannif 
membawakannya di sini sebagai dalil sunnatnya mandi bagi orang yang 
pingsan setelah siuman. Karena hal itu telah diperbuat oleh Nabi saw. 
sampai tiga kali, padahal ia sudah sangat payah sakitnya, maka yang 
demikian ini menujukkan mandi tsb. adalah sunnat muakkadah. 


7. BAB: SIFAT MANDI 


2 
1 King LA AAS, “AU Kong 0 
Na aa SANG atnlens th 
oz. os 


5 BA Ie kate Aa 

Taro “4 KAN a g- » SA A3 3 PAKA 

Kas Teng AN Ino oo 9 1 Ai 
Gu (Pa Cara 

TAMA AS, sa 5 Gas 

spP) 2 aa, 


424. Dari "Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. apabila mandi janabat, 
ia memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian ia menuang- 


211 





kan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu ia mencuci 
kemaluannya, kemudian ia berwudlu” seperti wudlu'nya untuk sem- 
bahyang, kemudian ia mengambil air, dan memasukkan jari-jarinya ke 
dalam pangkal-pangkal rambutnya, sehingga apabila ia melihat 
rambutnya sudah lurus, ia tuangkan (air) di atas kepalanya tiga kali 
tuangan, kemudian ia menyiram seluruh tubuhnya, kemudian ia 
mencuci kedua kakinya. (H.R. Bukhari dan Muslim). 


NS s ISL SK aer 323, Ea ot 
2 


s aa 01 
S9 8 Neta am dna SE lada BEA - No 
Pa 


LL 911 


& 8? AN A “ 
SE SNANAS L0V Sy 


425. Dan dalam satu riwayat, bagi Bukhari dan Muslim, dikata- 
kan: Kemudian ia menyelah-nyelahi rambutnya dengan kedua 
tangannya, sehingga apabila ia merasa telah basah seluruh kulit 
kepalanya, ia tuangkan (air) di atasnya tiga kali. 


3 NA Pe Penata Yg og - Ata 4 
MN Na AAN PA Hagata 
Pad 


EP 2 » » $ nabi a - s5 Ta et . 
« AN apa , Ia Ga INE #53 
AMA AN EKA 


426. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
apabila mandi janabat, ia minta air dalam satu bejana besar, lalu ia 
ambil air-itu dengan tangannya, kemudian memulai pada bagian 
kepaa pet JA kanan, kemudian yang kiri, kemudian ia mengambil air 

engan kedua tapak tangannya, lalu ia tuangkan di atas kepal 
(H.R. Bukhari, Muslim). - 


K1 PK IS .3 KJ 0 UL KP 
oke EA MEA NG Aang 9-UV 
IL onnit NT Sao Dakun 2 c £ 
POKER TAN RAAS3 0K 


“3 PN Pena CL POLA 20 LN oa? 01? 
ri ea do y Ang jua RN ana € c PANAS As 


212 


pray 0 ph » £ ye Joel 2 yi 
SALE SE BELA 


LAN sen SPV aa “Moh - 


427. Dan dari Maimunah, ia berkata: Saya sediakan air untuk 
mandi Nabi saw. lalu ia tuangkan (air) di atas kedua tangannya, lantas 
ia cuci keduanya dua kali atau tiga kali, kemudian ia tuangkan air 
dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu ia mencuci 
kemaluannya, kemudian menggosok tangannya dengan tanah, kemu- 
dian berkumur-kumur dan mengisap air hidung, kemudian mencuci 
mukanya dan kedua tangannya, kemudian mencuci kepalanya tiga 
kali, kemudian menuangkan (air) ke atas tubuhnya, kemudian bangkit 
dari tempatnya lalu mencuci kedua tapak kakinya. Maimunah berkata: 
Lalu saya berikan kepadanya sepotong kain, tetapi ia tidak mau, dan 
ia mengusap (bekas) air itu dengan tangannya. (H.R. Jama'ah). 

Di dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi tidak ada sebutan ”meng- 
gosok dengan tangan.” 


- Se Ah YA 9109 115 IA Lgi” 
23. 
21 


sa 5 ii 


428. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
tidak (pernah) berwudlu' sesudah mandi. (H.R. Imam yang lima). 


| 


LX. ... AP IN CL Ab pI 002 0. 
PAN PAMA ANA ANTA AK, ISA 


Pd 


KE E NE SL UA 3 
P3 ? € SD — Pa 
Jade Mi IIA 


429. Dan dari Jubair bin Muth'am, ia berkata: Kami pernah 
berbincang-bincang tentang mandi janabat di hadapan Rasulullah saw. 
lalu ia bersabda: "Adapun aku, cukup mengambil air sepenuh dua 
tapak tanganku, lalu aku tuangkan di atas kepalaku, kemudian aku 
menyiram atas seluruh tubuhku.” (H.R. Imam Ahmad). 


213 








Penjelasan 
Syarih berkata: Perkataan ” Kemudian ia m i 
| encuci kedua kakinya” 
itu, menunjukkan bahwa wudlu' yang pertama dilakukan Nabi AA 
tanpa mencuci kedua kaki. Selanjutnya ia berkata: Ada penegasan 
ana Tan apn ”kedua kaki” itu, dalam riwayat Bukhari 
engan lafadh: ' v-, »- .— 33 | 
oi G 02 3 
Ade Ar DAN 05 3123 


(Yaitu, ia wudlu?' untuk sembahyang tanpa m i i 
Dan ini bertentangan dengan dhahir siwarat 'Ainytih pa Ang ap 
Ibnu Hajar Al-'Asgalaanie berkata: Antara kedua hadits tsb 
memungkinkan untuk dikompromikan, yaitu: Bisa riwayat "Aisyah itu 
diartikan majaz (maksudnya, perkataan ”wudlu' ” yang ada al 
riwayat "Aisyah diartikan secara majaz, pent.), atau bisa juga Lisan 
Aisyah itu menceriterakan kejadian yang lain. Maka bertitik toll 
dari dua kejadian yang berbeda ini, timbullah perbedaan pandangan 
para Ulama. Lalu Jumhur cenderung berpendapat sunnat henetatr 
kan cuci kedua kaki, di dalam mandi janabat. Sedang Imam Malik 
berpendapat: Apabila tempatnya tidak bersih, maka mengakhirkan 
kedua kaki itu sunnat. Tetapi apabila tempat itu bersih, maka mencuci 
dua kaki itu hendaklah didahulukan. Adapun Golongan Syaff'iyyah di 
dalam memilih pendapat yang lebih utama ada dua pendapat (gaul) 
Imam Nawawi berkata: Yang lebih benar dan lebih masyhur serta yan 
terpilih dari dua pendapat tsb. ialah: menyempurnakan uh 4 
(Termasuk mencuci kedua kaki. pent.). 3 
Syarih berkata: Karena keba i i Mai 
PA en aamaka 1. nyakan riwayat yang dari Maimunah 
Dan perkataan "Sehingga apabila ia merasa tela' 
kulit kepalanya, ia menuangkan air di atas mud Maan Apar 
Mushannif berkata: Itu menunjukkan bahwa dugaan yang kuat telah 
sampainya air pada bagian yang wajib dicucinya itu sama dengan yagin 
Perkataan ”Al-Hallaab”, yaitu: tempat untuk memerah ai 
Mushannif berkata: Al-Khaththabie berkata: Hallaab itu sebuah 
bejana yang cukup untuk menampung air susunya seekor onta 
Perkataan ”Kemudian ia tuangkan (air) dengan tangan kanann a 
di atas tangan kirinya, lalu ia mencuci kemaluannya Tan 
menggosok tangannya dengan debu” itu, Mushannif berkata: Itu 
menunjukkan disunnatkan menggosok tangan sesudah beristinja”. 
Perkataan "Adapun aku cukup mengambil air sepenuh dua ta ak 
tanganku, lalu aku tuangkan di atas kepalaku, kemudian aku dad i- 
ram seluruh tubuhku” itu, Mushannif berkata: Ini dijadikan dalil oleh 


214 


4 


orang yang tidak mewajibkan menggoso 
menghisap air hidung. 


bersabda: "Barangsiapa membiarkan pan 


OAMO““—““——...— aa wa”nn1wwaaawuwuuuuui 


k, berkumur-kumur, dan 


Syarih berkata: Pembicaraan ini telah terdahulu. 


BAB: MENYELAH-NYELAHI DALAMNYA RAMBUT DAN 


8. 
DALIL-DALIL YANG MENERANGKAN TENTANG 
MELEPAS RAMBUT 
0 IPAL LA MP0 AL gO AL LL 
Ya Jana Pam UE NG as NE LAN » 
KG ga 4 ai ARAH Ca 9? As 
GAS ANGIN HA 5 


5 £ BT 
ig mebel Sab ale SA NI Ie 


ja berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
gkal seutas rambut tidak 
terkena air- dalam mandi janabat, niscaya Allah akan memperlaku- 

kannya begini dan begini dari api neraka. ?Ali berkata: Oleh karena 
itu aku (selalu) menyelah-nyelahi rambutku. (H.R. Ahmad dan Abu 
Daud. Dan Abu Daud menambah: ” Adalah 'Ali r.a. memendekkan 


rambutnya.” 


430. Dari Ali r.a., 


K & 2 114 2oh 2 ULL Aa 
Se ASNVAS Les IG dad 
3 : an IN 1 1 AK o : 2G 
SAE bla FAN ES MN IAI 
ra PX ata £ 3 


- 
NT Lha 4 A2 AL ta CA 
AN DN cat HA 4 Ie pa - C Pe 


431, Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Saya bertanya, ya 
Rasulullah, sesungguhnya saya seorang perempuan yang (biasa) meng- 
ikat rambut kepala saya, apakah saya (mesti) melepasnya karena 
hendak mandi janabat? Lalu Nabi menjawab: "Tidak, hanyalah cukup 
bagimu menyiram kepalamu tiga kali siraman, engkau tuangkan air 
atas badanmu, maka engkau menjadi suci.” (H.R. Jama'ah, kecuali 


Bukhari). 
215 








IL. ono Neon k Ae Kito » & . 
sa Pe KS IG Ke ondae 3 Ary 
a9 Papan Tata G geo si PAP . 
YEN ANG BE GELI EK 
Pn arora £ P £ 0 a50 2 Pan « P4 
EKA GEN As 


” 
Gro, en Aga -£ oz 
“ " ? P3 id 3 14, . 04 » 2 
ERA aa Garip NAN SI 


2. 
SN Ta CAN 


$ NA EA 
(Aa Pel 2 eh sal S3 


432. Dan dari 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata: i 
berita kepada "Aisyah, bahwa Abdullah bin Amr Meh 
and melepas . rambut-rambut mereka apabila hendak mandi Lalu 
Aisyah menjawab: Heran sekali terhadap Ibnu 'Amr ini! Ia menyuruh 
perempuan untuk melepas rambutnya ketika mereka mandi. Mengapa 
ia tidak menyuruh mereka agar mencukur rambutnya saja? Sar 
nya aku (biasa) mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana, dan 
tidak pernah aku berbuat lebih dari menyiram kepalaku ti a kali 
siraman. (H.R. Ahmad dan Muslim). TN 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan diperi 
1 jukkan diperintahkannya m - 
lah-nyelahi rambut dengan air dalam mandi janabat. aka 
Ia berkata: Sedang hadits Ummu Salamah, menunjukkan bahwa 
perempuan tidak wajib melepas pintalan rambutnya. 
, Mushannif berkata: Hadits tsb., dijadikan dalil oleh orang yang 
tidak mewajibkan menggosok rambut dengan tangan. 


(LA naa ob 3 

an 2 
la, & 3 dah SAYA BA & »0 XL... 4 
HA d3 IG PET GAN AS AG ea 


433. Dan di dalam satu riwayat bagi Abu Daud: Bahwa seorang 
perempuan datang menghadap Ummu Salamah membawa hadits ini 
Ummu Salamah berkata: Lalu saya tanyakan halnya itu kepada Nabi 
saw. dengan menyebut ma'na hadits tsb., yang di dalamnya Nabi saw. 


216 








bersabda: ”Dan rabalah kulit kepalamu dengan tangan pada setiap 
siraman.” 


Penjelasan 


Hadits ini menunjukkan wajibnya membasahi dalamnya rambut 
yang terurai (terlepas). 


9. BAB: SUNNAH MELEPAS RAMBUT KETIKA MANDI HAIDL, 
DAN MENGHILANGKAN BAU DARAH 


Pe 2114 Kas geratng 0 1003 o. 
NEK AJE NA se nat 
. Arta LT 
acmopolebasbas day naidan GAN Coal » 
434. Dari 'Urwah, dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. (pernah) 
bersabda kepadanya ketika itu ia dalam keadaan haidl: ”Lepaskanlah 


rambumu, dan mandilah”. (H.R. Ibnu Majah, dengan sanad yang 
shahih). 


Sae 2 AN NANGA 225-A0 


or 7 
NAN PRAN AL Mat 
€ 4 AE 9 Son J t Pa 8) FAN .. 


03 ac 9G AG AL 

le » 38 Ss AA CS. dl 

2. Pa tadi ai Nan 02. Ba 2 

Si NONE, e hee pa SI DIES 

CL Lcd K F Kn 

PAP ad» DG sabu aro NS 
435. Dan dari "Aisyah, bahwa seorang perempuan dari kaum 
Anshar bertanya kepada Nabi saw. tentang cara mandi haidl, lalu ia 
memerintahkan kepadanya bagaimana cara mandinya. Kemudian ia 
bersabda: "Ambillah sedikit kasturi, lalu engkau gunakan untuk 
bersuci.” Wanita itu bertanya: Bagaimana aku bersuci dengannya? 
Nabi menjawab: Heran, engkau bertanya tentang bersuci dengan- 
nya!” 'Aisyah berkata: Lalu aku hadapkan dia kepadaku, kemudian 
aku katakan kepadanya: Letakkanlah dia di tempat bekas darahmu 


217 








itu. (H.R. Jama'ah, kecuali Tirmidzi. Akan tetapi Ibnu Majah dan 
Abu Daud menggunakan lafadh: "Sepotong yang diberi minyak 


kasturi”). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menjadi dalil bagi orang yang berpen- 
dapat adanya perbedaan antara mandi janabat dan mandi haidl. 
. Perkataan ”firshatan” (sepotong), maksudnya ialah: sepotong dari 
tiap-tiap sesuatu. Begitulah seperti yang diceritakan oleh Tsa'lab. 
Ibnu Sayyidih berkata: Yang dimaksud dengan ”firshah”, 
”farshah” atau ”furshah”, ialah: Sepotong kain dari kapas atau bulu. 
Imam Nawawi berkata: Ulama-ulama berbeda pendapat tentang 
hikmahnya menggunakan kasturi. Tetapi pendapat yang lebih baik, 
ialah apa yang dikatakan oleh kebanyakan Ulama, yaitu bahwa 
maksud menggunakan kasturi itu adalah untuk memberi bau wangi 
pada tempat bekas darah itu, sambil menghilangkan bau yang tidak 
enak. 


10. BAB: DALIL YANG MENERANGKAN TENTANG UKURAN 
AIR UNTUK MANDI DAN WUDLU” 


BASA NIS AK BELA 


aa SAN Aenaeb aah APN el, - 


436. Dari Sufainah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah 
mandi dengan satu sha' 1), dan berwudlu' dengan satu mud 2).” (H.R. 
Ahmad, Ibnu Majah, Muslim, dan Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi 
mengesahkannya). 


SELAI YAI 


POP aa 
-. - 


na, 
“saji IE 


1) sha” — 4 mud 
2) mud — sepenuh dua tapak tangan. 


218 


437. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah mandi 
dengan satu sha” sampai lima mud, dan berwudlu' dengan satu mud.” 
(H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


on PR aan, Mak NE Mate 
ASK WEEK Ie 209 —LAA 
Pane 


5 5 Pa ah 
Loan Poly Ana Juna 


438. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah 
berwudlu' dengan bejana yang berisi air dua rithl, dan ia mandi 
dengan satu sha”. (H.R. Ahmad dan Abu Daud). 


KAamrutee 9 IK aa Apn 
— SN aa pan Ane Oa NN 
8. Oo 0 Lang, NA Mo1 AR REK NG 
AN, NEK NN SEA 


439. Dan dari Musa Al-Juhanie, ia berkata: Mujahid membawa 
satu bejana, yang saya perkirakan antara delapan rithl, lalu ia berkata: 
' Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. pernah mandi 
dengan bejana yang sebesar ini. (H.R. Nasai). 


» 
ea 


LL INSAN PEP Anas at AT en 
ANA dal Sp CN Iya Je Iya jt 
.$ 2? 2 bu - 
KADIN ha API z BA Uni & ag 
440. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ?Cu- 
kup untuk mandi satu sha', dan untuk wudlu' satu mud.” (H.R. 
Ahmad dan Al-Atsram). 1 


ye AA e PNG 106301 3 CO etat & 2 
Salin se IA TES AG KG 285 
- LA t 12 A0 
PA NAN MI ANA 


NG 


219 

















441. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Saya (pernah) mandi bersama 
Rasulullah saw. dari satu tempat air, (yaitu) sebuah bejana yang 
disebut "farag”. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan 

Farag: Sebuah tempat air yang seukuran dengan enam belas rithl 
menurut timbangan yang terpakai di Irag. | 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan makruh berlebih-lebihan 
dalam menggunakan air untuk mandi dan wudlu', dan sunnah berhe- 
mat dalam menggunakannya. Para Ulama telah sepakat dalam 
melarang menggunakan air yang berlebih-lebihan, sekalipun di dekat 
sungai. 


11. BAB: ORANG YANG BERPENDAPAT MENGGUNAKAN AIR 
MENURUT UKURAN ADALAH SUNNAH, DAN KURANG DARI 
ITU MEMADAHI APABILA SUDAH RATA 


Tar 


Ge 
an Cg LY 


gt Li PAK BRA Ce 
| LA 0 BN | 


3 4 K- 
SA LS SA Jd 


Pesan al - 


k) 4 Gt 
ya Bo IN SAE 


Pal 


442. Dari 'Aisyah, bahwa ia (pernah) mandi bersama Rasulullah 
saw. dalam satu bejana yang berisi air tiga mud, atau kurang sedikit 
dari itu. (H.R. Muslim). 


Pa Pa BSE 0. ne Page 0 not 
ab set MBK TA PAN aan AA Aka 


. AAN f SU AA PL Ai 
so, sob oplobu. AN R58 Arah 1G 


- 
. 


v 


443. Dan dari 'Abbad bin Tamim, dari Ummi 'Ammarah binti 
Ka'b, sesungguhnya Nabi saw. berwudiw?, lalu diberi air dalam satu 
bejana yang banyaknya kira-kira dua pertiga mud. (H.R. Abu Daud 
dan Nasai). 


NELAYAN 200 92K OLX 2 4 Late BE alP 0052 & 
pe ee, 0. pan 303, NP Go 1 mang. £vX. 
Aoa Ad gal egg elo Yap yya pal —IAmgya Gralil 


barat atu di 


220 


5... N so pa aa gua . Aa 

saldo» FI Ne Gaseh 
444. Dan dari "Ubaid bin 'Umair, bahwa ?Aisyah berkata: 
Sesungguhnya aku (pernah) bermimpi, mandi bersama Rasulullah saw. 
dari ini, yaitu sebuah bejana yang telah tersedia sebesar satu sha' atau 
kurang dari itu, kemudian kami mandi dengan air tsb. bersama-sama, 
lalu aku membasahi kepalaku dengan tanganku tiga kali, dan aku tidak 

membuka rambutku. (H.R. Nasai). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Ukuran yang cukup untuk mandi yaitu yang dapat 
meratai badan. Ini pendapat yang mu'tabar. Baik air itu satu sha”, 
kurang dari itu, atau lebih, selama tidak"sampai mengurangi ukuran 
dimana orang yang memakainya itu belum dikatakan mandi, atau 
tidak sampai melebihi ukuran dimana orang yang memakainya itu 
masuk kategori -berlebih-lebihan. Dan demikian pulalah . halnya 


tentang wudlu'. 


12. BAB: MENUTUPI DARI PANDANGAN ORANG LAIN 


KETIKA MANDI, DAN BOLEH TELANJANG BILA SENDIRIAN 


eL 


aa NUN Pe pa AP Pd 3 ate ren, 9 Koro” 
MS AS KA AYAT RA Sate ito 
LN 3gou-G Pe PLP Ad pt 3 Aa 02 
Pd DIA - - Pa . D Pa 
Teh CIA, SG ELAN Ih ICE SAE ANK ra 


rd 


or, Pa Pena . e Pd 
5 PT TPA LIA es) z KEB BAISA GG KAN 


445. Dari Ya'la bin Umayyah, bahwa Rasulullah saw. melihat 
seorang laki-laki mandi di tempat terbuka, lalu ia naik mimbar, lantas 
memuji dan menyanjung Allah, kemudian ia bersabda: ”Sesungguh- 
nya Allah 'Azza wa Jalla, maha pemalu dan maha tertutup, Ia 
menyenangi sifat malu dan tertutup. Oleh karena itu apabila salah 
seorang di antara kamu mandi, maka carilah tutup (berlindung). (H.R. 
Abu Daud dan Nasai). 


2 JAN UK 22, 3 Git 0G 
LE AN SEL GAN SA 
8 “ at 


AL X0 on IOI ken 0 Pi £ “3 
CAN LN KAN ANE GS CS 


221 





Bete GIS NYA NG sea 


LN LI, sh, YAA HA He 2 Ng 


. 446. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw,, ia bersabda: 
Ketika Ayyub a.s. mandi dengan telanjang, maka berjatuhanlah 
kepadanya belalang dari emas, lalu Ayyub menuangkannya ke dalam 
pakaiannya, kemudian ia dipanggil oleh Tuhannya, yang maha suci 
dan maha tinggi: Ya Ayyub, bukankah Aku telah cukupiengkau dari 
apa yang engkau lihat itu? Ayyub menjawab: Benar, demi kemuliaan- 
Mu. Namun saya memerlukan barakah-Mu. (H.R. Ahmad, Bukhari 
dan Nasai). 


Hgdar Lo Ln0, anon 0 Bila aan gez- 


0 11 
Lean 2 GNI AN AAN 
FA CN TPA, 2013 RAT F anaan AP . HA aneh 
Aga SA Tere KAT y206G jan? 
LL penari nan 19 nike 03 gr 


AAA SIN AS 
e 833 Aang LEK 3 ba A7 Ie GA 16 Ap PANAS H 


Ke aa Ge NG. — Lg. tara Hat AI ayat 


CL yag 
ET Kabag 3 
€ Z eni o ye 
Ti Pap na KAS Nong DO “api, 


447. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: Adalah Bani Israil, biasa mandi dengan telanjang, satu sama lain 
saling melihat, sedang Musa a.s. biasa mandi sendirian. Lalu mereka 
berkata: Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi 
bersama-sama kita, melainkan karena ada belangnya. Nabi saw. 
bersabda: Sekali tempo ia mandi, lalu meletakkan pakaiannya di atas 
sebuah batu, tiba-tiba batu itu lari membawa pakaiannya. (Selanjut- 
nya) Nabi saw. bersabda: Lalu Musa a.s. lari kencang mengejarnya, 
|sambil berkata: Pakaianku, hai batu! Pakaianku, hai batu! - sehingga 
Bani Israil melihat 'aurat Musa a.s. Nabi saw. bersabda: Lalu ia 
mengambil pakaiannya, kemudian ia bangkit memukul batu itu. (H.R. 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


122 





Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya menutup diri 
waktu mandi. Ibnu Abi Laila juga berpendapat demikian. Tetapi 
kebanyakan Ulama merigatakan bahwa menutup itu hanya sekedarlebih 
afdhal (utama), dan makruh meninggalkannya. Bukan merupakan satu 
hal yang wajib. Sedang sebagian golongan Syafi'iyyah berpendapat 
haram. 

Selanjutnya Syarih berkata: Dan yang menunjukkan diperintah- 
kannya menutup diri waktu mandi secara muthlag, ialah hadits yang 
diriwayatka oleh Abu Daud dan Tirmidz! dari hadits Bahaz bin 
Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: 


“3 
AA ru Mt ASIP 12 


Ke aah dita sevak 
Saha. SE ah YSS LAS at 


2-2 


NONE GEN GAS LAN NS 


Artinya: Saya bertanya: Ya Rasulullah, ini 'aurat-“'aurat kami, 
apa pula yang harus kami lakukan dan kami tinggalkan? Ia men- 
jawab: Jagalah 'auratmu, melainkan terhadap isterimu dan 
hamba-hambamu. Saya bertanya: Ya Rasulullah, bagaimanakah 
kalau orang itu sendirian? Ia menjawab: Seseorang lebih patut 
malu kepada Allah daripada kepada manusia. 


Ibnu Baththal berkata: Segi penunjukan hadits tentang cerita 
Ayyub itu ialah, bahwa Allah menegurnya karena mengumpulkan bela- 
lang, bukan menegur lantaran ia mandi dengan telanjang. Maka hadits 
tsb. menunjukkan boleh mandi dengan telanjang. 

Ibnu Hajar Al-'Asgalani berkata: Dan segi penunjukan mengenai 
dua kisah yang disampaikan oleh Nabi saw., dimana ia tidak 
menjelaskan apa-apa dari kedua kisah itu, berarti kedua-duanya cocok 
dengan Syari'at kita. Kalau tidak demikian, ya'ni seandainya ada 
sesuatu yang tidak cocok, niscaya Nabi saw. menjelaskannya. 

Maka hadits-hadits tsb. dapat dikompromikan dengan membawa- 
kan hadits-hadits yang menganjurkan menutup diri di waktu mandi itu, 
kepada perbuatan yang dipandang utama oleh Agama. 


a. 28: 


Na 5. 


13. BAB: MASUK KE AIR DENGAN TIDAK BERKAIN 


.€ 


Se AN NA ARA nude ALA 


Sekat Nan ON Kep 


IL gp eka Aa 905 


sar laly, 2 PAN AA s9 


448. Dari 'Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Musa bin 'Imraan a.s., apabila 
hendak masuk ke dalam air, ia tidak menanggalkan pakaiannya, 
sehingga menutupi "auratnya di dalam air.” (H.R. Ahmad). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Ini adalah salah satu bentuk menutup yang disun- 
natkan, jadi ia termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menentu- 
kan diperintahkannya menutup 'aurat. 

Mushannif berkata: Ttapi Imam Ahmad telah menegaskan 
tentang makruhnya masuk ke dalam air dengan tidak berkain. 

Ishag berkata: Masuk ke dalam air dengan mengenakan kain 
adalah lebih afdhal, berdasar ucapan Hasan dan Husain r.a., dimana 
pernah ditanyakan kepadanya, yaitu mereka masuk ke dalam air 
dengan mengenakan pakaian burdahnya, lalu mereka berkata: ”Se- 
sungguhnya di dalam air itu ada penghuninya.” 

Selanjutnya Ishag berkata: Namun apabila ia telanjang, mudah- 
mudahan ia tidak berdosa, beralasan dengan telanjangnya Musa a.s. 


1). 


14. BAB: HADITS YANG MENERANGKAN TENTANG MASUK 
KE PEMANDIAN 


on IK 03 pan KG Y Ketat, ae. 

SAN D3 56 an TECANJAS SAI —ta 
meepanbama “3 Gp AP OLI 9 Ata 

SA SEA AAN EN YEN A GA 


2.5 ha. 
250 ae EN ES KAS ane na Sirah Sa 


1) Lihat hadits No. 447. 


224 


449. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa beriman. kepada Allah dan hari Oiyamat, dari golongan 
jummatku yang laki-laki, maka janganlah masuk ke pemandian melain- 
kan dengan berkain. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 
Oiyamat, dari golongan ummatku yang perempuan maka janganlah 
masuk ke pemandian. (H.R. Ahmad). 


102 “G4, Pd NP Ro s ai 3 
SEL Hak eba IE ANT LS N Sem SN  gatx A19 -to- 
13 o 3 — “3 Ga 2 en 3 
Ye Sr SA AAN) dee Se ASK 1 
Pa #2 o 0, 
BARA Salsa Mn 2 AS MAIN 5 "eta 


450. Dan dari 'Abdullah bin "Umar, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya akan ditaklukkan bagi kamu negeri asing, 
dan kamu akan menjumpai di situ rumah-rumah yang dikatakan 
tempat-tempat pemandian, oleh karena itu laki-laki dilarang mema- 
sukinya kecuali dengan berkain. Dan laranglah perempuannya, kecuali 
mereka yang sedang sakit atau nifas.” (H.R. Ibnu Majah dan Abu 
Daud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits bab ini menunjukkan bahwa, laki-laki 
boleh masuk ke pemandian dengan syarat harus berkain, dan haram 
bila tidak berkain. Adapun perempuan, diharamkan masuk ke peman- 
dian secara muthlag. 

Dikecualikannya masuk ke pemandian bagi perempuan yang 
udzur, tidak ada jalan yang patut untuk dijadikan hujjah. Jadi dhohir- 
nya perempuan dilarang secara muthlag. 

Abu Daud dan Tirmidzi, meriwayatkan dari hadits "Aisyah, 
bahwa ia pernah berkata kepada perempuan dari Syam yang masuk ke 
rumahnya: "Barangkali kalian dari daerah yang biasa kaum perempu- 
annya masuk ke pemandian?” Mereka menjawab: Benar. Lalu 'Aisyah 
berkata: Adapun aku, sesungguhnya pernah mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: p 3 

ISSN RAL NA PE Asta 
Ap Aan TG Ka TOPI 
Artinya: "Tidak seorang pun perempuan menanggalkan pakaian- 
nya di luar rumah suaminya, melainkan ia telah merobek tabir 
yang menutup antara dia dengan Allah.” 


225 








AE Es 
— “ot enrera 


KITABUT-TAYAMMUM 


- 








2 SEA Ve Es 
KN 


KITABUT-TAYAMMUM 


1. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB UNTUK 
SEMBAHYANG, BILA TIDAK MENDAPAT AIR 


Ld GD na 


z Sat 


TKA Pgri 
3, 00 Tt o KA Pare “9 .. 
Haa Ad es NA: SE ey an AP 
Spa Bm BOLA DI ,. 3 Tea 


451. Dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: Pernah kami 


- 


bersama Rasulullah saw. dalam satu bepergian, lalu ia sembahyang 
bersama orang banyak, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri, lalu 
ia bertanya: "Apa yang menghalangi engkau, sehingga engkau tidak 
sembahyang?” Ia menjawab: Saya sedang junub, padahal tidak ada 
air. (Kemudian) Nabi bersabda: "Gunakanlah debu, karena sesung- 
guhnya ia cukup bagimu.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Penjelasn 


Syarih berkata: Ketahuilah bahwa tayammum itu telah ditetapkan 


oleh Our'an dan Sunnah serta Ijma”. Dan ini adalah keistimewaan yang 
diberikan Allah kepada ummat ini. 


Ia berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya tayammum 


untuk sembahyang di waktu tidak ada air, dengan tidak dibedakan 
antara orang yang junub dan lainnya. 





2. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB KARENA 
LUKA 


1. 


an Ng —. Lor AT o 
PER AG Aa (en. Jley K3 to 


1 ea aa ME: "CAT: Kn 


4 YAN 


NX 


229 


























Ea Op Tee Eren 0 ok 2. Pd 
den BC ustb SIS. Kal (C3 KENA TA 


| open nba AA NUN Hedi 
2 ENI apa ket an AN AA Ka Ya) 


8 SEN, 23 Lk PLAT 


452. Dari Jabir, ia berkata: Pernah kami keluar dalam satu 
bepergian, lalu salah seorang di antara kami kena batu, sehingga luka 
di kepalanya, kemudian,ia mimpi keluar mani, lalu bertanya kepada 
kawan-kawannya: Apakah kamu mendapatkan dalil yang memboleh- 
kan aku tayammum? Mereka menjawab: Kami tidak mendapati dalil 
yang membolehkan engkau tayammum, karena engkau dapat menggu- 
nakan air. Lalu ia mandi, kemudian mati. Maka tatkala kami sampai 
di hadapan Nabi, hal itu diceritakan kepadanya, lalu Nabi bersabda: 
”Celakalah mereka itu, karena mereka telah membunuhnya! Mengapa 
mereka tidak bertanya kalau tidak tahu, karena obat kebodohan itu 
adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya, bertayammum dan 
membalut lukanya itu dengan sepotong kain, lantas ia mengusap di 
atasnya, dan membasuh seluruh badannya.” (H.R. Abu Daud dan 
Daraguthni). £ 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan boleh pindah ke tayam- 
mum karena takut bahaya, serta wajib mengusap di atas pembalutnya. 

Selanjutnya Syarih berkata: Hadits Jabir ini, menunjukkan 
menghimpun antara mandi, mengusap dan tayammum. Selesai. 

Muwaffag berkata di dalam Al-Mughnie: Antara mengusap 
pembalut dan mengusap khauf, dapat dibedakan dari lima segi, yaitu: 
Pertama, tidak boleh mengusap pembalut kecuali karena berbahaya 
apabila dilepasnya. Kedua, wajib mengusapnya itu dengan rata. 
Kemudian apabila sebagian pembalut berada di tempat yang wajib 
dicuci, sedang sebagian yang lain berada di tempat yang tidak wajib 
dicuci, maka ia harus mengusap di perbatasan yang wajib. Ketiga, 
mengusap pembalut tidak mempunyai batas waktu. Keempat, mengu- 
sapnya ketika mandi besar. Kelima, tidak disyaratkan harus bersuci 
terlebih dahulu ketika membalutnya: menurut salah satu dari dua 
riwayat yang telah dipilih oleh Al-Khalal. Ta berkata: Harb, Ishag dan 
Marwadzie telah meriwayatkan dari Ahmad, demikian itulah yang 


'. 


tagya. 


290 





, mudah. Ia beralasan karena 'Amr seolah-olah meninggalkan penda 


patnya yang pertama, padahal sama saja. Oleh karena hal itu tidak 
difinitif dan sama sekali tidak diberatkan atas manusia, maka tidak 
bersuci lebih dahulu itu tidak mengapa. Ini dikuatkan oleh hadits Jabir 
tentang orang yang luka kepalanya itu, dimana Nabi saw. bersabda: 
cukup ia membalut lukanya dengan sepotong kain dan mengusap di 
atasnya, tampa disinggung tentang bersuci. Demikian pula ia memerin- 
tah mengusap di atas pembalut itu tanpa mensyaratkan harus suci 
terlebih dahulu. 

Mengusap pembalut itu dibolehkan karena menghindari masyag- 
gah ketika mencabutnya (melepasnya). Masyaggah mencabutnya 
apabila memakai dalam keadaan tidak suci, adalah sama dengan 
masyaggah apabila memakai dalam keadaan suci. 

Dan riwayat yang kedua dari dua riwayat tsb., ialah: Tidak boleh 
mengusap di atas pembalut, kecuali apabila ia membalutkannya itu 
dalam keadaan suci. Jadi berdasarkan ini, kalau ia membalutkannya 
dalam keadaan tidak suci, kemudian ia khawatir karena mencabutnya, 
maka ia harus tayammum karena balutannya itu. 

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyyaraat: Orang yang 
luka apabila berhadas kecil, tidak diharuskan memenuhi ketentuan 
tertib. Inilah pendapat yang benar menurut madzhab Ahmad dan lain- 
lainnya. Karena itu, ia boleh bertayammum sesudah sempurna wudlu- 
nya. Bahkan inilah yang sunnah. Sedang memisahkan antara anggota- 
anggota wudlu' dengan tayammum adalah bid'ah. 


3. BAB: TAYAMMUMNYA ORANG YANG JUNUB KARENA 
TAKUT DINGIN 


KAB 2 LELE B6 mara 


AGE MISS aa NS 417 Pe AKA SAS. LA, 
P4 go ? Teng # PN Oa 2s 
Pa Ggneng en Keaena WNA, 


Pan Oa 


na, Pu olayu- KENA MA ata aa 


231 





453. Dari 'Amr bin 'Ash, sesungguhnya ketika ia diutus dalam 
peperangan Dzatus-Salail, ia berkata: Saya mimpi sampai keluar 
mani pada suatu malam yang sangat dingin. Kemudian saya bangun 
pagi-pagi. Kalau saya mandi tentu akan celaka, karena itu saya 
bertayammum. Kemudian saya mengimami sembahyang shubuh 
bersama dengan kawan-kawan saya. Ketika kami sampai di hadapan 
Rasulullah, lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepadarya. 
Kemudian Rasulullah bersabda: Ya "Amr, apakah engkau telah 
menjadi imam dalam sembahyang bersama kawan-kawanmu, padahal 
engkau junub? Saya menjawab: Saya ingat firman Allah 'azza wa jalla 
"Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah 
adalah maha penyayang terhadap kamu”, lalu saya tayammum 
kemudian sembahyang. Kemudian Rasulullah saw. tertawa,- tanpa 
mengatakan sesuatu apapun. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Daraguth- 
ni). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ” Kemudian Rasulullah saw. tertawa, 
tanpa mengatakan sesuatu apapun” itu, menunjukkan bolehnya 
tayammum ketika sangat dingin dan khawatir terkena bahaya, karena 
dua hal: pertama, karena Rasulullah tersenyum dan merasa senang. 
Dan kedua, Rasulullah tidak mengingkari, padahal ia tidak akan 
mendiamkan kebathilan. 

Tersenyum dan merasa senang adalah dalil yang paling kuat 
menunjukkan bolehnya tayammum, daripada diam. Jadi merasa 
senang itu menunjukkan bolehnya tayammum dengan jalan aulawi. 

Tsauri, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnul Mundzir, menjadi- 
kan hadits tsb. sebagai dalil, bahwa orang yang tayammum lantaran 
sangat dingin lalu sembahyang, maka ia tidak diwajibkan mengulangi. 
Karena Nabi saw. tidak memerintahnya untuk mengulangi. Seandai- 
nya mengulangi itu wajib, tentu Rasulullah memerintahnya. Dan 
karena ia telah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan 
ditentukannya, maka sudah samalah ia dengan orang yang sembah- 
yang dengan tayammum. 

Ibnu Ruslan berkata: Orang yang sanggup memanaskan air atau 
dapat menggunakannya dengan cara yang.tidak membawa bahaya, 
maka ia tidak boleh tayammum karena sangat dingin. Misalnya: ia 
membasuh satu anggota, lalu segera ditutup. Dan demikian selanjut- 
nya setiap anggota badan yang sudah disiram segera ditutup, karena 
dingin. Tetapi apabila ia tidak sanggup, maka 'harus tayammum lalu 


53 


232 


sembahyang. Demikian menurut pendapat kebanyakan Ulama. Se- 
lesai. 

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Perempuan 
yang junub boleh sembahyang dengan tayammum, apabila berat 
baginya berulang kali. turun pergi ke..tempat mandi, sedang untuk 
mandi di dalam rumah tidak memungkinkan. Dan setiap orang yang 
sudah melakukan sembahyang pada waktunya, sebagaimana diperin- 
tahkan menurut kemampuannya,,.tidak diwajibkan mengulangi, baik 
udzurnya kadang-kadang maupun biasa. Demikian menurut pendapat 
sebagian besar Ulama. Selesai. 

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan: ditetapkannya ta- 
yammum karena sangat dingin, gugurnya kewajiban karena telah 
dilakukan dengan tayammum, dibolehkannya berma'mum bagi orang 
yang berwudlu' kepada imam yang bertayammum, sesungguhnya 
tayammum tidak bisa menghilangkan hadats, dan berpegang kepada 
hal-hal yang bersifat umum adalah merupakan hujjah yang dibenar- 
kan. 

Syarih berkata: Perkataan Ibnu Tamiyyah ”Tayammum tidak bisa 
menghilangkan hadats” itu, mungkin memahami sabda Rasulullah 
saw.» "Engkau telah menjadi. imam dalam sembahyang bersama 
kawan-kawanmu, padahal engkau junub.” 1). 


4.. BAB: DIIDZINKAN BERSETUBUH KARENA TIDAK ADA AIR 


L0 POLO L Ab YO 
90) AB AA Kan AIb3sulse—tot 
” 1 9 Ea ce? PO EL na 
- MESIN IE 3 pi la: Has SME 3 
Bea San Sa Da aa Pane ae 
& Dab -. (Sl Iko 2 SIAGA 
in u$ | 1 5 PN PAN 3 
AN Pa aa Setra sea Ig 


454. Dari Abu Dzar, ia berkata: Aku tidak betah tinggal di 
Madinah, lalu Rasulullah saw. menyuruh mengambil seekor onta 
untukku, sedang aku di atas onta. Kemudian aku datang kepada Nabi 


1) Karena tayammum sudah menjadi ganti wudlu' dan mandi, maka tayammum 
berarti dapat menghilangkan hadats. 


233s 








saw., lalu aku berkata: Celakalah Abu Dzar! Nabi bertanya: Mengzi- 
pa? Ia menjawab: Aku berjunub, padahal di dekatku tidak ada air. 
Lalu Nabi bersabda: "Sesungguhnya debu itu suci bagi orang yang 
tidak mendapati air selama sepuluh tahun.” (H.R. Ahmad, Abu 
Dawud, dan Al-Atsram. Dan ini adalah lafadh Al-Atsram). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan boleh-tayammum bagi 
orarig yang junub. Dan menunjukkan pula bahwa debu itu suci. Dibo- 
lehkan bagi orang yang telah bersuci dengan debu itu melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah bersuci 
dengan air, yaitu: sembahyang, membaca Our-an, masuk masjid, 
menyentuh Mush-haf, bersetubuh dan lain sebagainya. Dan sesung- 
guhnya cukupnya tayammum untuk hal-hal tsb. tidak dibatasi dengan 
waktu tertentu. Bahkan boleh dipergunakan seperti air, sekahpun 
dalam waktu yang lama. 


5. BAB: SYARATH TAYAMMUM HARUS SUDAH MASUK 
WAKTU 


bagpog GL AL mon Ko 0-2 0... 
GAN NE EA ANE Lana PI oo 
PN PA PSA NONTON 
PAN PAN PANGAN Angan 2? Sid ” Z0 


PET Ar) - 


455. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: ” Dijadikan bumi itu bagiku tempat 
sembahyang dan sebagai pensuci. Dimana saja aku menjumpai waktu 
shalat, maka aku tayammum dan sembahyang.” (H.R. Ahmad). 


Pa () A3 PE la . . 
AAN Ie CE 
Bro 793 eng 0 ALA Sh. ay 4 4 4. 

KEY AS AB UA ga ? 3 Due Fi Alai AO 


Pa 
Ohun daya 5: 


N 


$ 


S563—to1 


& 


aa 


di 


234 





456. Dan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
”Dijadikan bumi itu seluruhnya bagiku dan bagi ummatku sebagai 
tempat sembahyang dan sebagai pensuci, maka di situlah tempat 
sembahyangnya. dan di situ (pula) tempat bersucinya.” (H.R. Ahmad). 
Penjelasan 

Syarih berkata: Mushannif telah menjadikan hadits ini sebagai 
dalil bagi disyaratkannya tayammum harus masuk waktu, karena 
diikatnya perintah tayammum itu dengan menjumpainya sembahyang. 
Sedang dijumpainya sembahyang itu otomatis harus sudah masuknya 
waktu. Dan yang berpendapat untuk persyaratan seperti ini ialah: 
Ulama-ulama Ahlul Bait, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal dan 
Daud. Mereka berdalil dengan firman Allah: 


225 


(Ra)... baal 3 ANN LSI 


(Apabila kamu sekalian mau mengerjakan sembahyang, maka cucilah 
...). Sedang tidak ada sembahyang sebelum waktu. Adapun wudlu' 
dikecualikan oleh Ijma” dan Sunnah. (Ya'ni, boleh wudlu' sekalipun 
jauh sebelum waktu sembahyang itu masuk). Akan tetapi Abu Hani- 
fah dan rekan-rekannya berpendapat bahwa. tayammum itu boleh 
dilakukan sebelum masuk waktu, Sebagaimana halnya wudlu'. Bagitu- 
lah menurut dhahirnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan 
tentang tidak bolehnya. Adapun. yang dimaksud dengan perkataan 
”idza gumtum' adalah: Apabila kamu hendak sembahyang. Sedangkan 
”hendak sembahyang” itu bisa dalam waktu dan bisa juga sebelumnya. 
Jadi, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan disyaratkannya 
masuk waktu, sehingga perlu dikataka dikecualikannya wudlu' 
menurut Ijma”. Selesai. 

Saya berkata: Dan yang paling selamat, tayammum itu hendaklah 
dilakukan setelah masuk waktu shalat. Sedang yang demikian itu tidak 
ada kesulitan dan keberatannya. 

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Tayammum 
dapat menghilangkan hadats. Ini adalah pendapat (madzhab) Abu 
Hanifah, dan menurut satu riwayat dari Ahmad. 

Di dalam Al-Fatawa Al-Mishriyyah dikatakan: Tayammum itu 
untuk setiap waktu sembahyang, sampai masuk waktu sembahyang 
yang lain, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam pendapat- 
nya yang masyhur. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Wallaahu 
a'lam. Selesai. 


285 





6. BAB: ORANG YANG MENDAPAT AIR HANYA CUKUP 
UNTUK MENCUCI SEBAGIAN ANGGOTANYA. 


2 2. () 8 ta 
kes : RL “ Perat | tag eG To Joko 
Ea RA ja: Ir IN KAA to 
LAB ad Kandat Run 
5 457. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Apabila aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu perkara, maka 
, kerjakanlah bagaimana yang engkau bisa.” (H.R. Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 
. Syarih berkata: Hadits ini adalah pokok daripada pokok-pokok 
Agama yang besar, dan gaidah daripada gaidah-gaidah Agama yang 
penting. Ia telah diperkuat dengan ketegasan Al-Our'an, yang 


mengatakan: San I Inrep LAB PA 
SAP PAP AAA EPA LA Peta 


(Takutlah kepada Allah, menurut kemampuanmu). Oleh karena itu 
engkau bisa jadikan hadits tsb. sebagai dalil untuk memberikan maaf 
setiap perbuatan yang dilakukan di luar kemampuannya, dan wajibnya 
mengerjakan setiap perintah yang dapat dilakukan menurut kemampu- 
annya. Itu tidak berarti bahwa karena semata-mata sebagian tidak 
mampu dikerjakan lalu ditinggalkan semuanya. 

: Mushannif telah menjadikan hadits tsb. sebagai dalil atas 
wajibnya menggunakan air yang hanya cukup untuk mencuci sebagian 
anggotanya. Dan memang demikian halnya. 


7. BAB: TAYAMMUM HARUS DENGAN DEBU, BUKAN 
DENGAN BENDA-BENDA PADAT YANG LAIN. 


N 


IA 0 24 v0 4 -. Pap NU 
benda et, G2 WE JAN SAS £ toh 
Bod K3 Lag or Tt 21 3 0. pra e ?A4 
be KAS SIMEI Lks 9 Ge Go ih a Ace 


e PSA & 

z Araban Cerra Vartut 2. KAT 

AF Naba ne Pi PES, MA AA MEA Lam 
458. Dari "Ali -karramahullah wajhah-, ia berkata: Rasulullah 
.saw. bersabda: "Aku diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada 
seorang pun dari para Nabi-nabi, yaitu: Aku diberi kemenangan 


x 


1 236 


dengan rasa takut di fihak lawan, aku diberi kunci-kunci untuk 
menaklukkan beberapa negeri, aku diberi nama Ahmad, dijadikan 
tanah bagiku sebagai pencuci, dan dijadikan ummatku sebaik-baik 
ummat.” (H.r. Ahmad). 


Nara TC Nah ha go ML ALL LA A 
4 Sa ee Ulas pGoatil ga IG AA op Ona kk 2gan U-)a 
. 


EMAK SN GL, KAN AS EA 
2 Awelay: PANTAT lee HO eat, 


459. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Kami diberi kelebihan atas manusia dengan tiga perkara, yaitu: 
Dijadikan , barisan-barisan kami seperti barisan-barisan Malaikat, 
dijadikan bagi kami bumi seluruhnya sebagai tempat sembahyang, dan 
dijadikan bagi kami debunya sebagai pensuci apabila kami tidak menda- 
patkan air.” (H.R. Muslim). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits ini, dibawakan oleh Mushannif untuk 
dijadikan dalil atas ditentukannya debu untuk tayammum, karena 
ditegaskan dalam hadits tersebut dengan kataskata ”turab” (debu) 

Dalam menjelaskan sabda Nabi ”Dijadikan bagiku dan bag 
ummatku tanah itu seluruhnya sebagai. tempat sembahyang dan 
sebagai pensuci ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
bahwa debu dapat menghilangkan hadats sebagaimana air, karena 
keduanya sama sebagai alat pensuci. Dan di samping itu, bahwa 
tayammum boleh “dikerjakan dengan bagian bumi yang mana saja, 
karena keumuman lafazh ”ardlun” itu untuk semua bagian bumi. Ini 
diperkuat dengan lafazh ”kulluha” (seluruhnya). 

Adapun orang yang berpendapat khusus dengan ”debu” adalah 
berdasarkan sabda Nabi saw.: "Dan dijadikan bagi kami debunya 
sebagai pensuci”. Ini adalah khusus, oleh karena itu yang umum tadi 
harus dibawa kepada arti khusus. Tetapi pendapat ini dibantah, bahwa 
yang disebut debu itu, adalah setiap tempat yang padanya ada debu 
atau lainnya. Oleh karena itu tidak tepatlah berdalil seperti tadi. 

Selanjutnya Syarih berkata: Di antara dalil-dalil yang menunjuk- 


kan bahwa yang dimaksudkan tanah itu khusus debu, ialah kata-kata 


237 

















"'as-sha'ied” yang tersebut dalam Our'an dan Sunnah, dan diperintah- 
kannya tayammum dengan sha'ied, sedang yang dimaksud sha'ied 
adalah debu. Akan tetapi di dalam gamus Al-Muhith dikatakan: 
Sha'ied itu debu atau permukaan bumi (tanah). Di dalam Mishbahul 
Munir dikatakan: Sha'ied itu ialah permukaan bumi (tanah), baik yang 
berupa debu ataupun lainnya. Mengartikan sha'ied secara umum ini, 
diperkuat oleh tayammumnya Nabi saw. pada dinding. Dan yang 
berpendirian dikhususkanya tayammum hanya dengan debu adalah: 
Al-'Atrah (Ulama Ahlul Bait), Syaf'ie, Ahmad, dan Daud. Sedang 
Imam Malik, 'Atha?, Auza'ie dan Tsauri, mereka berpendirian boleh 
tayammum dengan tanah dan apa saja yang ada di permukaannya. 
Selesai dengan ringkas. 

Ibnu Taimiyyah di dalam Al-Ikhtiyaaraat berkata: Boleh berta- 
yammum dengan selain debu, yaitu dengan apa saja yang termasuk 
bagian bumi (tanah), apabila tidak mendapatkan debu. Demikian 
menurut satu riwayat. , 

Ibnul Oayyim berkata: Rasulullah saw. pernah bertayammum 
dengan tanah yang ia bersembahyang di atasnya, baik tanah itu 
berbentuk debu, tanah keras atau pasir. Tetapi ketika ia bersama 
Shahabat-shahabatnya pergi ke perang Tabuk, mereka melewati pasir- 
pasir itu di dalam perjalanannya, sedang air yang dibawanya sangat 
sedikit, padahal tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa ia pergi 
dengan membawa debu, dan tidak pula memerintahkannya, juga tidak 
seorang pun dari shahabat-shahabatnya yang melakukan hal itu. 

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Tidak disunat- 
kan membawa debu untuk bertayammum dalam bepergian. Demiki- 
anlah pendapat segolongan ulama, berbeda dengan pendapat yang 
diriwayatkan dari Imam Ahmad. 2 


8. BAB: SIFAT TAYAMMUM 


Pa La ? 5 2 bad la GE 0 
Papan Kran Pi Pali bA MN AH 
| $ 
2 Se Aeikla - 


460. Dari 'Ammar bin Yaasir, bahwa Nabi saw. menerangkan 
tentang tayammum, yaitu: Sekali tepuk untuk muka dan kedua 
tangan. (H.R. Ahmad dan Abu Daud). 


238 N 


Portraan NA CA. B3 PIN) 
pa SAM 


461. Dan dalam satu lafazh, bahwa Nabi saw. memerintahkan- 
nya bertayammum untuk muka dan kedua tapak tangan. (H.R. 
Tirmidzi, dan ia mengesahkannya). 


- 


2 SN SLAA kr eani a 
KAN SAN NS SEE SAN 
2 Pd & Ta "£ Si 
sc AA 4 Teten PENA CA LG eU IS 
ce 
2 


SAdaajan - a RA gg 3 3 “4 3 


s 
N 


462. Dan dari 'Ammar, ia berkata: Saya berjunub, lalu tidak 
mendapatkan air, kemudian saya berguling-guling di atas debu dan 
bersembahyang, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi, kemudian ia 
bersabda: ”Sesungguhnya cukup bagimu hanya berbuat begini”, yaitu 
Nabi saw. menepuk kedua tapak tangannya ke tanah, lalu meniup 
keduanya, kemudian mengusapkan kedua tangannya itu pada muka- 
nya dan dua tapak tangannya. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


1 4 en 0 PPA 
SIN eh 2 ya PAN na 


463.. Dan dalam satu lafazh dikatakan: Hanya cukup bagimu 
menepukkan kedua tapak tanganmu di atas debu, kemudian engkau 
tiup keduanya, kemudian engkau usapkan kedua tanganmu itu pada 
mukamu dan kedua tapak tanganmu sampai kedua pergelangan. (H.R. 
Daraguthni). 


Tera Ken NEK NEK SEJUK SAN BIAN 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa tayammum itu 
cukup sekali tepukan untuk muka dan kedua tapak tangan. 


239 





Ibnu Hajar Al-'Asgalani berkata di dalam Fat-hul Bari: Tayam- 
mum dengan sekali tepukan itu diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, dari 
Jumhur ulama, dan ia memilih pendapat itu. Dan itulah pendapat 
umumnya ahli hadits. 

Syarih berkata: Yang dimaksudkan ”rushugh” ialah: ruas kedua 
tapak tangan. 

Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa tertib dalam 
tayammum bagi orang yang junub itu tidak wajib. 1). 


9. BAB: ORANG YANG BERTAYAMMUM PADA AWAL WAKTU 
LALU IA SEMBAHYANG, KEMUDIAN MENDAPATKAN AIR 
DALAM WAKTU ITU. Jj 


Kr or 135 4 Lu oLR 2 K, Po 2 
PE ne an Se deals 58 
ct Dn PAP 3 au Pd c 
“aa CAS Clan Ma akn Go enaMdi bang & aa 
SE IA he SPAN LA NA MAA 
SA MAN es ASET 3 NBA 


EN Terak CG 03 lt IN Pad V8 40 Ka 
Srela: TN IA Sega Soni 
- 


2 Kong Er at CE gu Ae aU 
2 ESAI SES EN IE LIGA, 


-1 & Ba 
sel, mebpbo eh, 


464. Dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'ied Al-KhudIri, ia 
berkata: Dua orang laki-laki keluar dalamsatu pepergian, lalu datang 
waktu shalat —padahal keduanya tidak membawa air-, kemudian 
kedua orang itu bertayammum dengan debu yang bersih, lantas 
keduanya bersembahyang, kemudian (selesai sembahyang) menjumpai 
air dalam waktu itu. Lalu salah seorang dari padanya mengulangi 
wudlu' dan sembahyang, sedang yang lain tidak mengulangi. Kemudi- 
an kedua orang itu menghadap Rasulullah saw., lalu menceritakan hal 
itu kepadanya, lantas Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengu- 
langi: "Engkau mencocoki sunnah dan sembahyangmu sudah mema- 


1) Tayammum itu dapat dilakukan dengan dua cara: muka dulu atau tangan dulu. 
(pent.) ii 


240 





dai.” Dan terhadap orang yang wudlu dan mengulangi, ia bersabda: 
”Bagimu pahala dua kali”. (H.R. Nasai dan Abu Daud. Dan ini 
adalah lafazh Abu Daud). 


dc 


An Ne ag “0 0 — Agen ot 
Ia AS de 2 Ca 269 A53 — Lo 


465. Dan Nasai dan Abu Daud juga meriwayatkan dari 'Atha' 
bin Yasar, dari Nabi saw. secara mursal (langsung). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa orang yang 
sembahyang dengan tayammum kemudian mendapatkan air sesudah | 
selesai sembahyang, maka ia tidak wajib mengulangi. 


10. BAB: BATALNYA TAYAMMUM KARENA MENDAPAT AIR 
DI DALAM DAN DI LUAR SEMBAHYANG 


2 4 heru e G “TG ai Lega GT Late 
Pa NAN Seo ae AN 


— 
2. 2 
AU KEIE NAN, Kg 8 
& 


CG ASAN TAN ATI 
— & - ND A09 ata ra 3 Aga PP 


- $ 0 LN 
ARENA EU 


466. Dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Sesung- 
guhnya debu yang bersih itu adalah sebagai pensuci bagi orang Islam, 
sekalipun ia tidak mendapat air selama sepuluh tahun, kemudian 
apabila'ia mendapatkan air, maka hendaklah ia usapkan air itu pada 
kulitnya, karena yang demikian itu sangat baik.” (H.R. Ahmad, dan 
Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Mushannif telah ber-istid-lal dengan perkataan 
” Apabila ia menjumpai air, maka hendaklah ia usapkan air itu pada 
kulitnya” itu, untuk wajibnya mengulangi sembahyang bagi orang yang 
mendapat air sebelum, selesai sembahyang. Dan itu adalah istid-lal 
yang benar, karena hadits ini muthlag (terlepas), untuk orang yang 
mendapatkan air sesudah waktu, sebelum keluarnya waktu, dalam 


241 


keadaan sembahyang dan sesudah sembahyang. Sedang hadits Abu 
Sa'ied yang terdahulu adalah mugayyad (terikat), yaitu untuk orang 
yang mendapat air dalam waktu, sesudah selesai sembahyang. Jadi 
gambaran kemuthlagan hadits ini terkeluar oleh hadits Abu Sa'ied 
(H.: 464). Sedang tentang gambaran "mendapat air sebelum menger- 
jakan sembahyang tapi sesudah tayammum”, dan "sudah mengerja- 
kan sembahyang tapi belum selesai”,itu, kedua-duanya tetap masuk 
dalam kemuthlagan hadits ini (H.: 466). 


11. BAB: SEMBAHYANG TANPA AIR DAN TANPA DEBU, 
KARENA DLARURAT (TERPAKSA) 


| pro “ Eh ag 7# Lha 2 PALA Tara “ » 

BULE AN 2  ENA TG ANN 
G 1 AA AS g9075 Ke PA KA 

— AAA ESA VA ye 2 elBA LG Me 


en, Na le Pa PP oa It 
Ne Kg La AO AS SS 
ANN Gr SN KE CNN 6 . goa pagu 
CNN trik KU TU PRT KTT Oa Le 
BINA Na» NG 


467. Dari 'Aisyah, sesungguhnya dia pernah meminjam sebuah 
kalung dari Asma”, lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah saw. 
mengutus beberapa orang untuk mencarinya, lalu mereka menemu- 
kannya, lalu mereka menjumpai waktu sembahyang, padahal tidak ada 
air, lantas mereka sembahyang tanpa wudlu. Maka tatkala mereka 
datang kepada Rasulullah saw., mereka mengadukan hal tsb. kepada- 
nya, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat tayammum. (H.R. 
Jama'ah, kecuali Tirmidzi). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”lantas mereka sembahyang tanpa 
wudlu” itu, segolongan ahli penyelidik, di antaranya Mushannif sendi- 
ri, menjadikan hal itu sebagai dalil atas wajibnya sembahyang ketika 
tidak ada dua sarana pensuci, yaitu air dan debu. Dalam hadits itu 
tidak disebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan debu, hanya di 
situ disebutkan mereka tidak mendapatkan air saja. Namun tidak 
adanya air pada waktu itu sama dengan tidak adanya air dan debu, 
karena pada waktu itu tidak ada alat pensuci selain air. Jadi segi istid- 
lal dengan hadits ini, yaitu: bahwa mereka sembahyang karena mereka 
yagin akan wajibnya. Sebab kalau seandainya sembahyang pada waktu 
itu dilarang, niscaya Nabi saw. menegur mereka. 


242 





3 Pa 3 , 5 
— . 
BAB-BAB TENTANG HAIDL 


1. BAB: PEREMPUAN ISTIHADLAH HARUS BERPEGANG 
KEPADA KEBIASAAN HAIDLNYA 


» LA oe2 0 EL LA AS 2 Naa LS AN 
Le 2G GC Batik et 
Sae PA SEO “maa » 2 


& 


ed na LG 2 c 1 S en Siri 

AN En IS TE ANA PNG LINA 
Peta aa ot Pak Terra seh Lc 

GAN AG IA ee 


AO OR 30, 


1G PN 211 
Aa GAN obyek duel 


468. Dari 'Aisyah, ia berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy 
memberitahu kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya aku seorang 
perempuan yang beristihadlah, karena itu aku tidak pernah suci, 
bolehkah aku meninggalkan sembahyang? Kemudian Rasulullah saw. 
menjawab: Sesungguhnya yang demikian itu hanya sekedar basah- 
basah bukan haidl, oleh karena itu saat haidl itu datang maka tinggal- 
kanlah sembahyang, lalu apabila waktu haidl sudah habis, maka 
mandilah karena haidl itu, dan sembahyanglah. (H.R. Bukhari dan 


Ahmad). 


»g 8 Pak ata 25 15 AA . 
2 BASA AANG AG NYGEUAN 215,25 


pr - 


sn ara IA LT 
Ns KA KAPAN 


0 “9 


469. Dan dalam satu riwayat oleh jama'ah keguali Ibnu Majah, 
dikatakan: ”” Kemudian apabila waktu haidl datang maka tinggalkanlah 
sembahyang, dan apabila waktu haidl telah lewat maka hendaklah 
engkau mandi karena haidl itu, dan sembahyanglah.” 


243 


G- ke) gn a 


Pn he ena an. PENA 
S- SNI 2129 » sJle3 Aolay Degan Jl 5 AN 
A LA Ntt 
KENA 
470. Imam Tirmidzi menambah dalam satu riwayat dengan: Dan 


Nabi saw. bersabda: "Berwudlu'lah untuk setiap sembahyang, sehing- 
ga datanglah waktu haidl itu.” 


F. : 2 2019) 


Pa 
Gea Galat Ha Bh n3 - 
: 21 Ana 
Pa ON 
rat .. 


Pp Mn 


OI Da LP OA KAN an ss 
Sa NIA 23 SARI AN, 35 AMI 


471. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari: "Akan tetapi. 


tinggalkanlah sembahyang selama beberapa hari, yang engkau biasa 
haidl pada hari-hari itu, kemudian mandilah dan sembahyanglah.” 


Penjelasan 

Hadits ini merupakan peringatan bahwa haidlnya orang yang 
istihadlah itu, semata-mata didasarkan kepada kebiasaan yang 
berulang-ulang. 


POOL sedara II 211 Lo Lian 
JIE SEE EA SA S3 NY 
2 AA KT Ana an, Ntpoo KA 
KN ARA KG) Ss. PNG PENS EA 

ec» LA 


Pe Oa PRA A RAYA i 2 : 
Awal 2D IS YANG Las Kat 


2 
rd 


Na Ta 
NAN 


472. Dan dari "Aisyah, bahwa Ummu Habiebah binti Jahsy 
—yang waktu itu masih menjadi isteri Abdurrahman bin 'Auf- menga- 
dukan darahnya kepada Rasulullah saw. Kemudian Nabi menjawab 
kepadanya: "Tunggulah selama kebiasaan haidlmu manahanmu, 
kemudian mandilah”. Lalu ia mandi pada setiap sembahyang. (H.R. 
Muslim). : 


244 


tas » Am 033 og Asa ad AA Ip & A39 Le 
SG AN AAA AN Wp BAN Se ANRI 
segi 21 J0 & 


k 8 LAN On AAA Lai SN NA 
. PENAK EA AI € AS yet 


473. Hadits itu diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Nasai dengan 
lafazh : Nabi bersabda: "Maka hendaklah ia menunggu masa haidlnya 
itu yang biasa ia haidl, kemudian hendaklah ia tinggalkan sembah- 
yang, lalu hendaklah ia menunggu waktu sesudah itu. Kemudian 
hendaklah ia mandi pada tiap-tiap hendak sembahyang lantas ia 
sembahyang.” 


“3 s oa LK 0 Aoa Un sea 
CA IR Smg TA aa 
D0 Fat ga 22 20258 oh 2 C ot aa Tadi 
BL SE BBI AA 
bh 3 Pa 01 3 1 OA IA Peng TOL 0 a 
KEL ENS SEN SIA 335033 GI 


bos Pd 
LUA Pan nara ca 
. "am 


Bh, E aa 9 Nara 


474. Dan dari Al-Oaasim, dari Zainab binti Jahsy, bahwa ia 
bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ia beristihadlah. Lalu 
Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia menunggu hari-hari haidInya, 
kemudian ia mandi. Dan hendaklah ia mengakhirkan dhuhur dan 
mengajukan 'ashar, dan hendaklah ia mandi dan sembahyang. Dan 
hendaklah ia mengakhirkan maghrib dan mengajukan 'isya', dan 
hendaklah ia mandi dan sembahyang maghrib dan 'isya” dengan jama'. 
Dan hendaklah ia mandi untuk sembahyang shubuh.” (H.R. Nasai). 


NA Po LE 


". A3 Cam, , 1 Ba As es 

IE Se ae SE AAS 363 No 
Bang 0g, 23 2g 0S or, Ga Ro A1 

EK AP TA ALA NN ala Gam 
5 s pa be, ) Ra o 3 ed 

BLANGN ye ek Paman SAN 


475. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepa- 
da Rasulullah saw. tentang seorang perempuan yang mengeluarkan 


245 


ee 





darah terus-menerus. Lalu Rasulullah menjawab: ”Hendaklah ia 
' menunggu selama beberapa malam dan beberapa hari, yang biasa ia 
haidl pada hari-hari itu, dan lamanya pada setiap bulan, lalu hendak- 
lah ia tinggalkan sembahyang, kemudian hendaklah ia mandi dan 
memakai cawat, kemudian hendaklah ia sembahyang.” (H.R. Imam 
yang lima, kecuali Tirmidzi). 

Penjelasan 

Sabda Nabi saw. "Kemudian apabila waktu haidl datang maka 
tinggalkan sembahyang, dan apabila waktu haidl telah lewat maka 
hendaklah engkau mandi karena haidl itu dan sembahyanglah” itu, 
Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa apabila wanita itu 
sudah dapat membedakan antara darah haidl dengan darah istihadlah, 
maka ia harus menganggap waktu itu sebagai darah haid! dan berbuat 
menurut datang dan perginya darah itu. 

Kemudian apabila waktu haidInya itu telah selesai maka hendak- 
lah ia mandi haidl. Kemudian hukum darah istihadlah menjadi hukum 
hadats, karena itu cukup ia berwudlu' untuk setiap sembahyang, tetapi 
ia tidak boleh sembahyang dengan wudlw' itu lebih dari sekali sembah- 
yang wajib. 

Syarih berkata: Dalam hadits-hadits yang shaheh ini tidak ada 
satupun yang menetapkan wajibnya mandi bagi perempuan istihadlah 
untuk setiap sembahyang, atau setiap hari, atau untuk dua sembah- 
yang, melainkan karena habisnya masa haidl itu. 

Syarih berkata: Hadits-hadits yang shaheh ini antara lain ada yang 
menetapkan bahwa yang wajib baginya (wanita istihadlah) ialah 
kembali berbuat berdasarkan sifat darah itu, sebagaimana diterangkan, 
dalam hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, yang akan datang dalam 
bab sesudah ini, dan ada pula yang menentukan agar berpegang 
kepada kebiasaan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits 
di bab ini. Dan semua hadits-hadits itu memungkinkan untuk 
dikompromikan, yaitu: bahwa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi: 

Die SS (haidImu datang), ialah 
haidl yang dapat dibedakan sifat darahnya, atau apa yang dimaksud- 
kan dengan sabdanya: ala SAS 
(haidl itu datang), ialah untuk pribadi yang terbiasa. Sedang membe- 
dakan dengan sifat darah itu adalah untuk diri orang yang tidak 
terbiasa. Dan harus diketahui bahwa untuk mengetahui masa haidl 


bagi wanita istihadlah itu, kadang-kadang dapat dilakukan dengan 


246 1 


mengetahui kebiasaan (adat), dan kadang-kadang dengan mengetahui 
darah haidl, juga kadang-kadang dengan kedua-duanya. 


2. BAB: CARA MEMBEDAKAN DARAH 


Para a gi for, 
AN TES dewa 353, co LV 
IE PES EGA Ha Sea ist 
AN Ceaat AI ata AN MA eh 
TEA SAS agan BR AANGSSN bt 


Pata “4 


Ha Bo AAL Nor 3 LV MA SAI 
MN raga PU E: an AN bana 


476. Dari 'Urwah, dari Fathimah binti Abu Hubaisy, sesungguh- 
nya ia beristihadlah, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: Kalau benar 
darah itu darah haidl, maka warnanya adalah hitam pebangayan 
sudah dikenal, lalu apabila ia benar demikian ta Uapikik ai 4 
tinggalkanlah sembahyang. Akan tetapi apabila el SNN Pa 
berwudlulah dan sembahyanglah, karena sesungguhnya tidak lain 
adalah basah-basah.” (H.R. Abu Dawud dan Nasai). 


Penjelasan , 
“syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tentang tuntunan bagai 


mbedakan sifat darah, yaitu: Kalau darah itu sifatnya 

Pentaskan berarti darah haidl, dan kalau tidak demikian berarti 
istihadlah. Selesai. 
Ke LA berkata: Barangsiapa yang dapat menerapkan yi an 
untuk mengetahui darah, maka berarti 1a termasuk orang yang 2 
membedakan, yang berarti pula ia mengetahui datangnya darah. 
Yaitu, berwarna hitam pekat busuk baunya, dan berakhir dengan 
warna merah muda, lalu ia harus meninggalkan sembahyang pada -4 
datangnya. Kemudian apabila Gaga darahnya, maka ia harus mandi, 
u' untuk setiap sembahyang. ba 

" aa dhahir hn ap bahwa orang yang koe 
apabila ia mempunyai kebiasaan dan bisa membedakan, ma Sa 4 
harus mendahulukan pembedaan itu, lalu ia berbuat untuk mem pe a- 
kan itu dan tinggalkan kebiasaan. Dan ini satu riwayat dari Imam 


Ahmad. Dan inilah yang benar. 


247 











248 


BAB: PEREMPUAN YANG HAIDL ENAM ATAU TUJUH HARI 


KARENA TIDAK PUNYA KEBIASAAN DAN TIDAK BISA 
MEMBEDAKAN 


2 GL oo 2 ran Na 


KERAS Nyak CE AN 


Pan AN 027P3- L. 3 1 og 2, Le 
Ap Wiyed PA : SAAT paga he2 3 
Haa AA or Go .A- 

Pisa, sg NP . Sa tanpenan 


8 2 Cai Papa Pr Orion 

LA. IE. S5 Pa ae 
BA Pa Ya 
bo Sisa» J Ia ea 32 16. xg An idr Id 26 


1 


0 erat at pb 2 
pedas «3 »: Saga ata 
£ 2 90 


PAS 5 


- LE 


CA 9 


(Kena Lea KA PNP CI £ 221 
adas SI 2 CAP ke PA KASI. 


FIP TELAT EN TN ROA Gaga 
ag Hetna aa Mera 
TN Aan 
Ta aa pa aa sa 
LA EN, MPN Dada ANA 


477. Dari Hammah binti Jahsy, ia berkata: Adalah saya beris 
hadlah sangat berat dan banyak, lalu saya datang kepada Rasulullah 
saw. untuk menanyakan dan memberitahukannya, lantas saya jumpai 


ia berada di rumah saudara perempuanku, yaitu Zaimab binti Jahsy, 
Hamnah berkata: Saya bertanya, ya Rasulullah, saya beristihadlah 
sangat berat dan banyak, maka apa pendapatmu tentang itu? Sedang 
haidl itu menyebabkan aku tidak sembahyang dan tidak puasa. Lalu 
Nabi menjawab: Aku unjukkan bagimu kapas, karena ia dapat menye- 
rap darah. Hamnah berkata: Darahnya lebih banyak daripada kapas? 
Nabi menjawab: Kalau begitu pakailah kain. Hamnah berkata: 

Darahnya lebih banyak daripada-kain? Nabi menjawab: Kalau begitu 
pakailah cawat. Hamnah berkata (lagi): Sungguh saya biarkan 
mengalir. Kemudian Nabi bersabda: Aku akan perintahkan kamu 
dengan dua perkara, mana saja yang engkau kerjakan, maka akan 
memadai bagimu dari yang lain, adapun mana yang mampu kamu 
lakukan di antara keduanya kamulah yang lebih tahu. Selanjutnya ia 
bersabda kepadanya: Tidak lain itu adalah satu gangguan dari ganggu- 
an-gangguan Syaithan, karena itu tentukanlah masa haidlmu itu enam 
atau tujuh hari menurut ketentuan Allah, kemudian mandilah sehing- 
ga apabila kamu melihat dirimu telah suci dan merasa bersih, maka 
sembahyanglah dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan hari, 
lalu berpuasalah, karena yang demikian itu memadai. Begitulah kamu 
harus berbuat pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan- 
perempuan berhaidl dan bersucinya, sesuai dengan waktu-waktu haidl 
mereka dan masa-masa sucinya. Dan kalau kamu mampu untuk 
mengakhirkan dhuhur dan mengajukan 'ashar, maka .mandilah 
kemudian sembahyang dhuhur dan 'ashar dijama'kan, kemudian 
mengakhirkan maghrib dan mengajukan 'isya, lalu mandilah dan 
menjama' antara kedua sembahyang itu, (kalau memang kamu mampu) 
maka kerjakanlah: dan mandilah untuk shubuh dan bersembahyang- 
lah. Demikianlah selanjutnya, maka kerjakanlah dan sembahyanglah 
dan puasalah, apabila kamu mampu untuk melakukan hal itu. Dan 
Rasulullah saw. bersabda: Dan ini adalah dua perkara yang paling 
kusenangi. (H.R. Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi. Ahmad dan 
Tirmidzi mengesahkannya). 


Penjelasan 

Sabda Nabi ”Karena itu tentukanlah masa haidlmu itu enam atau 
tujuh hari” itu, Syarih berkata: Tetapkanlah dirimu berhaidl. 

Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa mandi untuk 
setiap sembahyang itu tidak wajib, bahkan sekali mandi karena masa 
haidInya habis sudah dianggap cukup: juga menunjukkan bahwa 
mejama” sembahyang karena sakit itu boleh, dan menjama' dua 
sembahyang dengan sekali mandi itu dibolehkan. Hadits itu menun- 


249 





jukkan pula bahwa menentukan bilangan enam dan tujuh (bagi masa 
haidlnya, pent.) adalah tergantung dengan ijtihadnya, bukan dengan 
mempersamakan. Karena sabda Nabi saw.: "Sehingga apabila kamu 
melihat dirimu telah suci dan merasa bersih.” 


4. BAB: WARNA KUNING DAN KOTOR SESUDAH 
KEBIASAANNYA 


PEN LA KE NE AA NA 


AN ala be, Pe Ane Lan 


478. Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: "Warna kuning dan 
kotor sesudah suci itu, tidak kami anggap sesuatu darah haidl.” (H.R. 
Abu Daud dan Bukhari, tetapi Bukhari tidak menyebutkan kata-kata 
”sesudah suci”). 


PA pp Gas Ke 525 — LA 


AA ana ja ban 3 1 


479. Dan dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. menerangkan 
tentang perempuan yang melihat sesuatu yang meragukannya setelah 
suci: Sesungguhnya dia itu hanya sekedar basah. Atau ia mengatakan: 
”Basah”. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa warna kuning dan 
kotor sesudah suci, kedua-duanya bukan darah haidl, akan tetapi 
kalau itu terjadi pada waktu haidl, maka kedua-duanya berarti darah 
haidl. 

TAMBAHAN: Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: 
Sedikit dan lamanya waktu haidl itu tidak dapat ditentukan, bahkan 
setiap yang telah diakui sebagai satu Kebiasaan bagi perempuan adalah 
berarti haidl, sekalipun kurang dari satu hari atau lebih dari lima 
sampai lima belas hari. Tidak pula ada.batas minimal umur perempuan 


250 


mulai haid. Juga tidak ada batas maksimal dan minimalnya masa suci 
antara dua haidl. Perempuan yang pertama kali haidl menghitung 
darah yang ia lihatnya, selamatidak menjadi istihadlah. Begitu juga 
orang yang pindah kebiasaannya, dengan tambah atau kurang: atau 
benar-benar pindah, maka yang demikian itu dianggap sebagai darah 
haidI. Sehingga dia mengetahui bahwa dia adalah istihadlah, karena 
terus mengalirnya darah. Sebab perempuan yang hamil pun kadang- 
kadang haidl. 


5. BAB: WUDLU'NYA PEREMPUAN YANG ISTIHADLAH 
UNTUK SETIAP SEMBAHYANG 


io. 


BASA MA SN LAN AE EN 
ISS EYANG SEN: 


D2 00 Lu 


Cpawan Lg Aom IE SAN apl AA JIN lela, « 39 


480. Dari 'Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari datuknya, dari 
Nabi saw., ia menerangkan tentang perempuan yang istihadlah yaitu: 
Hendaklah ia tinggalkan sembahyang pada hari-hari haidl, kemudian 
ja mandi dan berwudlu' pada setiap shalat, dan berpuasa dan bersem- 
bahyang.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi 
berkata: Hadits ini hasan). 


PEBISNIS AN 
aa pr Pe - ee0 Ab 2 21.1x 

Sa Jas laa? Manisan Sg 2 Hala Ab las 
KAA AT AA Ane? AE ASIAN 
Abe na Pola, « KAN A23 CAS 


481. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy 
datang kepad Nabi saw., lalu ia bertanya: Sesungguhnya saya seorang 
wanita yang beristihadlah, karena itu saya tidak suci, bolehkah saya 
meninggalkan shalat? Kemudian Nabi saw. menjawab kepadanya: 
”Jauhilah shalat pada hari-hari haidlmu, kemudian mandilah, dan 


251 





berwudlu'lah untuk setiap shalat, kemudian sembahyanglah, walaupun 
darah itu menetes di atas tikar.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya wudlu' untuk 
setiap shalat dan menunjukkan pula bahwa mandi tidak wajib kecuali 
sekali saja. Yaitu, ketika berhentinya haidl. 


6. BAB: DIHARAMKAN MENYETUBUHI PEREMPUAN HAIDL, 
DAN HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN 


Ta ma AI LE EL OEN 

Ka Tn NA OT Aa PENA MENU MAA, 

NI Te aan Lgu nga 

3 AA gr KIA 0. AMAN LI 
SAN Un Aha - AAN, B3 


482a. Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi, apabila 
isteri-isterinya haidl, mereka tidak makan bersama-sama dengannya, 
dan tidak mau tinggal bersama-sama dalam rumah. Lalu shahabat- 
shahabat Nabi saw. bertanya, kemudian Allah 'azza wa jalla menurun- 
kan firman-Nya: ”Dan mereka bertanya kepadamu tentang (hukum) 
haidl, katakanlah: dia itu kotoran, karena itu jauhilah perempuan- 
perempuan (isteri-isteri) yang sedang berhaidl ... dst.” Lalu Rasulul- 
lah saw. bersabda: ”Berbuatlah apa saja kecuali setubuh.” Dan di 
dalam satu lafazh dikatakan ” Kecuali jima”.” (H.R. Jama'ah kecuali 
Bukhari). 


RENA NS CAN AA & eL 0 Oh 
NIS SN ka An S9 ADE NY 
meme” pan Me ApeA WAN Si 


482b. Dan dari 'Ikrimah, dari sebagian isteri-isteri Nabi saw., 
bahwa Nabi saw. apabila ia menghendaki sesuatu dari isterinya yang 


252 





sedang haidl, maka ia letakkan sesuatu di atas farjinya. (H.R. Abu 
Daud). 


Ka ts Tali 0... Pa Pa Ni 
AAU TPA LUA Us Jb p AI IIA NY 
EA AN AA MK ENYA An JL 
SL IS Pot 


483. Dan dari Masrug bin Al-Ajda”, ia berkata: Saya bertanya 
kepada 'Aisyah: Apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki ter- 
hadap isterinya yang sedang haidl? Ia menjawab: Apa saja boleh 
kecuali farjinya. (H.R. Bukhari, di dalam Tarikhnya). 


e 


JASA IN Ten poin 


Pr ANA 


sad tata, JNGS Iin CA 
MAN ASP ALL 1 
484. Dan dari Hizam bin Hakiem, dari pamannya, bahwasanya 
ia bertanya kepada Rasulullah saw.: Apa yang halal bagiku terhadap 
isteriku yang sedang haidI? Rasulullah menjawab: ”Boleh apa yang di 
atas kain.” (H.R. Abu Daud). Ibnu Taimiyyah berkata: Pamannya itu 
adalah: Abdullah bin Sa'ad. 


MK SAY II SEA 5 SAE —1M 
ag PIN aa Aa Arkan 2 -. Hse 
2 3 4 


485. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah salah seorang di 
antara kami apabila berhaidl, lalu Rasulullah ingin tidur bersama-sama - 
ia memerintahkannya untuk menutupi dengan kain di daerah haidInya, 
kemudian ia tidur bersama-sama. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim) 


253 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw. ”Berbuatlah apa saja kecuali setubuh” itu, 
Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan adanya dua hukum, 
yaitu: haram bersetubuh dan boleh berbuat. selainnya. Dan selain 
setubuh itu ada dua macam: Pertama, menyentuh-nyentuhkan 
kemaluan di atas pusar dan di bawah lutut, mencium, berpeluk-peluk- 
an, meraba-raba atau lainnya. Yang demikian itu halal dengan ittifag 
(kesepakatan) ulama-ulama Islam. Kedua, bermain di antara pusar dan 
lutut. Dalam hal ini ada tiga pendapat menurut rekan-rekan Syafi'ie. 
Yang paling masyhur di antaranya adalah haram, kedua tidak haram, 
tapi makruh, dan ketiga, apabila laki-laki itu dapat menguasai diri 
tidak sampai mengenai farji, boleh. Tetapi apabila ia tidak tahan, 
maka tidak boleh. 4 

Yang berpendapat haram, adalah Malik dan Abu Hanifah. Dan 
ini adalah pendapat kebanyakan ulama. 

Sedang hadits dalam bab ini, menunjukkan boleh. Karena secara 
tegas menghalalkan berbuat apa saja selain setubuh. Adapun pendapat 
yang mengharamkan adalah untuk membendung hal-hal yang memba- 
wa bahaya. Karena memasuki daerah berbahaya itu memungkinkan 
terperosok ke dalamnya. Ini diisyaratkan oleh hadits yang mengatakan 

O 90 “en hn 

Bagimu apa yang di atas kain , Y 153 Kaya L A 
“dan oleh hadits 'Aisyah yang mengandung perintah untuk memakai 
kain kalau hendak bermain-main, dan juga perkataan 'Aisyah sendiri 
dalam satu riwayat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 


Artinya: ”Siapakah di antara kamu yang dapat menguasai kehen- 
daknya sebagaimana Rasulullah saw. yang sanggup menguasai 
dirinya?” 

Selesai dengan ringkas. 


6. BAB: DENDA (ORANG YANG MENYETUBUHI PEREMPUAN 
HAIDL 


2. aah, AG "eka £ . "3 Pd Ge 
— as PO MA NET22 Et Ke ue EK 
(P2 (TA) Lp & 7. . PI Get 
Ka 29 JG3 Mora (eng aan Me ah 


. 
. 
ana Ki Pd ./y 


202 0 ey AK Ane GA, 
Men an Eny IG ALAN ASI 


# 


254 


486. Dari Ibnu "Abbas, dari Nabi saw., tentang orang yang 
menyetubuhi isterinya, padahal ia sedang haidl, yaitu: Hendaknya ia 
memberi shadagah dengan satu dinar, atau dengan setengah dinar. 
(H.R. Imam yang lima). Dan Abu Daud berkata: Demikianlah, 
(tetapi) riwayat yang shaheh adalah: Nabi bersabda: "Satu dinar atau 
setengah dinar”. 


CAT AA ARAB CN AT MAAN MASA IMPIAN PAI TU, 
Tea (8) 0): LD kB) LGA p c 


PN Anan 
jeng na 
487. Dan dalam satu lafazh bagi Firmidzi, dikatakan: ” Apabila 
(darah haidI) itu darah merah, maka (ia harus bershadagah) satu 
dinar, tetapi apabila (darah haidl) itu darah kuning, maka (ia harus 
bershadagah) setengah dinar.” 


0 9 CL PA 207 - Na sebaga AW 
ME 3 Bp GEN A7 AI) 3S AN 
e bat Un Lo Hn COLA LL 


BEI LEAN WA SA 


488. “Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, dikatakan: Bahwa 
Nabi saw. menetapkan (shadagah) satu dinar terhadap perempuan 
haidl yang disetubuhi, tetapi apabila ia menyetubuhinya setelah darah 
itu berhenti, sedang ia belum mandi, maka (shadagahnya) setengah 
dinar. Semua itu dari Nabi saw. 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan wajibnya kafarah 
(denda) atas orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haidl. 
Mushannif berkata: Hadits ini juga merupakan peringatan atas 
haramnya bersetubuh sebelum perempuan itu mandi. 


7. BAB: PEREMPUAN HAIDL TIDAK BOLEH PUASA DAN 
SEMBAHYANG, TETAPI HARUS MENGOADLA' PUASA, 
BUKAN SEMBAHYANG 


AN ND AS BUSI EM 


2555 











NOTA KENA NG IA HAK MILK PET KA BAR CNN DUA ME GA 
Oa ANA 3 Na Sena EN NE as Ie NS san 
09707 pwnPen gi “ea E 3 


au TT NN NG AI £ Oa Mera (en 3 - 
Dean AP 2 Ina ES Sa NS 
“ 3 pa elgan 


489. Dari Abu Sa'ied Al-Khudlrie -dalam satu hadits baginya- 

. bahwa Nabi saw. bertanya kepada orang-orang perempuan: "Semak yag 
kesaksian perempuan itu sama dengan separonya kesaksian laki-laki? 
Mereka menjawab: Benar. Ia bersabda: "Yang demikian itu disebab- 
kan karena kekurangan akalnya (pertimbangannya), bukankah kalau i 

datang bulan tidak sembahyang dan tidak puasa? Mereka aer 
Benar. Ia bersabda: ” Yang demikian itu disebabkan karena ketan £ 
an agamanya.” (Diringkaskan dari Shaheh Bukhari). 2 


co 2 La andi data Ber ag c3 6 Lita nc akar an Mp 
£ | am SNI ES ALA KEREN AI —- 4: 


Pa 
La Ie 3 pera Ai 


Na UNTAN Ca LA TE IE s5, 
ia EN 


Pa 490. Dan dari Mu'adzah, ia berkata: Saya bertanya kepada 
Aisyah, yaitu: Mengapa perempuan yang haidl itu menggadla” puasa 
dan tidak menggadla' sembahyang? Lalu ia menjawab: Bagitulah 
memang yang kami alami bersama Rasulullah saw., yaitu kami dipe- 
rintahkan menggadla” puasa dan tidak diperintahkan menggadla” 
sembahyang. (H.R. Jama'ah). Fa 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tidak wajibnya puasa dan 
sembahyang bagi perempuan yang dalam keadaan haidl. Dan ini sudah 
1jma'. Dan menunjukkan pula bahwa agal itu bisa tambah dan bisa 
kurang, demikian pula iman. Bukanlah maksud menyebutkan keku- 
rangan agal bagi perempuan itu mencela mereka, karena kekurangan 
mereka bukan atas kehendak mereka sendiri. Tetapi yang Atase 
kan adalah untuk berhati-hati, jangan sampai kena fitnah mereka 
ga Dan kekurangan agama itu, tidaklah terbatas pada perkara ta 
ditimbulkan oleh dosa saja, akan tetapi lebih luas daripada itu "ajaa 
la termasuk perkara yang nisbie (relatif). orang yang selipurna 


256 





umpamanya, ia akan kurang bila dibandingkan dengan lebih sempurna, 
karena itu perempuan yang haidl tidak berdosa apabila meninggalkan 
sembahyangnya dalam masa haidl, akan tetapi ia berkurang dibanding- 
kan dengan orang yang melakukan sembahyang. 

Dan Syarih berkata: Ibnul Mundzir, Nawawie dan lain-lainnya 
meriwayatkan: telah menjadi ijma' ulama bahwa perempuan yang 
haidl itu tidak wajib menggadla” sembahyang, tetapi wajib menggadla' 
puasa. 
Syarih berkata: Tetapi ulama salaf telah berbeda pendapat 
tentang perempuan yang suci dari haid) sesudah waktu 'ashar dan 
'isya, apakah ia harus mengerjakan dua sembahyang (dhuhur dan 
'asharmaghrib dan 'isya”) atau satu sembahyang saja (ashar saja, 
atau 'isya” saja)? - 

Mushannif berkata: 


2 2 Lean IA ANA A71 BK aa 
PENA pa an AI ep Jen 20 pers yag — KAI 
op OLI raga 


24 27 ye YG ce 
man - Gaal Ae Ala 2d il & in 
an Ie 


491. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia pernah berkata: Apabila 
perempuan yang haidl itu suci sesudah waktu 'ashar, maka ia harus 
sembahyang dhuhur dan 'ashar. Dan apabila ia suci sesudah waktu 
'isya”, maka ia harus sembahyang maghrib dan 'isya'. 


er 0. 


Ki PA AOA Botak “ATU aa Mera WES 

— 2 ka SDN bh Je ea As aa — AY 
"5 0, 070 GS Oon argo Pergirod, 2G 
Aa AAS MEA AKN PAT AK ANA Pai 


Io 


Loyona 0 Tea Prana 
Ia A0 las KE Jp CN Aa BerL ngman P4 
255 ENYA 


492. Dan dari "Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata: Apabila 
perempuan haidl itu suci sebelum terbenam matahari, maka ia harus 
sembahyang dhuhur dan 'ashar. Dan apabila ia suci sebelum fajar, 
maka ia harus sembahyang maghrib dan 'isya”. (Kedua hadits tsb., diri- 
wayatkan oleh Sa'ied bin Manshur dalam Sunan-nya, dan juga oleh 


257 








Al-Atsram. Imam Ahmad berkata: Pada umumnya para tabi'in 
berpendirian dengan pendapat ini, kecuali Al-Hasan sendiri. 1). 


9. BAB: LIUR PEREMPUAN HAIDL DAN MAKAN BERSAMA 


peen AA TK arena Sala an 
SEP PMII IU AE LMALIESA « KAY 
Eat PA 53 31 PN ua Tar ae darat nana 2 — e 
Te NA OIL LAS 
o1 IL 
ob 


KAN ATUN Men A3 pn 


493. Dari "Aisyah, ia berkata: Aku pernah minum, padahal aku 
sedang haidi, lalu aku memberikan kepada Rasulullah saw., kemudian 
ia meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku, lantas ia minum. 
Dan pernah aku menggigit-gigit daging yang masih melekat di tulang, 
lalu aku berikan kepada Rasulullah saw., kemudian ia meletakkan 
mulutnya di tempat bekas mulutku. (H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari 
dan Tirmidzi). 


aga aan LA” 


eU AN ep yA AA — At 
- SLAY ob « aa » 


494. Dan dari "Abdullah bin Sa'ad, ia berkata: Aku bertanya 
kepada Nabi saw. tentang makan bersama-sama dengan perempuan 
yang haidI. Lalu ia menjawab: "Makanlah bersama-sama dia.” (H.R. 
Ahmad, dan Tirmidzi). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa ludah perempuan 
yang haidl itu suci, begitu juga Iiurnya yang ada pada makanan dan 
minuman adalah suci. Dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan 
pendapat dalam hal ini. 


1) Ini adalah pendapat Shahabat. Menurut gaidah ushul- semata-mata pendirian 
seorang Shahabat tidak bisa dijadikan hujjah. 


“258 





Syarih berkata: Adapun tentang firman Allah: 


- L-4 PN et 3 rat”) 4 
531) AAN ANA AT 


(Maka jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haidl) itu, mak- 
sudnya menjauhi dari menyetubuhi mereka. 


10. BAB: MENYETUBUHI PEREMPUAN ISTIHADLAH 


SD LNG 2 oh 'c & Pia Ot boc or. On 0 
ABG SERA IE aka Aa S3 A0 


Pa 


s 
23 lola, 5 


495. Dari 'Ikrimah, dari Hammah binti Jahsy: Bahwa ia 
(pernah) beristihadlah, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abu 
Daud). 


Oa Kesha CO JT ban D7, PL oo II OAT, GA Bongo, 
MERE ESL SJ, LA 


“aa 
“1, 1 at 5 a02 tag 0 SE 0. $ 
| o- Kn 5 53 Z8 Aa SG | n 
ay NE ESA LEAN “anton 
OKAY cet Aro 04 


ME APE dot 


496. Dan dari 'Ikrimah juga, ia berkata: Ummu Habiebah 
pernah beristihadlah, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abu 
Daud). 

Pada waktu itu Ummu Habiebah menjadi isteri Abdurrahman bin 
?'Auf, demikian sebagaimana di dalam Shaheh Muslim. Sedang 
Hammnah sebagai isteri Thalhah bin "Ubaidillah. 


Penjelasan 

'Syarih berkata: Dua hadits itu menunjukkan boleh menyetubuhi 
perempuan (isteri) yang sedang beristihadlah, walaupun. dalam 
keadaan darahnya mengalir. Demikianlah pendapat jumhur. Selesai, 


4 wallahu a'lam. 


259 














KITABUN - NIFAS 


1. BAB: PALING LAMANYA NIFAS 


. Le —b, Gea ya Aa AAN PN NA an -—NV 


BANI aa KE SIK, SIGLI Hen taka 


PU 0 aa en Do. yo or 
" mhpawa MAN OP 2 Is Bstepee 
our, Task 


A3 Ag an Sae Lab “Ca IG, 


49). Dari 'Ali bin 'Abdil 'A'la, dari Abu Sahal (namanya sendi- 
ri: Katsir bin Ziyad), dari Massah Al-Azdiyah, dari Ummu Salamah, ia 
berkata: Adalah perempuan-perempuan nifas di masa Rasulullah saw. 
duduk (tidak sembahyang) selama empat puluh hari, dan kami 
memberikan pilis pada wajah-wajah kami dengan warna merah sangat 
tua. 1). (H.R. Imam yang lima, kecuali Nasai). 

Imam Bukhari berkata: 'Ali bin 'Abdul A'la seorang kepercayaan 
dan Abu Sahal juga seorang kepercayaan. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Dalil-dalil yang menunjukkan batas waktu nifas 
empat puluh hari, satu sama lain saling kuat menguatkan sehingga 
sampai kepada tingkatan boleh dipakai dan diterima, dengan demikian 
empat puluh hari itu menjadi suatu batas yang tertentu. Oleh karena 
itu perempuan nifas wajib meninggalkan sembahyang selama empat 
puluh hari, kecuali kalau ia melihat dirinya bersih sebelum itu, 
sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits-hadits tersebut. 

Tirmidzi berkata di dalam Sunannya: ,Shahabat, Tabi'ien dan 
Tabi'ut-Tabi'ien, telah sepakat bahwa perempuan-perempuan nifas 
harus meninggalkan sembahyang selama empat puluh hari, kecuali 


1). Bahan yang dipakai adalah daun waras, semacary simsim. 


260 


“kalau mereka melihat diri-diri mereka suci sebelum itu, maka harus 


mandi dan sembahyang. 

Dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Mushannif di sini, 
yaitu: Saya berkata: Ma'na hadits tsb.: Adalah perempuan-perempuan 
yang nifas itu diperintahkan duduk (tidak sembahyang) sampai empat 
puluh hari, supaya berita itu tidak dusta. Sebab tidak mungkin, 
kebiasaan masa nifas atau haid bagi perempuan-perempuan itu akan 
bersamaan. Selesai. 

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Paling sedikit 
dan paling lamanya nifas tidak ada batas, oleh karena itu kalau lebih 
dari empat puluh atau enam puluh atau tujuh puluh hari dan terputus, 
tetap saja dikatakan nifas. Akan tetapi kalau bersambung, ia merupa- 
kan darah penyakit. Waktu itu, empat puluh hari adalah merupakan 
batas akhir yang lazim (umum). 


2. BAB: GUGURNYA SEMBAHYANG BAGI 
PEREMPUAN-PEREMPUAN NIFAS 


1. 0 AN aan et 


93 o 3 
Kei NA dupsl TE ARA BR EA LAN 
Sha IA 2 WA AI NG 


498. Dari Ummu Salamah, ia berkata: Adalah perempuan dari 
isteri-isteri Nabi saw., mereka duduk (tidak sembahyang) di waktu 
nifas selama empat puluh malam. Nabi saw. tidak memerintahkannya 
menggadla' sembahyang karena nifas. (H.R. Abu Dawud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu, menunjukkan bahwa perempuan nifas 
harus meninggalkan sembahyang selama hari-hari nifasnya. Dan para 
ulama sudah ijma', bahwa nifas itu sama dengan haidi dalam semua 
hal, yang halal, yang haram, yang makruh dan yang sunnat. Mereka 
juga telah sepakat (ijma”) bahwa perempuan haidl itu tidak boleh 


sembahyang. Selesai, wallahu a'lam. 
arak 


261 





Se ON 
KAL, z 


KITABUS - SHALAH 





IN Per KA ai 
KITABUS - SHALAH 


1. BAB: DIFARDLUKANNYA SEMBAHYANG DAN 
BILA DIFARDLUKANNYA 


01 1131 0 113 s or. 


: SES PN pen AA Puan eye LA 
PI NAENO  P SNN z0 db A0 AA, Ta PN NA Pe 
IKAN EU Ia EN NAN 


» 


Hb ayAi "UN GAN a39 “al 


499. Dari 'Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Islam terdiri atas lima rukun: Mengakui tidak ada Tuhan 
melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah: mendi- 
rikan shalat, menunaikan zakat, hajji ke Baitullah dan puasa 
Ramadlan”. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


(Na , tergp 


LA en ANN KLM 
aa 0 : Banci sn Ela m3 — Ow 
Dr 101 IN 20 »x Con 


5 5 2 LA, Pedang 4 Pa 
pam AN GP KEL Eni oma G ea 
9... rn" Pebe BANI 
SALA NP Neba eha ae SE GAJI 
500. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Diwajibkan sembah- 
yang-sembahyang itu atas Nabi saw., pada malam Isra”, lima puluh 
kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi lima kali, kemudian Nabi 
dipanggil: Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti (diubah) 
ketetapan itu di sisi-Ku. Dan sesungguhnya lima kali ini sama dengan 
lima puluh kali. (H.R. Ahmad, Nasai, dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie 


mengesahkannya). 
Ton 0 pe, 112 ot ai OULC Les on 
La 2» @. ya 
Ma AA DN PA aah 


265 


501. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: (Pertama kali) diwajibkan 
sembahyang itu dua raka'at, kemudian Nabi hijrah, lalu diwajibkan 
empat raka'at. Dan dibiarkan shalat safar menurut ketentuan yang 
pertama (yaitu: dua raka'at). (H.R. Ahmad dan Bukhari). 


1 TA au Ud 


 TANEA , e A7 Lang bh oo 
PN UI TA SA AK ES —0-Y 
Bing naa TA Lengan hn oo on DL op2, 1 
SAE TS PMENGKAN SU IE ANIS AGS 
MS NA AN NS Aa KAA 2 

US aa 35,3 G3 Jb EKA 
£ KILAS AN NI 
PT EKA Ea At OI tt er YA. 9r01e 4,1 
€ Is: Sdn AN ep bone: JG 

Lp 90 il An Lop e 


as - 2 Ao 1 Al Pa ata Oh Ar po 
SEL ng MIA ES G5 PEN SE ENY, ES 


ae Pap MN at at Una or 
AS Kp OS — 9 


- 


ta 


502. Dan dari Thalhah bin "Ubaidillah, bahwa seorang Baduwi 
datang kepada Rasulullah saw., dalam keadaan rambutnya kusut, lalu 
ia bertanya: Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah 
wajibkan kepadaku dari shalat? Ia menjawab: Shalat-shalat yang lima, 
kecuali engkau lakukannya yang sunnat. Ia bertanya: Beritahukanlah 
kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa? Ia menja- 
wab: Puasa bulan Ramadian, kecuali engkau lakukan yang sunnat. Ia 
bertanya: Beritahukanlah kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepada- 
ku dari Zakat? Thalhah berkata: Lalu Rasulullah saw. memberitahu- 
kan kepadanya tentang syari'at-syarYat Islam seluruhnya. Lalu Baduwi 
itu berkata: Demi Dzat yang memuliakan engkau, saya tidak akan 
menambah sesuatu dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari 
apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada saya. Lalu Rasulul- 
lah saw. bersabda: Pasti ia akan behagia, apabila benar, atau pasti ia 
akan masuk surga, apabila benar.” (H.R. ad, Bukhari dan 
Muslim). | 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan "mendirikan Shalat” itu maksudnya, 
dikerjakan secara terus-menerus. Dan hadits itu menunjukkan bahwa, 
kesempurnaan dan kelengkapan Islam itu tergantung kepada lima 


266 





riikun ini. Karena itu, Islam adalah bagaikan kemah (bangunan) yang 
“didirikan di atas lima tiang, dan as-nya yang sebagai tempat perputar- 
an tiang-tiang itu adalah Syahadat. Sedang cabang-cabang iman yang 
lain adalah bagaikan pasak-pasak dari kemah tsb. 

Imam Nawawie berkata: Hadits ini merupakan pokok yang amat 
besar dalam mengenal Agama (Islam), dan menjadi pegangannya, 
juga mencakup semua rukunnya. 

Syarih berkata: Hadits Anas ini, adalah bagian daripada hadits 
Isra” yang panjang itu, yang dijadikan dalil tidak wajibnya shalat lebih 
dari lima kali itu, seperti shalat witir. Adapun hadits 'Aisyah menun- 
jukkan wajibnya gashar (meringkas), yang merupakan 'azimah 1), 
bukan rukhshah (keringanan). 

Mushannif membawa hadits ini, sebagai dalil wajibnya shalat, 
bukan menunjukkan berlangsungnya sembahyang gashar itu sejak 
difardlukan. Karena itu, tidak bisa ditetapkan kalau gashar itu sebagai 
'azimah. Insya Allah untuk menetapkan mana yang benar dalam 
persoalan ini, akan diterangkan dalam bab ”Shalat Safar”. 

Selanjutnya Syarih berkata: Sedang hadits Thalhah menunjukkan 
wajibnya shalat kepada manusia berikut rukun-rukunnya yang disebut 
sesudah sembahyang itu. Selesai, secara ringkas. 

Mushannif berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang 
menetapkan tidak wajibnya Shalat Witir dan Shalat 'Ied (Shalat Hari 
Raya). 

Syarih berkata: Hadits ini juga menunjukkan tidak wajibnya ' 
puasa 'Asyura. Dan ini sudah ijma'. Juga menunjukkan dalam 
persoalan harta tidak ada kewajiban lain kecuali Zakat. Padahal dalam 
persoalan harta ini tidak demikian 1). Ia berkata: Oleh karena itu, 
menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan tidak wajibnya 
apa yang tersebut itu, perlu ditinjau kembali menurut pertimbangan 
saya. Karena apa yang terdapat di dalam pokok-pokok Ajaran Islam, 
tidak boleh dijadikan pegangan untuk memalingkan apa yang datang 
terkemudian. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kewajiban-kewa- 
jiban Agama seluruhnya akan terbatas pada lima perkara itu saja. Dam 
ini bertentangan dengan ijma', dan membatalkan sebagian besar 


1) 'Azimah adalah satu ketentuan Agama. 
1) Menurut salah satu riwayat dikatakan: 


inna filmaali haggan siwaz-zakaati. 


(Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban selain Zakat). Hadits riwayat 
Imam Tirmidzi. 














ketetapan Agama. Maka yang benar, dalil yang akhir itulah yang 
diambil, apabila dalil itu datang dengan jalan yang shaheh. Dan harus 
diamalkan menurut ketentuannya: wajib, sunnat ataupun lainnya. Di 
dalam masalah tsb. memang ada perselisihan, namun pendapat ini 
merupakan pendapat terkuat dari dua pendapat yang ada. 

Pembahasan tentang hal ini adalah suatu keharusan bagi orang 
yang mau mencari kebenaran dengan melakukan penyelidikan yang 
cermat dan pemikiran yang lama. Karena mengetahui kebenaran 
dalam persoalan ini adalah termasuk tuntutan-tuntutan ilmiyyah yang 
sangat penting, untuk menjadi landasan bagi masalah-masalah yang 
sangat banyak. 


2. BAB: MEMERANGI ORANG YANG MENINGGALKAN 
SHALAT 


opor 4 Aan Ada si RA 3 Gu GAN 

Pan AN SE Ai Je es NA uye — OY 

AAA EL IL LA 07) A0 GA) SN, 

BASE EN KAN AI, TES NYA SI 

- Y no y TO Put Do o04 aro y, . "9. 
ap 


ale agan « Jang 


503. Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Aku dipe- 
rintahkan memerangi orang-orang, sehingga mereka mengakui tidak 
ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan 
Allah: mendirikan Shalat, dan menunaikan Zakat. Kemudian apabila 
mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka akan dapat per- 
lindungan dariku, tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali 
yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka, adalah di tangan 
Allah azza wa jalla.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


rogo 


1 .. 6 318 peng 
DEA Ig Ip MEN AANG — 0x4 


504. Dan bagi Imam Ahmad seperti itu, dari hadits Abu 
Hurairah. 


268 





Bara Je y Aogeta II AL TE Uta P3 

WE LA ee AI ep SA JELIU SAS — 0-0 
. II 0y LS 2 LP IR Po ae 91 
Laga IAIN SEA? GNGE SS SU 2 


c 0 Ir, G— , 


Pa CJ LN A9 BELI o. , AAA 
NN ag MI SAY LNG 


Oa SO 
PEN BA IL SUS, 


S 


505. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika Rasulullah 
saw. wafat, banyak orang-orang Arab murtad. Lalu Umar bertanya: 
Ya Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang Arab itu? 
Abu Bakar menjawab: Bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: 
”Aku diperintahkan memerangi manusia, sehingga mereka mengakui 
tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku sebagai 
utusan Allah, dan mendirikan Shalat, dan menunaikan Zakat.” 
(H.R. Nasai). 


PA 1 Pe DD ai Fl At 03 0 2 eh etg : 
CN abah Hee. Sy NAN 01 
az run |, Lopgi LIL mn Con na pe A1 no 
TA ERP EP PAN 1 AR ERP BAY EPA Oa 
23 aa OH LA Na Gea 21 LG AMAN ee Bak 
one ls Jelk JO PAN Aap A3 
1 ey 103 0196 4 11 Pa KE 9 Au Ips ALE Pu Tai 
SES LK ISI GS KELE PAN FN AN 
. 1 9 AAA Na aa aa OK TP nanah 
Siaee DIA IS KI ah Ipa Ino TAN 
071 433 DIN # IL or pe Jet arot 
eniena ee Ui Sa PEN AN 
506. Dan dari Abu Sa'ied Al-Khudlrie, ia berkata: Ali -yang 
waktu itu berada di Yaman- pernah mengirim sekeping emas kepada 
Nabi saw. Lalu Nabi membagikannya kepada empat orang. Kemudian 
ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. 
Lalu Nabi saw. menjawab: Celaka engkau, bukankah aku orang yang 
paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertagwa kepada Allah. 
Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya: Ya 
Rasulullah, apa tidak aku pukul saja lehernya? Nabi menjawab: 
Jangan, barangkali ia melakukan sembahyang. Khalid berkata: Berapa 
banyak orang sembahyang, yang hanya menyatakan dengan lisannya 
tapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah saw. menjawab: 


269 











Sesungguhnya .aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati 
manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. (Dising- 


kat dari suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


» ey P3 P4 2 en dam 3 5 » 
SIAK CA PI DIA Beres Knp ADA Ea) — ON 
. 


Pd 
PARA OUT DP SA 2... KA ET Ld 
v3 2 Jan, IS 23 AS ml 3 A9 — jo Ah aa, 


| 7 
7 KTA Da Ld Pa Le AN? ze $$ 2 opo 
AN He and G3 ega AI day AL 
Pn ine AE Ran Ud 


PIN LAS ain JB SSS, sp 
Pn CIK Len age AA er TA Inget AA aah 
las. n PPA SA TAN PAT PA PATI PS Pen ENI 


7 


Wee RAP PN AS ENG SA 

507. Dan dari "Ubaidillah bin 'Adiy bin Hiyaar, bahwa seorang 
laki-laki dari kaum Anshar menceritakan kepadanya, bahwa ia telah 
datang kepada Rasulullah saw. -sedang Rasulullah ketika itu berada di 
dalam satu majlis- ia berbisik kepada Rasulullah minta idzin untuk 
membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafigien. Lalu Rasulul- 
lah saw. mengatakan dengan keras, ia bersabda: Bukankah ia 
mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Laki-laki Anshar 
itu menjawab: Benar ya Rasulullah, tetapi sebenarnya ia tidak 
menyaksikan. Ja bertanya: Bukankah ia mengakui bahwa sesungguh- 
nya Muhammad adalah utusan Allah? Laki-laki Anshar menjawab: 
Benar, tetapi sebenarnya ia tidak mengakui. Ia bertanya (lagi): 
Bukankah ia sembahyang? Laki-laki Anshar itu pun menjawab: 
Benar, tetapi hakekatnya ia tidak sembahyang. Lalu Rasulullah saw. 
bersabda: Mereka itulah orang-orang yang aku dilarang oleh Allah 
untuk membunuhnya. (H.R. Syaf'ie dan Ahmad, di dalam kedua 
Musnadnya). 


Penjelasan 
Sabda Nabi "Aku diperintahkan untuk "memerangi manusia 
sehingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah 
. dst., sampai kepada perkataan: kecuali yang dibenarkan oleh 
Islam” itu, Syarih berkata: Yang dimaksud ialah, apa yang diwajibkan 
-dalam Syari'at Islam, untuk dialirkan darahnya, seperti: gishas, zina 


270 





muhshan, dan lain-lainnya, atau yang oleh Syari'at Islam dihalalkan 
mengambil sebagian dari harta, seperti: denda-denda karena pelang- 
garan kriminil, mengganti barang yang dirusakkan, nafagah-nafagah 
yang wajib, dan lain sebagainya. 

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang melahirkan ke-Islam- 
annya dan merahasiakan kekafirannya, maka diterima ke-Islamannya 
itu secara dhahir. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. 

Sabda Nabi ”Barangkali ia melakukan sembahyang” itu, menun- 
jukkan bahwa sembahyang itu menyebabkan dilindunginya darah 
(jiwa). Akan tetapi harus disertai juga dengan perkara-perkara yang 
tersebut dalam hadits itu. 

Mushannif menjadikan hadits itu sebagai dalil diterimanya taubat- 
nya orang munafig, yaitu ia berkata: Hadits itu dijadikan dalil bagi 
orang yang berpendapat diterimanya taubatnya orang munafig. 

Syarih berkata: Apa yang telah disebutkan oleh Muhannif tentang 
zindig (munafig) itu semata-mata hanya berpangkal kepada omongan 
seorang laki-laki kepada Rasulullah ”Takutlah kepada Allah”. Dan ini 
berbeda dengan- apa yang didefinisikan oleh para ulama tentang arti 
”Zindig”. terdapat di dalam riwayat lain, di dalam Shaheh Bukhari, ia 


berkata: 
Va LAI AN Le IM A1 PPN UN An 
: MSG & NG TAS AD 219 


Artinya: "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang 
tidake adil dan tidak dimaksudkan mencari keridloan Ailah.” Dan 
beristidlal seperti ini, menurut anggapan Mushannif adalah lebih jelas. 

Oadlie 'Iyadl berkata: Hukum Syara' menetapkan bahwa orang 
yang mencela Nabi saw. adalah kafir dan boleh dibunuh. Akan tetapi 
tidak disebutkan di dalam hadits ini bahwa laki-laki tsb. dibunuh. 

Al-Mazirie berkata: Boleh jadi ia tidak mengerti bahwa yang 
demikian itu mencela kenabian, sekalipun hanya menyandarkan 
kepada ketidakadilan dalam membagi. Dan boleh jadi istidlalnya 


, Mushannif itu, karena melihat sabda Nabi ”Barangkali ia melakukan 


sembahyang”, dan juga kepada sabdanya: "Aku tidak diperintahkan 
untuk menyelidiki hati-hati manusia”. Karena sesungguhnya yang 
demikian itu menunjukkan diterimanya dhahirnya taubat dan terpeli- 
haranya darah orang yang mengerjakan sembahyang. Karena itu, 
apabila orang zindig (munafig) itu telah melahirkan taubatnya serta 
mengerjakan amalan-amalan Islam, maka darahnya dilindungi. Sele- 


sal. 


za 





Ibnu Hajar Al-'Asgalani berkata di dalam Fat-hul Bari: Imam 
Ourtubie berkata: Sesungguhnya dicegahnya untuk membunuh laki- 
laki itu, sekalipun ia sudah berhak untuk dibunuh, adalah agar orang- 
orang tidak bercerita bahwa Nabi saw. telah membunuh shahabat- 
shahabatnya. Lebih-lebih terhadap orang yang masih sembahyang, 
sebagaimana perbandingannya sudah terdahulu dalam cerita "Abdullah 
bin Ubay, yang dibenarkan oleh Ibnu Hajar juga. 

Perkataan "Sesungguhnya seorang laki-laki dari Anshar datang 
kepada Rasulullah saw., sedang Nabi (ketika itu) berada di dalam satu 
majlis, ia berbisik minta idzin untuk membunuh seorang laki-laki dari 
kalangan Munafigien ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini 
menunjukkan bahwa yang wajib adalah bergaul sesama manusia 
menurut apa yang diketahui ihwalnya yang nampak, tanpa meneliti 
dan menyelidiki. Sebab yang demikian itu, termasuk perkara yang 
tidak diperintahkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu Nabi saw. 
bersabda: "Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati- 
hati manusia.” Juga Nabi bersabda kepada Usamah, sebagai jawaban 
terhadap apa yang ia ucapkan kepada Nabi, yaitu: Sesungguhnya dia 
hanya membaca syahadat saja ya Rasulullah! Kemudian Nabi saw. 
bersabda: 

On ia aa Kal 


(Adakah engkau telah membelah hatinya?). Penilaian Nabi saw. 
terhadap hal-ihwal dlahir itu adalah sudah menjadi kebiasaannya 
dalam semua hal. Di antaranya ialah sabdanya terhadap pamannya, 
yaitu Al-Abbas, ketika ia minta idzin pada pertempuran Badar, 
dengan alasan karena terpaksa, lalu Nabi bersabda kepadanya: 


aga ATA 


(Keadaan dhahirmulah yang menjadi penilaian kami). Dan demikian 
pula hadits yang berbunyi: 


“ a re) “ -) ga . 0,7 
LNG ES SIKU 
AA ru AE en uga 


272 





(Artinya: "Sesungguhnya aku hanya menghukum menurut apa yang 
aku dengar, karena itu barangsiapa yang aku telah putuskan baginya 
dengan sesuatu dari harta saudaranya, maka sekali-kali jangan ambil 
dia, karena aku hanya memotongkan baginya satu potongan dari api 
neraka.”). Juga hadits yang berbunyi: 


(Sesungguhnya kami hanya menghukumi menurut apa yang dhahir”). 

Di antara penilaian-penilaian terhadap dhahir yang paling menon- 
jol ialah pergaulan Rasulullah saw. bersama orang-orang munafig, 
seperti saling memberi dan mu'amalah, yang dilakukan menurut 
keadaan yang dhahir. 


- 


3, BAB: ALASAN GOLONGAN YANG MENGKAFIRKAN ORANG 
YANG MENINGGALKAN SEMBAHYANG 


« Booo #Lag 0 Ao DAS AL Cah 01 
PASS IA ap Spa Jo TER E— O5N 


. 


MSI Y SAW Ie H ola 


508. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Antara 
seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang.” (H.R. 
Jama'ah, kecuah Bukhari dan Nasai). 


2 AG di Kop gn ASAP Inn AL PL 
Kn ea Al Io, Sa BEAN SN ASI —24 


- 
ak pa 2.1 nol Fl Sgnopr S0 0 bad 
Pa AI PER UG AS RAN SN NA EA 


Pa 


509. “Dan dari Buraidah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sembah- 
yang, karena itu barangsiapa meninggalkannya berarti ia telah kufur.” 
(H.R. Imam yang lima). 


K0 btope yA AT AL Pn LA eat 
ap PAN WA LAYAN pi AAS -—& 
- kena Z @ 


Pd 10 og P2 "0d Pa LA 
SN Os KANKER Sp NN Gea 


273 





. 510. Dan dari Abdullah bin Syagig Al-'Ugailie, ia berkata: 
Adalah Shahabat-shahabat Rasulullah saw., tidak memandang sesuatu 
dari amal-amal (yang bila) ditinggalkannya berarti kufur, melainkan 
sembahyang. (H.R. Tirmidzie). 


2 KS goa & es 0 0 .. 0 . or. 
AN OAT UNI KEL AKA IA In PboranlA 33 — OI 
Ka Deni Sa ea ae ben rorp rp 23 GI IL 01 Ly OK NT PP Ta ALA 
KAA ES PAKE BS G3 
Oho1 LS remi Lo ag 1 A1 0100 2990251 LA 
MET IATIN, BANGSA, bla,» PASANG 
aer “Aa Glalag 


511. Dan dari "Abdullah bin 'Amr bin "Ash, dari Nabi saw., 
bahwa ia pada suatu hari menerangkan tentang shalat, lalu ia bersab- 
da: "Barangsiapa memeliharanya, maka sembahyang itu baginya 
sebagai cahaya, bukti dan penyelamat, pada hari Oiyamat. Dan 
barangsiapa tidak memeliharanya, maka shalat itu baginya tidak akan 
merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak (pula) sebagai 
penyelamat. Dan adalah dia pada hari Oryamat bersama-sama Oarun, 
Fir'aun, Ha-man, dan Ubay bin Khalaf.” (H.R. Ahmad). 


Penjelasan 

Sabda Nabi ”Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggal- 
kan sembahyang” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa 
meninggalkan sembahyang itu, termasuk salah satu yang menyebabkan 
kekufuran. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang 
kafirnya orang yang meninggalkan sembahyang karena ingkar kepada 
wajibnya, kecuali kalau ia baru memeluk Islam, atau tidak bergaul 
dengan orang Islam pada suatu masa yang sebenarnya kewajiban 
sembahyang itu sampai kepadanya. 

Akan tetapi, jika meninggalkannya karena malas, padahal ia 
percaya akan wajibnya, sebagaimana halnya kebanyakan orang, maka 
ulama-ulama berbeda pendapat dalam soal itu. 

Ulama Ahlul Bait dan jumhur ulama salaf serta khalaf, di antara- 
nya Malik dan Syafi'ie, berpendapat bahwa dia itu tidak kafir, tetapi 
fasig apabila mau bertaubat. Tetapi kalau ia tidak mau bertaubat, 
maka dia harus dibunuh sebagaimana hukuman hadd, seperti zina 
muhshan, akan tetapi pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dengan 
pedang. 


274 


Dan ada sementara golongan dari Ulama salaf yang berpendapat, 
bahwa dia itu kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Alie bin Abi 
Thalib. Dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad bin 
Hanbal. 

Abdullah bin Mubarak dan Is-hag bin Rahawaih, berpendapat 
seperti itu. Yang juga merupakan satu pandangan bagi sebagian 
rekan-rekan Syafre. « 

Imam Abu Hanifah dan segolongan dari Ahli Kufah serta 
Al-Muzanie, yaitu rekan Syafi'ie, mereka berpendapat bahwa dia itu 
tidak kafir dan tidak harus dibunuh, tetapi diberi hukuman ta'zier dan 
dipenjara sehingga ia mengerjakan sembahyang. 

Selanjutnya Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa dia itu kafir 
yang harus dibunuh. Adapun dasar kekufurannya, karena hadits- 
hadits telah membenarkan bahwa Syari” (yaitu Rasulullah saw. pent.) 
menamakan orang yang meninggalkan sembahyang itu dengan nama 
tsb., yaitu: kafir. Dan telah menetapkan pula bahwa yang mengha- 
langi antara seseorang dengan bolehnya diberi nama dengan nama ini,. 
adalah sembahyang. Karena itu, meninggalkan sembahyang menentu- 
kan dia diberi predikat “kafir”. Adapun dalil yang menerangkan ia 
harus dibunuh, karena sesungguhnya hadits yang menerangkan: ” Aku 
diperintah untuk memerangi manusia”, itu menetapkan wajibnya 
membunuh, sebagai konsekwensi peperangan. Dan demikian pula 
dalil-datil lain yang telah tersebut dalam bab pertama, tetapi kami 
tidak perlu menjelaskan dalil-dalil yang dimaksud. 

Allah mensyaratkan di dalam Al-Our'an tentang pembebasan dari 
pembunuhan dengan taubat, sembahyang dan mengeluarkan zakat. 
Seperti firman-Nya: 


0 Jo 25 5 eh Ca YAN CO: 
AS KANG KAN 3 


(WA - en 1g — 


Artinya: ”Kemudian jika mereka bertaubat, dan mendirikan 
sembahyang dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah jalan mere- 
ka.” (At-Taubah 6). 

. Jadi orang yang tidak mengerjakan sembahyang, tidak boleh 
dibiarkan. 

Dan di dalam Shahih Muslim, Nabi saw. bersabda: 





2 La Sa DIAN Jo 0g) 290 

SN D3 NE EA Pan He Area da 

2D A— -, 2010 WA A Lt p4 we 01 

Aa ME, 2 Abas 2 A9 A3 

L, L 22 9 ng 
Cak ab NEK IE. RI 

Artinya: "Akan ada atas kamu penguasa-penguasa, yang kamu 
kenal tetapi kamu ingkari, maka barangsiapa mengingkari, berarti dia 
telah bebas, dan barangsiapa membenci, berarti dia telah selamat. 
Akan tetapi barangsiapa rela dan mengikuti “ Lalu mereka 
bertanya: Tidakkah kami bunuh saja mereka itu? Nabi menjawab: 
”Jangan, selama mereka masih sembahyang”. 

Jadi, sembahyang dijadikan sebagai tameng (penghalang) untuk 
memerangi penguasa-penguasa yang fasig. 

Dan demikian pula sabdanya terhadap Khalid “barangkali ia 
mengerjakan sembahyang”, maka ia menetapkan bahwa penghalang 
dari pembunuhan adalah sembahyang itu sendiri. 

Hadits yang mengatakan, "Tidak halal darah seorang muslim” itu, 
mafhumnya tidak menentangi kepada isi (manthug) daripada hadits- 
hadits shahih yang tegas. 

Selanjutnya Syarih berkata: Mereka berselisih pendapat, apakah 
wajibnya membunuh itu karena meninggalkan sekali sembahyang, 
atau berulang kah. Maka dalam hal ini, jumhur berpendapat, bahwa 
dia boleh dibunuh karena meninggalkan sekali sembahyang. Sebab 
hadits-hadits telah menetapkan demikian. Sedang yang mengikat lebih 
dari sekali, tidak ada dalilnya. 

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Apabila ia diajak sembahyang, 
lalu menolak sambil berkata: ”Saya tidak sembahyang”, sehingga 
habis waktunya, maka ia wajib dibunuh. 


4. BAB: ALASAN GOLONGAN YANG MENGATAKAN ORANG 
YANG MENINGGALKAN SEMBAHYANG TIDAK KAFIR, 
TIDAK KEKAL DI NERAKA, TETAPI BERDOSA BESAR. 


Lon n “LOL LI AT 1 
ASN PA 8 Goa 2 Seojloye — ON 
LGS ALL MUI TE AL BAU 
SA ae Ye AJE La PN UI pa 


- 216 


re o.i9g0 . 1G nh. Pn ne 2 Pagu NA 

LN ag AA Jean lola 

4 7 4 0ye aopongpor 3 ce Ina ML 

NS ANE UN GAN pa 

Kr Lan 0 or 0.9 

APN is artan AN ENG obat m OA Abas 
512. Dari Ibnu Muhairiz, bahwa seorang laki-laki dari Bani 
Kinanah, yang dikenal dengan Al-Mukhdajiy, pernah mendengar 
seorang laki-laki di Syam, yang dikenal dengan Abu Muhammad, ia 
berkata: Aku gembira, (lalu aku pergi) kepada "Ubadah bin Shamit 
untuk memberitaukan kepadanya. Maka "Ubadah berkata: Abu Mu- 
hammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersab- 
da: "Sembahyang yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya 
itu adalah lima. Barangsiapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan 
sedikit pun dari padanya, karena hendak memperingan kewajibannya, 
maka dia dapat jaminan dari Allah, (yaitu) bahwa. Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa tidak mengerja- 
kannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, (yaitu) bila Allah 
menghendaki, maka Ia akan menyiksanya, dan bila Ia menghendaki, 
maka Ia akan mengampuninya.” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan 

Nasai). 


Lo Po LI LN KB ata 0. Lo, age 
Be og pra 3 lag dala cpl9 — DIY 


Pel 
PA Lag 


“ 
da 
“ga, 


513. Dan Ibnu Majah meriwayatkan, dengan Iafazh: ”Barang- 
siapa mengerjakannya, dengan mengurangi sesuatu daripadanya, 
karena hendak memperingan wajibnya sembahyang.” 


Pr. R3 PN bd |, 1s .. Laba Ye Belt NU 
KA Gen be IP LAS WAN —Olt 
A nyo 9. &, Pd M4 2 Pa MEN AOA Uked ata 
AI dan SEN ES ABU GAS AN 
tot . On Port BINI Abal 2 INC 
JENAITA MASSA SA Na 
Gal na AI 
Hoo 3 Ia Any AN 


277 








514. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya pertama-tama perbuatan 
manusia yang dihisab pada hari Oiyamat, adalah sembahyang wajib. 
Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoal- 
annya), tetapi apabila tidak sempurna sembahyangnya, dikatakan 
kepada Malaikat: Lihat dulu, apakah ia pernah mengerjakan 
sembahyang sunnat? Jika ia pernah mengerjakan sembahyang sunat, 
maka kekurangan dalam sembahyang wajib (fardlu) disempurnakan 


dengan sembahyang sunnatnya. Kemudian semua amal-amal yang. 


wajib diperlukan seperti itu. (H.R. Imam yang lima). 
Pendapat yang mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan 
sembahyang ini, dikuatkan oleh keumuman hadits-hadits, diantaranya: 


atpae PIL ANAL X5 0 
Ai ie Sia A TA TA arog NA AKA IN ATI 
KARENA Eng LT Ah 2 AA Haa 
dng IKU 


515. Yang diriwayatkan dari '"Ubadah bin Shamit, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mengakui bahwa tidak ada 
Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, “dan 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya: dan 
"Isa adalah hamba Allah dan (yang terjadi dengan) kahmat-Nya 1), 
yang disampaikannya kepada Maryam (dengan tiupan) ruuh dari 
pada-Nya, dan sesungguhnya surga dan neraka itu benar (adanya), 
maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, menurut keadaan 
amalnya.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


0 AL oo 


— KA KR 3 Fi IeAA lk CAN PN Ox 
ANN ATA Ge Agen Ian 


Ld 


NU AAN 211 II 1 JB ot (Ban A Lok 
PT PGA & APP APA KE NEIAIG, a 


1) "Kalimat-Nya” itu maksudnya, Kalimat ”kun” (jadilah) tanpa bapak. (Lihat Al- 
Our'an dan Tarjamahannya, Dep. Agama, him. 82 & 152). 


2718 


Fi . Ta AN RAN KE opo . 
e, Sa "Adela IKEA » 16 219 rpA ST ANA 
Lor el 


Dale aya aa AI tan 


516. Dan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. bersabda 
sedang Mu'adz mengawaninya dalam bepergian: "Ya Mu'adz!” Ia 
menjawab: Kusambut panggilanmu ya Rasulullah, sejahteralah eng- 
kau! —tiga kali-. Kemudian ia bersabda: "Tidak seorang pun manusia, 
yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesung- 


' guhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, melainkan 


Allah mengharamkannya masuk neraka.” Mu'adz bertanya: Ya 
Rasulullah, apakah tidak perlu kusampaikan hal itu kepada manusia, 
supaya mereka gembira? Nabi menjawab: ”Kalau begitu, mereka akan 


. menggantungkan (syahadatnya itu saja).” Lalu Mu'acz memberitahu- 


kan hal itu ketika akan mati, karena merasa dosa (kalau ia tidak 
memberitahukannya). (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 
dan Muslim). 


541 Or 3. 


CD AA £ 1001 
ASAM se SIA PAN TP de Bona ot —0V 
2” 9, 10 10 0 0ow y PL r0 LD Anda 
PAN “ PS ANE LS ah Anang (M3 
PN R3 Hp SMAN #0613 
517. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Setiap Nabi mempunyai do'a yang mustajab (terkabul), 
karena itu setiap Nabi mendahulukn do'anya. Tetapi sesungguhnya 
aku menangguhkan do'aku untuk memberi syafa'ah (permintaan 
ampun) kepada ummatku pada hari Oiyamat, dan syafa'at itu akan 


didapat —insya Allah- oleh siapapun yang mati dari ummatku yang 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.” (H.R. Muslim). 


NI IE AN IE Eta, DIN 
santan seen pe - KI 


518. Dan juga dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: ”Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'ahku, (yaitu) 


Fn 4 








orang yang berkata "LA ILAAHA ILLA-LLAH” dengan ikhlash dari 
hatinya.” (H.R. Bukhari). 


Penjelasan 

Mereka yang tidak mengafirkan orang yang meninggalkan sem- 
bahyang itu telah membawakan hadits-hadits yang ”mengafirkan” 
dengan arti ”kufur-ni'mah”, atau dengan ma'na "mendekati kekufur- 
an”. Ada juga beberapa hadits selain masalah sembahyang yang juga 
maksudnya seperti itu, yaitu: 


SN Ae MJ (Ilbn3222 Sk3333 — 011 
ae mdtr ya z MASA Large PA sen 


519. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: ”Memaki-maki orang Islam adalah fasig, dan memerangi- 
nya adalah kufur.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


LA On 1 IS ya 0 


» Htngao an GET — ON 


Na ia 23 - 


BA 
Ia, En AA 


520. Dan dari Abu Dzat, sesungguhnya ia kenakan Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui orang lain 
sebagai ayahnya, padahal ia mengetahuinya (bahwa dia itu bukan 
ayahnya), melainkan kufur. Dan barangsiapa mengakui apa yang 
bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia 
menyiapkan tempat duduknya di neraka.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


So Bee SI TE SEL NS SANG 01 


4 Lo, 


AA Pop NI AN, PEMAKAN aa MEA) 


521. - Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Dua perkara pada manusia, yang menyebabkan mereka 
menjadi kufur, yaitu: mencela keturunan, dan meratapi mayyit.” 
(H.R. Ahmad dan Muslim). 


280 





2S “3g Aas TA Ibas 


AA ola PNY MATAN HAN jan de ne , PA 


901 Sg 11 Pad 
Sa Dt 3 -0YY 


... 


522. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Adalah "Umar pernah 
bersumpah dengan "demi ayahku”. Lalu Rasulullah saw. melarangnya 
dan ia bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain 
Allah, maka ia telah berbuat syirik.” (H.R. Ahmad). 


Bet pa nego Aa nyaa Es MAN Gang Ao —OYY 
se kota v3 peta ASN 


523. Dan dari Ibnu "Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: "Pecandu khamr, bila ia mati maka akan bertemu Allh seperti 
penyembah berhala.” (H.R. Ahmad). 


Penjelasan 

Sabda Nabi ”Lima sembahyang yang diwajibkan oleh Allah terha- 
dap hamba-hamba-Nya ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini dibawa 
oleh Mushannif untuk dijadikan dalil atas tidak kafirnya orang yang 
meninggalkan sembahyang, dan tidak kekal di neraka, karena sabda 
Nabi saw. menyatakan: "Apabila Ia (Allah) menghendaki, Ia siksa 
dia, dan apabila Ia menghendaki, Ia ampunkan dia.” 

Selanjutnya Syarih berkata: Ulama-ulama Islam dari golongan 
salaf dan khalaf telah sepakat bahwa hadits-hadits yang menerangkan 
tentang orang yang mengucapkan ”La ilaaha illa-llah” masuk surga 
itu, terikat dengan tidak melepaskan kewajiban-kewajiban yang 
diwajibkan oleh Allah, dan tidak mengerjakan salah satu dari 
dosa-dosa besar yang pelakunya tidak akan diampuni. Dan sepakat 
pula bahwa semata-mata ”syahadat”, tidak dapat memastikan untuk 
masuk surga. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa untuk alasan bagi 
persoalan yang dimaksud. 

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kekalnya di 
neraka orang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban 
atau mengerjakan sesuatu perbuatan haram, padahal ia membaca 
"syahadat” dan tidak tobat. Golongan Mu'tazilah menetapkan kekal 


281 





di neraka. Sedang golongan 'Asy-'ariyyah berpendapat: Dia akan 
disiksa di neraka kemudian dipindahkan ke surga. 1). 

Demikian pula mereka berbeda pendapat dalam hal masuk surga 
atas kehendak.Allah. Golongan 'Asy-'ariyyah dan lainnya berpenda- 
pat: Bisa masuk surga atas kehendak Allah. Sedang golongan Mu” tazi- 
lah, menolak hal ini. 

Selanjutnya Syarih berkata: Adapun hadits-hadits yang dibawa 
oleh-Mushannif dalam memperkuat ta'wil tsb. adalah merupakan 
pertentangan, sebagaimana pertentangan dalam memberi predikat 


”kufur” bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dan sesungguh- - 


nya kami telah memberi pengertian kepada engkau, bahwa sebab 
terjadinya kesempitan ta'wil adalah kekeliruan sangkaan yang memas- 
tikan antara kufur dan tidak mendapat pengampunan, padahal bukan 
keseluruhannya. Dan meniadakan kesemuanya itu dapat memuaskan 
kamu untuk menta'wil kebanyakan hadits-hadits yang ada itu. 

Dan kami berkata: Barangsiapa yang dinamakan kafir oleh 
Rasulullah saw., kami akan menamakan dia itu kafir, dan kami tidak 
akan menambah dari ketentuan ini, serta tidak menta'wilkan dengan 
sesuatu, karena tidak ada jalan untuk itu. Selesai, dengan ringkas, 
semoga Allah memberi taufig. 


5. BAB: MENYURUH ANAK KECIL BERSEMBAHYANG, 
SEBAGAI LATIHAN,BUKAN SEBAGAI KEWAJIBAN 


ena 2 J6 Madan Keager ta £- oYyt 
- 2rond, eat, 2 Ka oz 0 yaa C3 .. 
Saha otg TS Naa ea ja 


“d3 (iba ol bata! 


524. Dari "Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: ”Suruhiah anak-anak kecil kamu 
melakukan sembahyang pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka 
(bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka 
di tempat-tempat tidur.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). 


1) Menurut hadits-hadits yang shaheh, bahwa ia tidak kekal di neraka. Lihat majalah 
”AL MUSLIMUN” No. 89, halaman 10-13). 


282 





- Ca Pn Da 
AS — NO 


3 5 AL GS ta P3 bari 1 sada oa. 2 TN LA SE 
i 2 ULP Na PA 
525.. Dan dari 'Aisyah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Diangkat 
pena (tidak ditulis) dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga ia 
bangun, dari anak-anak kecil sehingga ia baligh, dan dari orang gila 
sehingga ia bisa berfikir (normal).” (H.R. Ahmad). 


pia g Pe Kan .4 


Nang 1g 3, 


GA jas Sena baba IA EA Yeya A59 — oya 


526. Dan seperti ini juga, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan 
dari jalan "Alie bin Abi Thalib. Dan Tirmidzi berkata: hadits ini hasan. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajibnya menyuruh 
anak kecil untuk melakukan sembahyang, apabila mereka berusia 
tujuh tahun. Dan mereka harus dipukul karena meninggalkannya, 
apabila berusia sepuluh tahun. Dan mereka harus dipisahkan tempat 
tidurnya. 

Syarih berkata: Hadits 'Aisyah itu menunjukkan tidak adanya 
taklief bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur, 
selama mereka berada dalam keadaan itu. Selesai. 

Oadli 'IyadI berkata: Wali anak kecil wajib mengajarkan kepada- 
nya bersuci dan bersembahyang, dan memerintahkan melakukannya 
apabila ia sudah berusia tujuh tahun, dan mendidik (dengan memberi 
hukuman) karena meninggalkan sembahyang, apabila ia telah menca- 
pai usia sepuluh tahun, karena Nabi saw telah memerintahkan demikian. 
Sedang dhahirnya perintah adalah wajib. Perintah dan mendidik ini 
adalah menjadi hak anak kecil untuk melatih sembahyang, agar 
terbiasa, sehingga tidak meninggalkannya ketika sudah baligh. 


6. BAB: ORANG KAFIR APABILA MASUK ISLAM, 
TIDAK HARUS MENGOADLA' SEMBAHYANG 


10 LA 0 s 
Mogi . aga dee 25 LANANG PENGA ja£ KEE- DNV 


283 





521. Dari 'Amr bin Ash, bahwa Nabi saw. bersabda: ”Islam 
menutup dosa-dosa sebelumnya.” (H.R. Ahmad). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan "menutup” yang dimaksudkan ialah: 
memutus. Sedang maksud hadits tsb. ialah: bahwa masuk Islam itu 
dapat menghilangkan bekas dosa-dosa yang diperbuat pada waktu 
kafirnya. Adapun kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan sebelum Islam- 
nya, maka tidak dihapuskan, karena hadits yang diriwayatkan oleh 
Hakiem bin Hizaam, bagi Imam Muslim dan lainnya: 


LI GL 202 2,73 203 3 v, 0 sae Pn 
ANN GAN Ca GPM SNSAASI 
: PN AN basa? — 2 aan, A0 -M 
weah| | gan) AI . Csovalg 3 dya Jb (— 
oo LO AA or cit 
PESAN aa Wan 
Artinya: Sesungguhnya Hakiem bin Hizaam bertanya kepada 
Rasulullah saw.: Bagaimana pendapat engkau tentang beberapa 
perkara dosa yang pernah kulakukan pada masa Jahiliyyah, apakah 
aku masih mendapatkan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan pada 


masa Jahiliyyah? Lalu Rasulullah saw. menjawab: Engkau masuk 
Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu.” 


sek 





BAB-BAB WAKTU SEMBAHYANG 


1. BAB: WAKTU ZHUHUR 
IKAT IP ae LN A Sop CE- ON 
PMA LING Sa MEN SS AJ 
AE LN YEN EA 
BP GEN SANG Aa SEA 
SE EA PE bah JA 
JA SA Kebas P SEA Ag 

ADE YNA AMA han 
MEA DNA an YSS 
LA MENYALIN Aan hbs 

FAN Bak nba 


re , 4 s BL eh 
AGENT PE AU Sbb Plety TER Pare 
0g CK 
SIN 


4 


528. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi saw. didatangi oleh 
Jibril a.s., lalu Jibril datang kepadanya: ”Berdirilah, lalu bersembah- 
yanglah,” kemudian Nabi sembahyang zhuhur ketika matahari sudah 
tergelincir. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'ashar, 
lalu ia berkata: ”Berdirilah, lalu bersembahyanglah,” kemudian Nabi 
sembahyang 'ashar ketika bayangan segala sesuatu menjadi sama. 
Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu maghrib, lalu ia 


285 


berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah,” kemudian Nabi sem- 
bahyang maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril menda- 
tangi kepadanya di waktu 'isya, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu 
bersembahyanglah,” kemudian Nabi sembahyang 'isya ketika cahaya 
merah telah lenyap. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya, lalu ia 
berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyanglah,” kemudian Nabi sem- 
bahyang shubuh ketika fajar menyingsing, atau ia berkata: ketika fajar 
memancar. Kemudian esok.harinya Jibril mendatangi (Nabi) kembali 
pada waktu zhuhur, lalu ia berkata: "Berdirilah, lalu bersembahyang- 
lah,” kemudian Nabi sembahyang dhuhur ketika bayangan segala 
sesuatu menjadi sama. Kemudia Jibril mendatangi kepadanya di waktu 
'ashar, lalu ia berkata: ”Berdirilah, lalu bersembahyanglah,” kemu- 
dian Nabi sembahyang 'ashar ketika bayangan segala sesuatu menjadi 
dua kali. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu maghrib, 
dalam waktu yang sama dengan yang pertama, tidak bergeser dari 
padanya. Kemudian Jibril mendatangi kepadanya di waktu 'isya ketika 
pertengahan malam telah lewat, atau ia berkata: sepertiga malam telah 
lewat, lalu Nabi sembahyang 'isya. Kemudian Jibril mendatangi 
kepadanya di waktu sudah terang benderang, lalu ia berkata: "Berdiri- 
lah, lalu bersembahyanglah,” kemudian Nabi sembahyang shubuh. 
Kemudian Jibril berkata: "Apa-apa yang di antara kedua waktu ini, itu- 
lah waktu sembahyang.” (H.R. Ahmad dan Nasai. Dan Imam Tirmidzi 
meriwayatkan seperti itu. Imam Bukhari berkata: Hadits ini adalah 
hadits yang paling shah dalam menerangkan tentang waktu-waktu 
sembahyang). 


Ae ara An ee IE EL AA 2x13 —0Y4 


AT ras 5 SA , Bea Sis Ke NAN 
Ae PPA PEN YN AAA MI NAGA AA ANT 
Bani IN FA me TAK 
SE SSL Mi Ig 
Giaa Ma Gr ANJE 


529. Dan bagi Tirmidzi, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: "Jibril a.s. mengimami aku di Baitullah dua kali.” Lalu 


In 


286 





Ibnu 'Abbas menyebutkan seperti hadits Jabir, tetapi ia berkata di 
dalam hadits itu: ”Dan Nabi sembahyang yang kedua kalinya ketika ' 
bayangan tiap-tiap sesuatu menjadi sama, untuk waktu 'ashar seperti 
kemarin.” Dan Jabir berkata pula di dalam hadits itu: "Kemudian 
Nabi sembahyang 'isya yang akhir, ketika telah lewat sepertiga malam.” 
Dan di dalam hadits itu disebutkan: ” Kemudian Jibril berkata: Ya 
Muhammad, inilah waktu yang dipergunakan para Nabi-nabi sebelum 
engkau. Sedang waktu yang dimaksud adalah antara kedua waktu ini.” 
Imam Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa masing-masing 
sembahyang itu, mempunyai dua waktu, "kecuali (Ya Dan pembi- 
caraan untuk itu akan datang. 

Hadits ini juga, menunjukkan bahwa sembahyang :u, mempunyai 
waktu-waktu tertentu, tidak sah sembahyang yang dilakukan sebelum 
waktunya, menurut ijma”. Di samping itu, hadits itu juga menunjuk- 
kan bahwa permulaan waktu sembahyang dhuhur adalah tergelincirnya 
matahari. Tidak ada perbedaan pendapat yang perlu dibicarakan 
dalam hal ini. Sedang akhir waktu sembahyang dhuhur adalah ketika 
bayangan tiap-tiap sesuatu menjadi sama panjangnya. 

Syarih berkata dalam bab waktu sembahyang maghrib, sbb : 
Ulama salaf berselisih dalam hal itu, apakah sembahyang maghrib itu 
mempunyai satu atau dua waktu? Imam Syafi'ie berkata: Sesungguh- 
nya sembahyang maghrib itu hanya mempunyai satu waktu saja. 
Tetapi Abu Tsaur meriwayatkan dari padanya, bahwa sembahyang 
maghrib itu mempunyai dua waktu. Imam Nawawi berkata: Ini adalah 
pendapat yang benar. Selesai. 

Saya berkata: Itu adalah pendapat yang benar, berdasarkan hadits 
riwayat Muslim dan lainnya di dalam hadits Abdullah bin 'Amr, dari 
Nabi saw., ia bersabda: 


.. 2 oA0, £ IG, 
PANEN PAK AMS “333 
“ PJ - ” 


Artinya: "Dan waktu sembahyang maghrib itu adalah selama 
cahaya merah belum hilang.” 

Imam Nawawi berkata: Untuk menjawab hadits Jibril ketika 
sembahyang maghrib dua hari dalam satu waktu itu, ada tiga segi: 
Pertama, bawa Jibril meringkas untuk menerangkan tentang waktu 
ikhtiyar, ia tidak menjelaskan waktu jawaz. Dan ini berlaku untuk 


287 








semua sembahyang, kecuali dhuhur 1). Kedua, bahwa hadits Jibril 
tsb. terjadi pada permulaan kalinya di Makkah. Sedang hadits-hadits 
yang menerangkan tentang diulurkannya waktu maghrib sampai 
terbenamnya cahaya merah itu, datang kemudian. Yaitu, pada masa- 


masa yang akhir di Madinah. Oleh karena itu, hadits-hadits inilah yang - 


wajib dipegang. Ketiga, bahwa hadits-hadits ini sanadnya lebih sah 
daripada hadits penjelasan Jibril. Oleh karena itu harus didahulukan. 
Selesai. 


- 


2. BAB: MENYEGERAKAN DAN MENGAKHIRKAN 
SEMBAHYANG, KARENA SANGAT PANAS 


Lon an okt @uatgansaen 0 e | 
Tema II Ip BENER LAS SE —0y- 
Jah pelapis emnaaP lola, ha IRI | 


530. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Adalah Nabi saw., 
pernah sembahyang zhuhur ketika matahari sudah tergelincir.” (H.R. 
Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud). 


2 Or ena ob W GL to: 
AA ERA ESL -01 


5 0 La PL Gue ne. 
“alot, Yaya, A kam ll 


531. Dan dari Anas (bin Malik), ia berkata: Adalah Nabi saw.: 
pernah sembahyang zhuhur pada musim dingin, tetapi kami tidak tahu 
apakah siang hari sudah lewat lebih banyak atau masih tersisa. (H.R. 
Ahmad). 


LP LAIN, Agen Atuh 0 LK Oa 
ME LNG TES S3 —0YY 
Mita TES NGK 


532. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Nabi saw. 
apabila keadaan panas, ia mengakhirkan sembahyang sampai dingin. 


1) Ini menurut aslinya, barangkali yang dimaksud adalah maghrib. 


288 





Dan apabila keadaan dingin, menyegerakan sembahyang. (H.R. 
Nasai). 


120 Z 720 
WEE —- NY 


533. Dan bagi Imam Bukhari, seperti itu. 


£ 0 LSN GL 0s ht OO Le U PKL, 010. 
3363 Ka te Ig, ESAI -0yt 


1G OL. 


AL s5 
No, Na Ar Ad ENG TA H2LA IL 


534. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Apabila keadaannya sangat panas, maka akhirkanlah sembah- 
yang sampai dingin, karena sesungguhnya sangat panas itu dari uap 
neraka.” (H.R. Jama'ah). 


T SOAP rta" Ke O4 Utara Td Pn Kuda P2 Luk .9i N 

AAA TAN bee NA ES IIS —0yo 

0 GD — 0041 Nu 2 Ian Or LL 00 si ag 

CA » AS BIP « PANAS 
OA 


PMN KL AN ee IE 
Ae NA, 536 


535. Dan dari Abu Dzar, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi 
saw., lalu muadzdzin hendak adzan zhuhur, kemudian Nabi saw. ber- 
sabda: "Tunggulah sampai dingin.” Kemudian muadzdzin hendak 
adzan lagi, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Tunggulah sampai 
dingin.” Sehingga kami melihat bayangan bukit, lalu Nabi saw. bersab- 
da: "Sesungguhnya sangat panas itu, dari uap neraka. Oleh karena itu, 
apabila keadaan sangat panas maka akhirkanlah sembahyang sampai 
dingin.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan dianjurkannya agar 
menyegerakan sembahyang zhuhur. Sedang jumhur memberikan 


takhshish, selain hari-hari yang sangat panas. Dan mereka berkata: 


289 





Disunnatkan mengakhirkan sembahyang zhuhur sampai waktu itu 
menjadi dingin, dan hilanglah sangatnya panas itu. 

Perkataan "Lalu Nabi saw. bersabda, tunggulah sampai dingin 
sehingga kami melihat bayangan bukit” itu, Syarih berkata: Yang 
dimaksudkan ialah sangat mengakhirkan sembahyang dhuhur sehingga 
bukit itu berbayangan. Sebab biasanya bukit itu tidak berbayangan 
melainkan apabila matahari sudah sangat condong. Hadits ini 
menunjukkan diperintahkannya mengakhirkan sembahyang sampai 
waktu dingin. 

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa menunda 
sembahyang sampai waktu dingin itu adalah lebih baik, sekalipun 
sesudah itu mereka tidak bisa datang ke masjid. Karena Nabi-saw. 
memerintahkannya itu, di waktu mereka berkumpul bersama-sama 
dia. 


3. BAB: AWAL DAN AKHIR WAKTU 'ASHAR DALAM WAKTU 
IKHTIYAR DAN DLARURAT 


“ Persoalan ini, telah terdahulu dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir, 
pada bab waktu zhuhur. 


Aa, or 0. 


Magna Aa Log ce JJ 9 YAN —A. 
2 Bean Debina ae 


#' 


aan Tea AS LS AS NG Kila 1g 
Bab AaaP besar pa « Pai we (Dira 3 TAN 


536. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Waktu sembahyang zhuhur, itu selama waktu 'ashar belum 
datang, dan waktu sembahyang 'ashar itu selama matahari belum 
menguning, dan waktu sembahyang maghrib itu selama tersebarnya 
cahaya merah belum hilang, dan waktu sembahyang 'isya itu sampai 
tengah malam, dan waktu sembahyang shubuh itu selama matahari 
belum terbit.” (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud). 


... PN .@ c SOP OP op 8 
A89 PA TT os - AI NA 4 “anis DI -0YV 


290 








Bal PIP 1 PG NS, 0. Tanah 


537. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, dikatakan: 
”Dan waktu shubuh itu selama bagian matahari yang pertama nampak 
itu, belum terbit.” Dan dalam hadits itu tersebut pula: Dan waktu 
'ashar itu selama matahari belum menguning dan bagian matahari yang 
pertama nampak itu,belum hilang.” 





- - Pa He Tk ... 1: Paru 
“Ag NG Hb (ea Ten Lag IG se S-0YA 
pa 1211 2OL roro 4 ta . Lo. 
Kls, SA NG ES Aa DP gann a Se lh 
sa, (£ .ax 
eno SAN Sate SEA (SA 
538. Dan dari Anas (bin Malik), ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: ”Itu adalah sembahyangnya orang munafig. 
Yaitu, ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila 
matahari berada antara dua tanduk syaithan, ia berdiri sembahyang, 
lalu ia cepatkan sembahyangnya empat (raka'at), ia tidak bisa 


mengingat kepada Allah dalam sembahyangnya itu kecuali sedikit.” 
(H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah). 


SUS og Sta Apa NPK og A3 —0NA 
St 3 Ke ii Hi aa Iga 
a GAS £ #73. 07 Y3 3 53K 1 Tega AN Si 
AG Da KI PEN PA 
Pa be AAS ae Mr Na LG F ha A3 
para ia HAN St, SEN AN Ag 


an 


Se PAN Span ae, 
Lag. PSA TE ATA ATA AAN 
KAA Ya CA ai AS KLIEN, 


291 





app “US 


SAN LIA EN S6 
“GAS 


539. Dan dari Abu Musa, dari Nabi saw. ia bersabda: dan 
seorang penanya datang kepadanya menanyakan waktu-waktu sem- 
bahyang, tetapi ia tidak menjawab apa-apa kepadanya, lalu Nabi saw. 
memerintah Bilal, kemudian Bilal gamat untuk sembahyang shubuh 
ketika fajar telah terbit, sedang orang-orang antara sebagian terhadap 
yang lain hampir-hampir tidak mengenal: kemudian Nabi memerintah 
kepadanya, lalu ia gamat untuk sembahyang dhuhur ketika matahari 
tergelincir, dan si penanya itu bertanya: sudah tengah hari atau belum? 
Dan ia lebih mengetahui daripada mereka, kemudian Nabi memerin- 
tahkan kepadanya, lalu ia gamat untuk sembahyang "ashar, sedang 
matahari masih tinggi, kemudian Nabi memerintah kepadanya, lalu ia 
gamat untuk sembahyang maghrib ketika matahari terbenam: kemudi- 
an Nabi memerintah kepadanya, lalu ia gamat untuk sembahyang 'isya 
ketika cahaya merah telah lenyap. Kemudian esok harinya Nabi 
mengakhirkan sembahyang shubuh, sehingga selesai (mengerjakan) 
sembahyang shubuh, dan si penanya itu berkata: matahari telah terbit, 
atau hampir terbit. Dan Nabi mengakhirkan sembahyang zhuhur 
sehingga mendekati waktu 'ashar, lalu ia selesai (mengerjakan) 
sembahyang 'ashar, dan si penanya itu berkata: matahari telah 
(menjadi) merah, kemudian Nabi mengakhirkan sembahyang maghrib 
sehingga nampak turunnya cahaya merah.” 


tar Ta Lara 216 g| or ro or D P3 . 
SA Ag AN EN AS ai a5 —01: 
. PLN Lena, ILY tt, Pn yp OP. sia an 
ay Ann LG» AAS SARA 5 LI (ai | 2A8 1 z 
: | Ka CUMA 
Ia ya hn P tola 


540. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: Lalu Nabi sembahyang 
maghrib sebelum hilang cahaya merah, dan mengakhirkan sembah- 
yang 'isya sehingga sepertiga malam yang pertama: kemudian pagi 
harinya Nabi memanggil orang yang bertanya tadi, lalu Nabi bersabda: 
”Waktu sembahyang itu adalah antara kedua waktu ini” (H.R. 
Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai). 


292 





Ma 29 .. Pang zara AN Lay Okt. 
CNN EP EN AMAN 5533 — 1 

541. Dan Jama'ah, kecuali Bukhari, meriwayatkan seperti itu, 
dari Buraidah Al-Aslamie. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”tsaurus-syafag” itu maksudnya me- 
mencarnya cahaya merah, tersebarnya, dan Kkebanyakannya. Di dalam 
Oamus Al-Muhith disebutkan: Bahwa "tsaurus-syafag” itu adalah 
cahaya merah yang memancar di ufug. Hadits tsb. menerangkan 
tentang waktu-waktu sembahyang yang lima, dan pembicaraannya telah 
terdahulu ketika membicarakan sembahyang zhuhur Hadits itu juga 
menunjukkan tentang lamanya jarak waktu sembahyang 'ashar sampai 
matahari menguning. 

Imam Nawawi berkata: Rekan-rekan kami berpendapat bahwa 
sembahyang 'ashar itu mempunyai lima waktu, yaitu: waktu utama, 
waktu ikhtiyar, waktu mubah yang tidak makruh, waktu mubah yang 
makruh, dan waktu udzur. Adaun yang dimaksud dengan waktu utama 
ialah pada awal waktu, dan waktu ikhtiyar ialah jarak waktu sampai 
bayangan benda menjadi dua kalinya, dan waktu mubah ialah sampai 
matahari menyingsing, dan waktu mubah yang makruh ialah ketika 
matahari menguning sampai terbenam, sedang waktu udzur yaitu, 
waktu zhuhur untuk diri orang yang menjama' sembahyang 'ashar dan 
zhuhur karena bepergian atau karena hujan. Sembahyang 'ashar yang 
dilakukan pada kelima waktu itu adalah sembahyang ada” 1), tetapi . 
apabila waktu-waktu itu telah habis semuanya dengan terbenamnya 
matahari, maka sembahyangnya itu berarti gadla” 2). Selesai. 

Mushannif berkata: Hadits tsb. menunjukkan bahwa sembahyang 
maghrib mempunyai dua waktu, syafag itu adalah cahaya merah, 
sesungguhnya waktu zhuhur itu sampai datangnya waktu 'ashar, dan 
menunjukkan pula bahwa mengakhirkan sembahyang 'isya sampai 
pertengahan malam itu boleh. 

Perkataan ”Dan seorang penanya datang kepada Nabi menanya- 
kan tentang waktu-waktu sembahyang, lalu Nabi tidak menjawab apa- 
apa kepadanya, dan Nabi memerintah kepada Bilal, lalu ia gamat 
untuk sembahyang shubuh,” sampai ' perkataan. "Kemudian esok 


1) Sembahyang menurut waktu yang telah dibenarkan. 
2) Sembahyang di luar waktu yang telah ditetapkan. 


C 3 
an. 





harinya Nabi memanggil orang yang bertanya tadi, lalu Nabi bersabda: 
Waktu sembahyang adalah antara kedua waktu ini” itu, Mushannif 
berkata: Hadits ini, ya'ni dalam menetapkan dua waktu untuk 
maghrib, serta membolehkan mengakhirkan sembahyang 'ashar 
selama matahari belum menguning itu, lebih utama daripada hadits 
Jibril. Karena hadits Jibril tersebut turun di Makkah pada masa 
permulaan Islam, sedang hadits ini turun belakangan dan mengandung 
tambahan, jadi kedudukannya lebih utama. Dalam pada itu, hadits 
tersebut mengandung pelajaran tentang bolehnya menangguhkan 
jawaban dari waktu bertanya. 

Syarih berkata: Begitulah Baihagie, Daraguthnie, dan lain-lainnya 
menjelaskan bahwa sembahyang yang diajarkan Jibril itu terjadi di 
Makkah, sedang cerita pertanyaan itu terjadi di Madinah. Dan mereka 
menjelaskan bahwa waktu akhir bagi sembahyang maghrib adalah 
rukhshah (keringanan). 


4. BAB: HADITS-HADITS YANG MENERANGKAN TENTANG - 
MENYEGERAKAN SEMBAHYANG 'ASHAR DAN 
DITEKANKANNYA KARENA MENDUNG 


BEA GAN Yg At Hn IG alot 
Kak Pt KA aa ae 2S sin AB 


542. Dari Anas, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. sembahyang 
?'ashar, padahal ketika itu matahari masih tinggi dan panas, lalu orang 
yang pergi itu pulang ke kampung-kampung, lalu ia datang kepada 
mereka, matahari masih tinggi. (H.R. Jama'ah, kecuali Tirmidzi). 


“0 mh, 


LEAN La KN Sar | 


543. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Dan spon dari kampung 
itu ada yang berjarak 4 mil dari Madinah, atau kurang lebih sekian. 


saja ag: 


DSB K AK MSI ng —0t4 


ON bd 


294 





544. Dan demikian pula bagi Ahmad dan Abu Daud, sema'na 
dengan itu. 


PAN ALA Pa 1 et. SBU —010 
SAE IA ET RUANI BERI, 
ek ng Kena (POP AKAN VE. any GA rpo2 


1npEn LT: YAA . Lg Ta 


545. Dan dari Anas, ia berkataw Rasulullah saw. sembahyang 
'ashar bersama kami, lalu seorang laki-laki dari Bani Salamah datang 


kepadanya, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya karni 


mau menyembelih seekor onta milik kami, dan kami suka engkau 
menghadlirinya. Ia menjawab: Baik! Kemudian Nabi berangkat dan 
kami pun berangkat bersamanya, ternyata kami dapati onta itu belum 
disembelih, lalu onta itu pun segera disembelih kemudian dipotong- 
potong (dagingnya), lalu sebagian dagingnya dimasak, kemudian kami 
makan sebelum matahari terbenam. (H.R. Muslim) 


Kn Tg sek NS Sg eab- on 

L) diah WB eta (ONE Ng an Kera. » 011033 01 

5 kagine Sa 
Aenyan. 


546. Dan dari Raafi” bin Khadiej, ia berkata: Pernah kami 
sembahyang 'ashar bersama-sama Rasulullah saw., kemudian kami 
menyembelih onta, lalu kami bagi sepuluh bagian, kemudian kami 
masak, lalu kami makan dagingnya dalam keadaan masak, sebelum 
waktu terbenamnya matahari. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


GS pe Ha BAE —01V 
kg “2 Pot tep 1 or “— 
LA ALAN ne (ANA ME X 


Seo 





' 547.Dan dari Buraidah Al-Aslamie, ia berkata: "Pernah kami 
bersama Rasulullah saw. dalam satu peperangan, lalu ia bersabda: 
“Segeralah sembahyang pada hari yang mendung ini, karena barang- 
siapa terlambat sembahyang 'asharnya, maka gugur amalnya itu.” 
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah). 

Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menyege- 
rakan sembahyang "ashar pada awal waktunya. Karena, tidak mungkin 
pergi sesudah sembahyang 'ashar menempuh jarak dua atau tiga mil, 
sedang matahari tidak berubah dengan warna kuning atau seumpama- 
nya, melainkan kalau ia sembahyang 'ashar itu ketika bayangan benda 
itu sudah sama dengan bendanya. 

Imam Nawawi berkata: Hampir ini tidak bisa terjadi, kecuali pada 
hari-hari yang panjang. 

Syarih berkata: Adapun mengikat bersegeranya sembahyang 
'ashar dengan mendung, adalah disebabkan khawatir kesamaran 
waktu, karena apabila terjadi penundaan, boleh jadi akan keluar dari 
waktunya, atau matahari menjadi kuning sebelum sembahyang diker- 
jakan. Dan dengan tambahan inilah maka Mushamnif (Ibnul Oayyim) 
memberi judul pada ”Sub Bab” ini dengan perkataan "Dan ditekan- 
kannya menyegerakan karena mendung”. 


5. BAB: PENJELASAN BAHWA SEMBAHYANG 'ASHAR ITU 
SEMBAHYANG WUSTHA, DAN PENJELASAN BAHWA 
SEMBAHYANG WUSTHA ITU BUKAN SEMBAHYANG 'ASHAR 


er "BAN KTP, to. . tea C e 
(BAN Kan GI — IG ENG SA —01A 
4 Pa KI 
0 Rr Dea ra LL NA ILIR 
Ai PENA AC LAN seb Ah BE 333 
548. Dari "Alie, bahwa Nabi saw. pernah bersabda pada pepe- 
rangan Ahzab: "Semoga Allah memenuhi gubur-gubur dan rumah- 
rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka memalingkan kami 


dari sembahyang wustha,. sehingga matahari terbenam.” (H.R. 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


cd 


PA AE SANKEN GAS 250 AA, Al — 01 


"296 


549. Dan bagi Muslim, Ahmad dan Abu Daud, dikatakan: 
"Mereka memalingkan kami dari sembahyang wustha, (yaitu) sembah- 
yang 'ashar.” 


1 tb Gor on 
San DRS EL  —00- 
Be BA sn KN pup 


550. Dan dari "Alie, ia berkata: Kami berpendapat sembahyang 
wustha itu adalah sembahyang shubuh, lalu Rasulullah saw. bersabda: 
”Dia itu sembahyang 'ashar,” yaitu sembahyang wustha. (H.R. Abdul- 
lah bin Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad). 


Te er bgnnn0L AG Len AMS OLOL OLn 
PAKA ANA penga Kah ate Bp ya—ney1E3 — DO) 
oo 


G ey ori 
EPA IE ELAN LN KAA 
BASA PAN — PE MANGA 
maba yA 1 Poto NE BPS MEA. YUL 


551. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Orang-orang musyrik 
menahan Rasulullah saw. dari sembahyang 'ashar, sehingga matahari 
menjadi merah atau kuning, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mereka 
memalingkan kami dari sembahyang wustha -—yaitu, sembahyang 
'ashar-, oleh karena itu semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan 
gubur-gubur mereka dengan api. Atau, semoga Allah mengisi rumah- 
rumah dan gubur-gubur mereka dengan api. (H.R. Ahmad, Muslim 
dan Ibnu Majah). 


- PR Te Au VOA UK UL opor et. 
Ga Maka AA paid Sop —00Y 
LILIN Sep ees Ay ajaa 


“ 


552. Dan dari Ibnu Mas'uud, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sembahyang wustha itu adalah sembahyang 'ashiar.” (H.R. 
Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini hasan shaheh). 


291” 





On, 0 0 


Ly Gt Go Serah. 0 2 
2 MN KAN 3 A3 RI TOOY 
s 2 03 PJLN 
“SIG PNP Y, PAS MAN 
553. Dan dari Samurah bin Jundab, dari Nabi saw., sesungguh- 


nya ia bersabda: "Sembahyang wustha itu adalah sembahyang 'ashar.” 
(H.R. Ahmad, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi shahkannya). 





Pad 


SEN EK Ie LAI, 5 — 001 
ALA Ta Ca CAN EA EA TAN LAI 


554. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad. dikatakan: 
Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Peliharalah sembahyang-sembah- 
yang dan sembahyang wustha. Dan ia menamakannya sembahyang 
wustha itu kepada kami, adalah sembahyang 'ashar. 


17 PELITA Ling yP NY 0111 NA LL 0.1. 
MEN AN, M8 TS Ie ojo ,£3 —000 

PIL 04111 AA KN ghe Para an Pan 1 
AE ANA ANA GL GET yA S2 
Ra AAS IE PAINT IYAN 
Aa Peta PIA AANG SL) AS KANG 


555. Dan dari Al-Barra-u bin 'Aazib, ia berkata: Ayat ini turun 
| dengan bunyi: 
| HAAFISHUU 'ALASH-SHALAWAATI WA SHALAATIL 'ASHRI 
| (Peliharalah sembahyang-sembahyang dan sembahyang 'ashar), lalu 
kami baca dia dengan sangat heran. Kemudian Allah memansukhkan- 
nya, lalu turun ayat: 'HAAFIZHUU 'ALASH-SHALAWAATI 
WASH-SHALAATIL WUSTHAA 


(Peliharalah sembahyang-sembahyang dan sembahyang wustha). Ada 
seorang laki-laki berkata: Kalau begitu dia itu adalah sembahyang 
'ashar? Kemudian Al-Barra-u menjawab: Aku telah memberitahukan 
kepadamu. bagaimana Ayat itu turun, dan bagaimana pula Allah 

| memansukhkannya.. Dan Allah-lah yang maha mengetahui. (H.R. 

Ahmad dan Muslim). Hat 


208 





0 nona 
P3, 6 4 Ao. 


0711 11 SAS nge Mt 01 LL. 
LENSA SA SEE BEI 001 


Ih ph 


AAN na SANG) CAGE GA 
PE BEM Ten PI 
Ne CN TO PPA APP MAL TARAA YA 
Kab ANIS PAP AK ANE 
556. Dan dari Abu Yunus, maula ?Aisyah, sesungguhnya ia 
pernah berkata: "Aisyah pernah memerintah kepadaku agar aku 


menuliskan sebuah mush-haf untuknya, lalu ia berkata: Apabila 
engkau sampai pada Ayat ini, maka beritahukanlah kepadaku, yaitu 


Ayat yang berbunyi 
haafidluu 'alash-shalawaati wash-shalaatili wusthaa. 


Abu Yunus berkata: Maka tatkala aku sampai kepad Ayat tsb. aku 
memberitahu kepadanya, lalu 'Aisyah meng-imla'kan kepadaku sbb.: 


haafidluu ?'alash-shalawaati wash-shalaatil musthaa, wa shalaatil 'ashri. 


(Artinya: Hendaklah kalian memelihara sembahyang-sembahyang itu 


. dan sembahyang wustha, dan sembahyang 'ashar, dan hendaklah 


kalian berdiri karena Allah dengan khusyu”. S. Al. Bagarah 238). 
"Aisyah berkata: Demikian itulah yang kudengar dari Rasulullah saw. 
(H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah). 


TEA dngn 5 01D A11 UNM SPA 
ADIL SIA Ie Ab —O0V 
o Pena PN APE TMAA oo» air YA 
Kbs “Is MANA KASN Ia 52 
GK ENI Es INA AN 
A3 Plot EN 
557. Dan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah saw. 


pernah sembahyang zhuhur di tengah hari, dan tidak ada satu pun 
sebahyang yang sangat berat bagi shahabat-shahabatnya selain sem- 





« 


: bahyang zhuhur itu. Lalu turun ayat "HAAFIZHUU 'ALASH 
SHALAWAATI WASH SHALAATIL WUSTHAA”. Dan Zaid 
berkata: Sesungguhnya sebelumnya ada dua sembahyang dan demi- 
kian pula sesudahnya. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Lay ENG EL MEI SS YAM A4 —00N 
MEN JAN KI DK R5 
SENI UGT BAE, 
Bia GAN NA 


, 558. Dan dari Usamah bin Zaid, tentang "sembahyang wustha”, 
ia berkata: Yaitu sembahyang zhuhur Sesungguhnya Rasulullah saw. 
pernah sembahyang zhuhur di tengah hari, sedang di belakangnya 
hanya ada satu dan dua baris, dan orang-orang ada yang sedang tidur 
dan dagang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: "HAAFIZHUU 
'ALASH SHALAWAATI WASH SLAATIL WUSTHA WAOUU- 
MUU LILLAAHI OAANITIEN. (HR Ahmad). 


Penjelasan 

Sabda Rasulullah saw.: ”Mereka memalingkan kami terhadap 
wustha- yani: sembahyang 'ashar” itu, Syarih berkata: Hadits ini 
menunjukkan, bahwa sembahyang wustha itu ialah sembahyang 
'ashar. Dan pendapat ini pulalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 
kebanyakan 'ulama dari kalangan shahabat dll. 

Pendapat inilah yang benar, yang sudah jelas dasar pengambilan- 
nya. 

Perkataan: ” Ayat. ini turun dengan bunyi: HAAFIZHUU 
?'ALASH SHALAWAATI WASHALTIL/ASHRI, lalu kami-baca dia 
dengan keheranan, kemudian Allah memansukhkannya dengan turun- 
nya ayat: HAAFIZHUU 'ALASH SHALAWAATI WASH SHALAA- 
TIL WUSTHA ... dst.” itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjuk- 
kan, bahwa sembahyang wustha itu ialah sembahyang 'ashar 
karena hadits tersebut telah menentukannya, serta menyatakan adariya 
perintah agar memelihara sembahyang 'ashar itu. Kemudian turun 

- ayat menasikhkan (menghapuskan) bacaannya itu dengan meyakinkan. 
Tetapi tentang ma'anya masih diragukan. Oleh karena itu kembali kepa- 
da yang yakin, yang terdahulu. A 


300 





Dan demikia juga telah datang sabda Rasulullah saw. dengan 
khusus yang menyatakan betapa besarnya persoalan meninggalkan 
sembahyang 'ashar, yaitu: 


Bo. . 


op “A Lha D 1g op RA 50 3 .a 
AS si: Je CNN AN SI —001 
» neon ee GE 0 224. 
ket Moro (Alay abal, Sae 4 SA 2» 


559. "Abdullah bin "Umar meriwayatkan, bakwa Rasulullah saw. 
pernah bersabda: ”Orang yang meninggalkan sembahyang 'ashar itu, 
tak ubahnya dengan orang yang meninggalkan harta dan keluarga- 
nya.” (HR Jama'ah). 


KEK 


Perkataan: ”Lalu ia meng-imlak-kan kepadaku HAAFIZHUU 
»ALASH SHALAWAATI WA SHALATIL ?ASHRI” itu, Mushannif 
berkata setelah membawakan hadits 'Aisyah, sbb.: Ini memberikan 
pengarahan, bahwa sembahyang wustha itu, ialah sembahyang 
'ashar. Karena menamakannya "sembahyang 'ashar” dalam perintah 
untuk menjaganya itu adalah dalil yang sangat kuat. Sedang 
»WAWU” di situ hanya tambahan (ziadah). Sama halnya dengan kata 
»WA DLIYAA-AN” dalam firman Allah: 


Walaagad aataihaa muusaa Wa haaruunalfurgaanawad liyaa-a 


Artinya: Kami telah berikan kepada Musa dan Harun FUROAN 


dan CAHAYA. (OS Al Anbiya 48). 
dan seperti perkataan "WA NAADAINAAHU” dalam firman Allah: 


falammaa aslamaa watallahuu liljabieniwana ad a inaahu... 


Artinya: Maka tatkala mereka berdua (Ibrahim dan Ismail) telah 
menyerah, dan Ibrahim rebahkan dia di atas pipinya dan KAMI 
SERU DIA ....” (OS Shaffat 103). 


dan sebagainya. 
Syarih berkata: Atau dia itu termasuk pada bab meng'athafkan 


(menghubungkan) salah satu dari dua sifat kepada sifat yang lain, 
sedang kedua-duanya adalah perkara yang sejenis, misalnya perkata- 
an: 5 


“ 


IS. Laygo 0. . 6» ac ta 
PPA: MAA NUN 








z 


Kepada raja kerdil, ibnul Hamam dan singa pasukan dalam medan 
laga. , 

Perkataan: “Rasulullah saw. pernah sembahyang zhuhur di 
tengah hari, dan tidak ada satu pun sembahyang yang sangat bcrat 
bagi shahabat-shahabatnya selain sebahyang zhuhur, lalu turun ayat 
'haafizhu 'alash shalawaati wash shalaatil wustha ... dst.” itu, Syarihi 
berkata: Kedua hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpen- 
dapat. bahwa shalati!l wustha itu, ialah sembahyang zhuhur. 
Sedangkan engkau tahu, bahwa semata-mata sembahyang zhuhur 
memberatkan para shahabat itu, tidak memastikan, bahwa ayat terse- 
but turun dalam persoalan sembahyang zhuhur. Tujuannya yang 
munasabah, bahwa shalatil wustha itu ialah sembahyang zhuhur. 

Dengan cara demikian, maka nash-nash yang shahih dan tegas, 
yang tersebut dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dll. dari 
berbagai jalan itu, tidak bertentangan dengan hadits ini. 

Mushannif berkata: Kedua hadits tersebut, juga telah dijadikan 


hujjah oleh orang yang berpendapat harus menyegerakan sembahyang 
zhuhur pad waktu yang sangat panas. 


6. BAB: WAKTU SEMBAHYANG MAGHRIB 


1g 1 og 2 4. bo G4 LP Oon » 
AIA IN, TIGA EA 01 


kerana 702 


Globe ta PN EP Ja | 
560. Dari Salamah bin Al Akwa', sesungguhnya Rasulullah saw. 


pernah sembahyang maghrib ketika matahari (telah) terbenam dan 
bersembunyi di balik hijab.” (HR Jama'ah, kecuali Nasai). 


&, 


TI KE AE. WEDI M3 TER 0 


s 304 OX My arya 34 Pu 
2 Pe NAS, Ki SKI — aa 
561. Dan dari 'Ugbah bin 'Aamir, bahwa Nabi saw. telah bet- 
sabda: Senantiasa ummatku dalam kebaikan —atau dalam kesucian— 


selama mereka itu tidak mengakhirkan sembahyang maghrib hingga 
bermunculan bintang-bintang.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


302 





ago Porer ya NS KA LOL 
MG AN 6 Deh 233 
SRK SU SL ENY RA 


PN SAN eU 


562. Dan dari Marwan bin Al Hakam, ia berkata: Zaid bin 
Tsabit pernah berkata kepadaku: Mengapa engkau membaca surah- 
surah yang pendek dalam sembahyang maghrib, padahal aku 
mendengar Rasulullah saw. membaca salah satu dari dua surat yang 
sangat panjang, dalam sembahyang itu. (HR Bukhari dan Nasai dan 
Ahmad). 


- 


Lek A3 Lao Kto3 01 3 au 
SA o mo 4 Keggaar eat 
(ANE ENI 
563. Dan Nasai menambahkan, dari "Urwah, bahwa salah satu 
Hdua j itu: surah Al A'raf. 
dari dua surah yang panjang, yaitu: sura 
Dan bagi Nasai dikatakan: Saya melihat Rasulullah saw. 


i i lah satu dari dua surah 
membaca di dalam sembahyang maghrib, sa sar 
yang panjang, yaitu: surah ALIH LAAM MIEM SHAAD (Al A'raf) 


Penjelasan 


Syarih berkata: Perkataan »TAWAATARAT BIL HIJAAB” - 
di dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan ”IDZA TAWAATAR 
BIL HIJAAB” (ketika matahari bersembunyi di balik hijab). 

Hadits ini menunjukkan, bahwa waktu maghrib itu mulai masuk, 
ketika terbenamnya matahari, dan ini sudah menjadi ijma'. ap 
menunjukkan diperintahkan segera mengerjakan sembahyang di awa 
Ii War ”Senantiasa ummatku di dalam kebaikan selama 
mereka itu tidak mengakhirkan sembahyang maghrib sehingga ber 
munculan bintang-bintang” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjuk- 
kan dianjurkannya mengerjakan sembahyang maghrib dengan sh 
dan makruh mengakhirkannya sampai bintang-bintang bermunculan. 





Beberapa golongan Rafidlah menyanggah pendapat tersebut. 
Mereka ini berpendapat, bahwa mengakhirkan sembahyang maghrib- 
sampai bermunculan bintang-bintang itu, hukumnya sunnat. Tetapi 
hadits tersebut menolak pendapat ini. 

Perkataan: ”salah satu dari dua surah yang panjang” itu, ialah 
surah Al A'raf atau Al An'am. 

Ibnu Hajar Al 'Asgalani berkata: Sesungguhnya telah menjadi ijma 
tentang menafsiri surah yang panjang itu, ialah surah Al A'raf. 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaca 
surah yang panjang di dalam sembahyang maghrib. Tetapi keadaan 
Nabi sendiri di dalam membaca surah dalam sembahyang maghrib itu 
berbeda-beda. 

Di dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Jubair bin Muth'am, 
dikatakan: Jubair berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. 
membaca surah Ath Thur dalam sembahyang maghrib. 

Dan terdapat juga riwayat, bahwa Nabi pernah membaca surah 
Ash Shaffat dalam sembahyang maghrib, dan pernah juga membaca 
surah Ad Dukhaan, Al A'laa, At Tien, An Naas, Al Falag, Al 
Mursalaat dan surah-surah yang pendek. 

Penjelasan lebih lanjut, insya Allah akan diterangkan dalam "Bab 
Himpunan bacaan-bacaan surah dalam sembahyang.” 

Ibnu Taimiyah membawakan hadits tersebut di sini untuk dijadi- 
kan dalil tentang panjangnya waktu maghrib. Oleh sebab itu, ia berka- 
ta: Telah terdahulu penjelasan tentang panjangnya" waktu maghrib 
sampai terbenamnya cahaya merah, di dalam beberapa hadits. 


7. BAB MENDAHULUKAN MAKAN MALAM APABILA SUDAH 
DIHIDANGKAN, SEBELUM SEMBAHYANG MAGHRIB 


Petegan Lha na cz £ Ka BT 0. 2x0 
AN NAGA S1 SEL LEN TA SI 011 
ai TP £ 07 Aoa 4 Para 
Ai KUE KE, en, MS 
564. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. pernah bersabda: 
”Apabila telah dihidangkan makan malam, maka dahulukanlah dia, 
sebelum sembahyang maghrib, dan janganlah kamu mendahulukan 


304 





sembahyang, sebelum makan malam.” (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


- Pena oo, 


2 ee LA Lola AS CASN AL 
A CI, IIA LAGI m3 pb OMjlesf — 0D 


Bear 


aka yaan Keran bla 


565. Dari "Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila akan 
didirikan sembahyang (maghrib), sedangkan makan malam telah dihi- 
dangkan, maka dahulukanlah makan malam tersebut.” (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


- 


ta ME Br TEKAN E3 — 011 
PP KA 


a00 1101 c or, — kai tak Na 2 AA or, 
evi Top Ya ee 153 Sal 3, 


566. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: ” Apabila makan malam salah seorang di antara kamu telah 
dihidangkan, dan sudah (akan) didirikan sembahyang (maghrib), maka 
dahulukanlah makan malam, jangan engkau tergesa-gesa sehingga 
engkau selesai makan.” (HR Ahmad Bukhari dan Muslim). 


“Rr PETA KI og. og ea ab Ae 
eh 3 Naa BEN Bah 0 


Pe 


Pit em IS ke a00 Loh. Ru 
. LN 5 IS : Sea TA 


567. Dan bagi Bukhari dan Abu Daud, dikatakan: Dan adalah 
Ibnu 'Umar, kepadanya perah dihidangkan makan, sedang sembah- 
yang akan didirikan, namun ia tidak mengerjakan sembahyang 
sehingga selesai makan, sedangkan sesungguhnya dia mendengar 
bacaan imam. 


Penjelasan ' n 

ati berkata: Hadits pertama menunjukkan wajib mendahulu- 
kan makan malam daripada sembahyang maghrib, apabila makanan 
itu telah dihidangkan. Sedang hadits terakhir menunjukkan wajibnya 


308 











mendahulukan makan malam atas sembahyang maghrib dan lain-lain- 
nya, apabila makanan itu telah dihidangkan. Karena perkataan "ASH 
SHALAT” di atas adalah umum. Selesai. 

Ibnu Hajar Al Asgalani berkata: Perkataan "dahulukanlah makan 
malam” itu, jumhur membawakan perintah ini kepada arti sunnat. Di 
antara mereka ada juga yang memaham khusus untuk orang yang 
sangat menghajatkan makan. 

Imam Nawawi berkata: Hadits-hadits ini menunjukkan dimakruh- 
kannya sembahyang: di dekat makanan yang ia berselera untuk 
memakannya. Karena hal itu bisa menghilangkan kesempurnaan 
khusyu”. 


8. BAB SEMBAHYANG SUNNAT DUA RAKA'AT SEBELUM 
SEMBAHYANG MAGHRIB 


—, OA 9 rata ketat nan REI Parah Tea 
PEN AA Sp pa rs : SNI US pal 3 — OA 
SAMA CAD Mei MA DBON JUNE 221 La ag He ng ne 
PRA aa NAN PEN AS GEN UAN 
Ke NN 0... ANA ANU Td arora 01 co 
VAN 39 LE LRAGNG INGIN TS 

SAN, Lio. 

568. Dari Anas, ia berkata: "Adalah mu'adzdzin, apabila sudah 
adzan, maka beberapa orang dari shahabat Nabi saw. berdiri, lalu 
mereka segera menuju ke dinding sehingga Nabi saw. keluar, sedang- 
kan mereka tetap dalam keadaan demnikian, yaitu: mereka sedang 
mengerjakan sembahyang dua raka'at sebelum sembahyang maghrib, 
dan tidak ada bacaan suatu apa pun antara adzan dan igamat. Dan 


dalam satu riwayat dikatakan: (Yang melakukan demikian) itu hanya 
sedikit.” (HR Ahmad dan Bukhari). 


OA 0. 0,0, , (3 & pg ntr OL 9. 

DP NENEK TAS 55 OA 
Pa A on LA KL & 2 or & 
AT LIA AAA PATI aga 

- BIA, hot, CE al StrgeK JE 


306 


an dalam satu lafazh dikatakan: Kami, pada masa 
me 3 Pa biasa sembahyang dua raka'at sesudah Anya 
matahari, sebelum sembahyang maghrib. Lalu Anas ditanya Yam Ah 
Rasulullah saw. juga mengerjakan sembahyang dua raka'at terse y- , 
Ia menjawab: Nabi melihat kami mengerjakan da Sea an. 
raka'at itu, tetapi ia tidak memerintahkan kami dan tidak jug 
melarang kami. (HR Muslim dan Abu Daud). 


-a 2 MA AE ME PA ra ana Ton 
AA» MAN IA AN KE —OV 
3 112 PP 2 e pekot 4 e£ 011 YA Fai 
& Ona 211 4 , Pa na 
AAA AT Na Pan 
« Sia PE MN EA SAS 
SMA Poros ALA pole KE MABIP & 


570. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: ”Sembahyanglah kamu dua raka'at sebelum sembahyang 
maghrib.” Kemudian ia bersabda lagi: ”Sembahyanglah kamu dua 
raka'at sebelum sembahyang maghrib.” Kemudian pada yang makasi 
kalinya ia bersabda: ”Bagi siapa yang berkehendak.” Karena Oa 
tidak suka hal itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang. (H.R. 
Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud). 


Op Ag 3 bu 0 


GobI Ga R05) — OVI 
$ Ad beta PA EA PP TA AA 


571. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: "Antara tiap-tiap dua 
adzan (1) ada sembahyang, antara tiap-tiap dua adzan ada sembah- 
yang, kemudian ia bersabda pada yang ketiga kalinya: ”Bagi siapa 
yang berkehendak.” (H.R. Jama'ah). 


LD Go enugg on IL 
DA 


MERE 


GAN. LK GA LING IK NY 


Fiaa te Tea oh LOL YANG 0. 
PG APN SA PAN FEAT TA AAN 3 


ops 0/1 


$ 2 Ag en Gaa PN 3 
SAI Aero EN JEP PO NA ERA PN YONYa Aa 


(1) maksudnya: antara adzan dan gamat. 


307 














572. Dan dari Abu Khair, ia berkata: Saya pernah mendatangi 
'Ugbah bin 'Amir, lalu saya bertanya kepadanya: Maukah kamu saya 
tunjukkan perbuatan Abu Tamim yang mengherankan kepadamu? 


Yaitu, ia sembahyang dua raka'at sebelum sembahyang maghrib! Lalu : 


'Ugbah menjawab: ”Sesungguhnya kami sudah biasa mengerjakan hal 
itu di masa Rasulullah saw.” (Lalu) saya bertanya: "Tetapi apa yang 
menghalang-halangi engkau sekarang?” Ja menjawab: ”Kesibukan.” 
(H.R. Ahmad dan Bukhari). 


Da BANI TE ee AG 0vy 
SE AE Sh Siak 


— 


Lema DANA ot HAK SA AN 
# . : 


573. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ”Ya Bilal, adakanlah jarak antara adzan dan igamatmu, yaitu 
kira-kira orang yang makan selesai dari makannya dengan tenang, dan 
orang yang wudlu' menyelesaikan wudlu'nya dengan tenang.” (H.R. 
"Abdullah bin Ahmad, di dalam Musnad Ahmad). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Tagrir (persetujuan) Nabi saw. terhadap orang 

yang dilihatnya mengerjakan sembahyang pada waktu itu, menunjuk- 
kan tidak makruhnya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib. 
Lebih-lebih yang melakukan itu sahabat Nabi yang sangat banyak. 
Yang terdapat juga dari Nabi sendiri, baik secara gaulie, fi'ilie atau 
tagririe. . 
Hanya saja Nabi tidak suka hal itu dijadikan kebiasaan. Al-Muhib 
At-Thabari berkata: Tidak terdapat riwayat yang meniadakan dianjur- 
kannya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib. Sebab Nabi tidak 
mungkin memerintah sesuatu yang tidak disenangi. Bahkan hadits ini 
termasuk salah satu dari dalil-dalil yang paling kuat untuk menetapkan 
sunnahnya sembahyang dua raka'at sebelum maghrib. 

Sabda Nabi saw. ”Ya Bilal adakanlah jarak antara adzan dan 
igamatmu” dan seterusnya itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
diperintahkannya memisahkan antara adzan dan igamat, dimakruhkan 
melangsungkan antara keduanya, karena hal yang demikian itu dapat 
meniadakan sembahyang jama'ah dengan banyak bagi orang yang 


308 


KY 


menghendaki. Sebab orang yang sedang makan atau belum berwudlu' 
ketika ada adzan, apabila ia melangsungkan makannya atau pergi 
berwudlu' untuk sembahyang, maka ia akan ketinggalan berjama'ah 
secaya keseluruhannya atau sebagainnya, lantaran disegerakannya 
igamat, tanpa ada jarak. Lebih-lebih apabila tempat tinggal orang 
tsb. jauh dari masjid yang diadakan berjama'ah. Dengan demikian 
menangguhkan igamat adalah satu macam dari membantu perbuatan 
ik dan tagwa, yang justru sangat dianjurkan. 
ai Mushamnif Berkat? Semua hadits ini menunjukkan bahwa 
maghrib itu mempunyai dua waktu, dan menunjukkan pula tentang 
sunnahnya memisahkan antara adzan dan igamat dalam sembahyang 
hrib, dengan kira-kira sembahyang dua raka'at. 
"“ Ibnu Bath-thal berkata: Tidak ada pembatasan waktu untuk itu. 
Hanya dimungkinkan masuknya waktu dan berkumpulnya orang- 
orang yang mau berjama'ah. 


9. BAB TENTANG MENAMAKAN ”MAGHRIB” LEBIH UTAMA 
DARIPADA MENAMAKAN DENGAN ”'ISYA” 


LI Bee NY Alat 3£—ovt 
, 4 .2. Pa Lara Lan 2011 AA 21 
AA Gaal TA NI, »s TN 


574. Dari 'Abdullah bin Al-Mughaffal, bahwa Nabi saw. pernah 
bersabda: "Janganlah sekali-kali kamu dikalahkan Oleh ardhg-arang 
Baduwi, terhadap nama sembahyangmu itu maghrib. Abdullah 
Mughaffal berkata: Orang-orang Baduwi menamakan maghrib itu 
'isya”. (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


jelasan , 
pe ed berkata: Perkataan ” Orang-orang Baduwi menamakan 
maghrib itu 'isya”,” itu, karena kata-kata Isya? itu di dalam bahasa 
Arab terpakai dengan arti: permulaan gelapnya malam. Dan ma'na 
hadits ini ialah: melarang memberi nama sembahyang maghrib dengan 


nama "Isya?. 


309 


et 




















10. BAB WAKTU SEMBAHYANG 'ISYA' 
DAN KEUTAMAAN 
MENGAKHIRKANNYA, DENGAN MEMELIHARA JAMA'AH- 
NYA DAN WAKTU IKHTIYARNYA SAMPAI PERTENGAHAN 
MALAM 


5 TN APLI AT St “.z PEKAN aU 
SEP o Jbe GENGIK Leloje —0vo 
ji, PAN ola Pen GAJI 5 39 


575. Dari Ibnu "Umar, bahwa i 

" Nabi saw. bersabda: ”Syafag i 
Ka cahaya merah, karena itu apabila syafag telah Aa aa 
tibalah waktu sembahyang ('isya”).” (H.R. Daraguthni). | 


Pgrnmrgng BA , og 04 : 
SEA Ie AI KA ICA —0y1 
LIA 11x 4 open 
Pan IP Ika PAI 

Z - KP Ta “ £ 

9 Nee Kataska G3 1 #1 Guo con e P . oL por 
DIA akan JP ALAN lea Yes ce 

2 Utol SANA 3S 


576. Dan dari "Aisyah, ia berk 
d ata: Rasulullah saw. pada suat 
— Sa Pi banygas "Isya? ketika sudah berlalunya aa 

a dari malam, lalu "Umar menyeru (manusia): "P 

anak-anak svdah tidur.” Kemudian Pn On 
KS : Rasulullah saw. keluar, Ial 
Pncmbosi ang." R nu 2 menunggu sembahyang 'Isya” bklein 
» an hal ini tidak dikerjakan pada waktu it i i 
Madinah. Kemudian ia berkata: ”Kerj arang 
: "Kerjakanlah sembahyang 'isya' itu di 
antara waktu hilangnya syafag sampai sepertiga malam.” LB siang 


SANGE 2 DN KANE Lo gn a22 
HI Akang AP Tata 


577. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Rasulullah 


saw. mengakhirkan sembahyang isya” l £ 
Ahmad, Muslim dan Nasai). yang isya” sampai akhir malam. (HR 


- 


310 





Ore 


NN pena MI ext 01. ea 
BIAR NGEBIKA ASIEE3 — NN 
ea” 2. .. 

SAN AA PI. IMEL NG 


578. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Para shahabat sembahyang 
isya” pada malam sudah gelap, yaitu: antara hilangnya syafag sampai 
sepertiga malam. (HR Bukhari). 


CAN se SAI OPEN — OMA 
p0 3 oh OP 0 


ola « SA NA EN, PROV ea IS 1 
5 AO SA apbe UP 


579. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Seandainya aku tidak kuwatir memberatkan ummatku, 
niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan sembahyang isya 
sampai sepertiga malam, atau tengah malam.” (HR Ahmad, Ibnu 
Majah dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya). 


KAN IS SINGA PN 
CA se LM Ie, AE NN, 


2 7 2g 
AT 
2 
AG SG Rope NO LAS LS AT, KA, AN LSI 
AGS GG SEA SERU AA 
ee MATIK NA GAN 


580. Dan dari jabir, ia berkata: Adalah Nabi saw. (pernah) 
sembahyang zhuhur di tengah hari, dan sembahyang 'ashar pada waktu 
matahari putih bersih, dan sembahyang maghrib ketika matahari 
terbenam, dan sembahyang isya” terkadang mengakhirkannya dan 
terkadang menyegerakannya, apabila ia melihat orang-orang sudah 
berkumpul, maka ia segerakan dan apabila ia melihat mereka terlam- 
bat, ia akhirkannya: dan ia sembahyang subuh -mereka atau Nabi 
saw.- di akhir malam. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


- 
T- 


“2 s P Ka 5 

Ka Mes LEE teka “nan 

Eh IE IA Ne Anas 

s & 0 AYO BAG, Lot 

Mao sot, TS 3-0 lot Yat 
581. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Nabi saw. pada suatu malam 
pernah mengerjakan sembahyang isya' di waktu malam sudah gelap 
sehingga sebagian besar waktu malam telah lewat, sehingga orang: 
orang yang berada di masjid sudah pada tidur: kemudian ia keluar 
lalu sembahyang, kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya inilah waktu 


nya, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatka ” 
(HR Muslim dan Nasai). n ummatku. 


ai “AA rig 2 GUE og 2 P3 
DI AT NS a elu la SE 33 — ON 


- 


. S2 a. LD GRK .. 
SU YA NS HA. IS SI £3 —0NY 
1022 MK IA My gear 2, D KAT nan 
Ce asi ASI IIaba BEN S5 GA LA 

ca . — gi Pn o- “4 toba” ho 
sii ndak 2 JAE yang PEN SSIJG 


582. Dan dari Anas, ia berkata: Nabi saw: mengakhirkan 
sembahyang isya” sampai pertengahan malam, kemudian ia sembah- 
yang, lalu bersabda: ”Orang-orang sudah sembahyang dan juga sudah 
pada tidur, ketahuilah, bahwa kamu sekalian berada dalam sembah- 
yang yang kamu nantikannya.” Anas berkata: Seolah-olah saya 


melihat kilatan cincinnya pada malam itu. (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


TAI MEA TNI ON 
LA JP KN AE BI PENS 
SEKAM, G3 NANANG 


OLX o Ae 4 2 RA 0 
SALE WN ok TAN 5 AA — 


"33 2 d ta P lela. 


312 


583. Dan dari. Abu Sa'ied, ia berkata: Kami pernah menunggu 
Rasulullah saw. pada suatu malam untuk sembahyang isya' sehingga 
sebagian malam telah lewat. Abu Sa'ied berkata: Lalu Nabi datang, 
kemudian mengerjakan sembahyang (isya”) bersama kami. Kemudian 
ia bersabda: ” Hendaklah kamu mengambil tempat dudukmu masing- 
masing, karena sesungguhnya orang-orang telah mengambil tempat 
tidur mereka: dan sesungguhnya kamu sekalian senantiasa dalam 
sembahyang sejak kamu menantinya itu, dan seandainya tidak karena 
kelemahannya orang vang lemah, sakitnya orang yang sakit, dan hajat- 
nya orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan sembahyang (isya”) 
ini sampai pertengahan malam.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan KK 

Sabda Nabi saw. "Syafag itu ialah cahaya merah, oleh karena itu 
apabila syafag telah terbenam, maka tibalah waktu sembahyang 
(isya”)” itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya 
sembahyang di awal waktu. 

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan kebenaran penda- 
pat orang yang mengatakan, bahwa ”syafag” itu ialah cahaya merah. 
Ia berkata: dan permulaan waktu isya” itu ialah ketika hilangnya 
syafag tersebut. 

Perkataan "A'TAMA”, artinya: memasuki waktu 'atamah, 
ya”ni: mengakhirkan sembahyang isya”. sebab "a'tamah” menurut 
bahasa, artinya: memerah susu sesudah turunnya sebagian malam, tapi 
bukan karena hendak mencuri. 

Sedang yang dimaksud di sini, ialah: "sembahyang isya”. Dan 
sembahyang isya' ini dinamakan 'atamah, tidak lain karena sembah- 
yang tersebut justru dikerjakan pada waktu tersebut. 

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan sembah- 
yang isya” dari awal waktu. 


xxx 


Perkataan: "dan sembahyang isya” terkadang diakhirkan dan 
terkadang disegerakan: bila ia melihat orang-orang sudah kumpul, 
maka ia segerakan, dan apabila ia melihat mereka terlambat, maka ia 
akhirkannya” itu, menunjukkan diperintahkannya imam untuk mem- 
perhatikan keadaan ma'mum, dan supaya segera mengerjakan 
sembahyang apabila ma'mum sudah berkumpul. 


sabah 


Sabda Nabi saw.: "dan kalau seandainya bukan karena lemahnya 
orang-orang yang lemah, payahnya orang-orang yang sedang sakit dan 


313 











hajatnya orang-orang yang berhajat, niscaya akan kuakhirkan sembah- 
yang (isya”) ini sampai larut malam” itu, Muhannif berkata: Saya 
brpendapat, bahwa riwayat yang menerangkan diakhirkannya sem- 
bahyang isya' sampai larut malam itu benar-benar ada dari Nabi saw., 
baik gauli (berbentuk omongan) maupun fi'li (berbentuk perbuatan): 
dan ini sebagai ziyaadatus-tsigah (tambahan yang memperkuat) bagi 
hadits-hadits yang menetapkan ”sepertiga malam yang pertama”. 
Karena itu berpegang kepada ziyaadatuts-tsigah adalah lebih utama. 
Syarih berkata: Pendapat ini adalah benar. 


11. BAB MAKRUH TIDUR SEBELUM SEMBAHYANG ISYA” 
DAN BERGADANG SESUDAHNYA, KECUALI KARENA 
ADA KEPENTINGAN 


AT Kere er KLT La GI Ye efiaren Lo. 
SEN LAS SEN AS AEON 


- 


AN BAREL INA ANK KIE 


584. Dari Abu Barzah Al Aslamiy, bahwa Nabi saw. suka 
mengakhirkan sembahyang isya” yang mereka sebut 'atamah 1), 


tetapi ia tidak senang tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudah 
itu. (HR Jama'ah). 


BPA AI AA IBay3 2 63 —0N0 


LN 
cab aro sela 


585. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: ”Rasulullah saw. mela- 
rang kami bergadang sesudah sembahyang 'isya”. (HR Ibnu Majah). 


NN KI AI, SANA —OM 
ELANG Poto AS Ga s9 ats Ai KTI 


H) 'fitamah — gelapnya malam pada bagian pertama. (pent.) 


314 


586. Dan dari "Umar, ia berkata: Rasulullah saw. biasa 
bergadang di rumah Abubakar pada malam hari. Begitulah apabila ta 
membicarakan salah satu persoalan dari persoalan-persoalan kaum 
muslimin, dan saya bersama dia. (HR Ahmad dan Tirmidzi). 


P3 Pan 0. .. or... Ora Pr - 
AIA NS IE lets —ONV 
ID NASA BEI Lee 3, 


- Z 
ta. AAA 


na ono: 
A—er INN YA, FA Sapa CPNS 


587. Dan dari Ibnu "Abbas, ia berkata: Saya tidur di' rumah 
Maimunah pada suatu malam di mana Rasulullah saw. sedang berada 
di rumah Maimunah, karena saya hendak melihat bagaimana Rasulul- 
lah saw. bersembahyang. Ibnu 'Abbas berkata: Lalu Nabi beromong- 
omong dengan isterinya sebentar, kemudian tidur. Selanjutnya Ibnu 
"Abbas membawakan hadits di atas. (HR Muslim). 


Penjelasan 

Perkataan ”Dan ia tidak senang tidur sebelumnya dan beromong- 
omong sesudahnya” itu, Tirmidzi berkata: Kebanyakan ahli ilmu tidak 
menyukai tidur sebelum sembahyang 'isya', dan sebagian mereka ada 
yang menganggapnya makruh. Dan sebagain mereka berkata: Keba- 
nyakan hadits-hadits itu menunjukkan makruh. Dan sebagiannya ada 
yang menganggapnya tidur sebelum sembahyang 'isya' pada bulan 
Ramadlan itu satu rukhshah (keringanan). 

Ibnul 'Arabi berkata: Alasan dimakruhkannya tidur sebelum 
sembahyang 'isya' itu, supaya tidurnya itu tidak berlarut hingga yang 
bersangkutan meninggalkan sembahyang atau tidak mendapatkan 
fadlilahnya waktu yang disunnatkan, atau lantaran tidur itu, maka 
orang-orang bisa memperingan sehingga mereka tidur dengan mening- 
galkan berjama'ah 'isya'. 

xxx 

Perkataan "JADABA”, ma'na dan wazannya sama dengan ”MA- 
NA'A”, yang artinya: melarang. 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan makruh bergadang 
sesudah sembahyang 'isya”. 

Imam Tirmidzi berkata: Ahli ilmu dari kalangan shahabat-shaha- 
bat Nabi saw., tabi'in dan tabie'ut tabi'in berbeda pendapat dalam hal 


315 


bergadang sesudah sembahyang 'isya” ini. Segolongan dari mereka 
memakruhkannya. Sebagian yang lain menganggap rukhshah apabila 
untuk kepentingan ilmu dan hal-hal yang sangat penting. Sedang 
kebanyakan hadits menunjukkar rukhshah. 

Imam Nawawi berkata: Para 'ulama sepakat atas makruhnya 
beromong-omong sesudah sembahyang 'isya”, kecuali dalam hal yang 
baik. Dikatakan: alasan dimakruhkannya itu, karena bergadang itu 
dapat membawa kekhawatiran, bahwa tidurnya itu akan sampai 
berlarut hingga akhir malam, sehingga dapat meninggalkan sembah- 
yang subuh dengan berjama'ah, atau dikhawatirkan dia tidak dapat 
mengerjakan sembahyang subuh pada waktu afdhal dan waktu ikhtiyar 
atau lantaran tidur itu dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan-peker- 
jaan rutin yang telah menjadi kebiasaannya, misalnya: sembahyang 
atau membaca Al Our'an. Karena tidak sedikit orang yang karena 
membiasakan bergadang itu, dapat membawa kepada kemalasan di 
siang hari, sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya. 


12. BAB DINAMAKANNYA SEMBAHYANG ISYA' ITU DENGAN 
NAMA ”ISYA”?.DAN ? “ATAMAH” 


Pa LP Kat ea eta Da A or Gor 20. Pad 
AP al HA IA Ta Aa nana SE—OM 
IIA INI GL LN GI Ge 


FA - 


ON K0 P0 Oa : 2184 ori on 3-0 GH 0103 104 
Pan “cat 


Ar ENI KAN LAGI, AI 


588. Dari Malik, dari Sumayyin, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah saw. pernah bersabda: Kalau seandainya manusia menge- 
tahui kebaikan yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, 
kemudian mereka tidak akan mendapatkannya melainkan dengan 
mengundi, niscaya mereka akan mengundinya, dan kalau seandainya 
mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam (sembahyang) di 
tengah hari, niscaya mereka akan bersegera mengerjakannya, dan 
kalau seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada dalam (sem- 
bahyang) 'atamah ('isya”) dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi 
keduanya, sekalipun dengan merangkak.” (HR Ahmad, Bukhari dan 
Muslim). 


316 


aa. 


Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari Abdurrazzag: 
Lalu aku bertanya kepada Malik: Betulkah engkau tidak suka 
menamakannya 'ata mah? Ia menjawab: Begitulah yang dikatakan 
oleh orang yang menceritakan kepadaku. 


IS On o2r Lb op. er 1G. 2 - 
KAB DPT LL Ie re —0N 
SN 373 33 2 0 Ako 2 tab” 0154 
SES 0 MEN SSS NE 


7 5 7 
pn SEN YA PI 


589. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Saya pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali kamu dikalahkan 
oleh orang-orang Baduwi tentang nama sembahyangmu. Keta- 
huilah! Sesungguhnya nama sembahyangmu itu adalah 'is y a' dimana 
mereka sedang memerah ontanya.” (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan 
Ibnu Majah). 


" 


“ o,. 7. IIS - Di 3 | 
ILK Td - SY, 4 33535 —01 
“IP MEA Adian S3 £$ 


- - 


590. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, dikatakan sbb.: 
"Jangan sekali-kali kamu dapat dikalahkan oleh orang-orang Baduwi 
tentang nama sembahyangmu,, yaitu: sembahyang 'is ya”, karena 
sesungguhnya nama sembahyangmu (sebagaimana) yang tersebut 
dalam kitab Allah adalah: 'i s y a', dan sesungguhnya mereka di saat 
itu sedang memerah susu onta.” 


Penjelasan 

Syarih berkata: ”Kalau seandainya manusia mengetahui kebaikan 
yang ada dalam adzan dan shaf pertama” itu, ya'ni: bertambahnya 
keutamaan dan banyaknya pahala. 

Dan perkataan: "niscaya mereka akan mendatangi keduanya” itu, 
maksudnya: mereka akan mendatangi tempat jama'ah dimana kedua 
sembahyang itu diadakan. 

Dan perkataan ” merangkak” itu, maksudnya ialah dengan susah 
payah. 


317 





Bagi Ibnu Abi Syaibah dari hadits. Abu Darda” dikatakan: 


KA“ Kirin ag sa ALA 
SIG BNN 
Artinya: Sekalipun mereka harus berjalan dengan siku-siku dan 
lutut-lutut. 


Hadits ini menunjukkan dianjurkannya melaksanakan tugas . 


adran. membiasakan berada di shaf pertama dan segera mendatangi 
jama'ah isya?” dan subuh. Dan menunjukkan juga dibolehkannya 
menamakan sembahyang isya” itu dengan 'ata mah. 

Imam Nawawi dll. berkata: Tentang hadits Abu Hurairah tersebut 
(no. 588) dapat dijawab dari dua segi: 

Pertama: Bahwa hadits itu dipakai untuk menerangkan bolehnya 
(menamakan) 'isya” dengan 'atamah, sedang hadits-hadits yang mela- 
rangnya itu adalah littanzieh (untuk kebersihan), bukan littahriem 
(untuk haram). 

Kedua: Hadits itu bisa jadi ditujukan untuk orang-orang yang 
tidak mengenal istilah 'isya”, karenanya dipergunakan istilah yang 
mereka kenal, yaitu 'atamah. Atau dipergunakannya nama 'atamah 
itu, karena kata-kata itulah yang sudah masyhur di kalangan orang- 
orang Arab. 

Ibnu Hajar Al 'Asgalani berkata: Istilah 'atamah itu sudah lama 
terpakai. Kemudian setelah banyak diucapkan orang, lalu mereka 
dilarang, supaya tradisi Jahiliyah ini tidak mengalahkan tradisi Islam. 
Dengan demikian, maka penamaan 'isya” dengan 'atamah itu tidak 
haram. 














12... BAB WAKTU SHUBUH DAN HADITS-HADITS YANG 
MENERANGKAN TENTANG SEMBAHYANG DI AWAL WAKTU 
DAN DI AKHIR WAKTU 


Penjelasan tentang waktu shubuh ini sudah terdahulu yang tidak 
hanya tersebut dalam satu hadits saja. 
Da 2 Ae Bia “2 CA TOA Ca LAS Lg” 0... 
SIA IA Ss IGA SE ES 0 
| Lo GNI NAK Lp 033 NA ANK 
| SAN 9 yA as PP JAN ON 


” 


1 Aa Pra 2 HAL Pet KANG: 
os, MP INA YNA Larta 


318 


591. Dari "Aisyah, ia berkata: Orang-orang mu'min perempuan 
ikut sembahyang shubuh bersama Nabi saw. sambil menutup kepala 
mereka dengan kudung-kudung mereka. Kemudian mereka kembali 
ke rumah-rumah mereka ketika sudah selesai sembahyang, sedang satu 
sama lain tidak mengenalnya, karena (masih) gelap. (HR Jama'ah). 


P0 ha e 1. C3 It 
Ma GE SA, IN IG — OA 


592. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Satu sama lain tidak saling 
mengenal. 


Pa PAS Dope L Lg 000. Tan 

Wa kot NI SIA d3 ANE — DAY 
z 02 

Ae De 2 | 


22 41 24 . ni Hr enak Pa A : 5 

ND Ea SA SPP ES “yad as 
og og. PA o 0. SN Oa 

abon IS la SG yag 


593. Dan dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Rasulullah saw. 
(pernah) sembahyang subuh sekali di waktu masih gelap. Kemudian di 
lain waktu, ia sembahyang subuh ketrka sudah sangat terang. Kemudi- 
an sesudah itu sembahyangnya selalu pada waktu masih gelap, sampai 
ia meninggal dunia, ia tidak pernah lagi sembahyang sampai waktu 
sudah sangat terang. (HR Abu Daud). 


s og goz6 Lg Sg. S 0 coco. Lio 
Pa pung PL :J tega ES mah: 
GK GB JERNAAI 6565: PAN PS AN) re 


an Lernt 01, 

594. Dan dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Kami. 
pernah makan sahur bersama Rasulullah saw. kemudian kami me- 
ngerjakan sembahyang. Saya (Anas) bertanya: Berapa jarak antara 
keduanya itu? Zaid menjawab: Kira-kira lima puluh ayat. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


319 


or. 


og. & A3 MU “ML 4 (EU La 
AA ee AO JG JELAS 3 —0A0 
Po Lita Pa Lee TA ea 5 — ops AN Kent TAN 
1 | SA GAAANIGg 2 tot PNS 5 L 
3 


0 “m3 
an 
595, Dan dari Rafi” bin Khadij, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: ”Sembahyanglah subuh di waktu sudah sangat terang, kare- 


na sesungguhnya hal itu sangat besar pahalanya.” (HR Imam yang 
lima. Dan berkatalah Imam Tirmidzi: Hadits ini hasan shahih). 


z 
AT 0gp. 30K 


MS NI IL TEA SE — OAT 
AG AN Na PN Agan aa 


AE EA KEKE SGPI 


z 





506. 'Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Saya tidak pernah 
melihat Rasulullah saw. sembahyang di luar waktunya, walaupun 
hanya sekali, kecuali dua sembahyang yaitu: menjama' antara maghrib 
dan 'isya”, dan sembahyang subuh pada waktu itu sebelum waktunya. 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


| 
| PEN Tema Ca 5 —oay 


597. Dan bagi Imam Muslim, dikatakan: Sebelum waktunya, 
| yaitu pada waktu masih gelap. 











LA, 

Pai ” .. OI er Lag AN PAN - Pat ker nan a. 
OSN GENEN KANE ANA 
KENA TA NG 4 “RN . AA na Pa 
35,3 Ae IA PU 

PA para . Pata oi op. z - 
SER AN IP EA AB 


320 Ea 


LD 07x “ufo 0 KL UNY GOL 0 Peka ara 
SIP TEA KE BE JENAI, —0AN 





Laba La ad sn. o Pa HN LA 
Sga JAE AS 
KAI 2 BNN NE RKA 

598. Dan bagi Imam Ahmad dan Bukhari, dari Abdurrahman 
bin Yazied, ia berkata: Saya bersama Abdullah, lalu kami menjama' 
tagdim, yaitu ia mengerjakan dua sembahyang, setiap satu sembah- 
yang dengan adzan dan igamat, dan ia makan malam antara kedua 
sembahyang tersebut. Kemudian ia sembahyang subuh ketika fajar 
telah terbit —ada yang berkata: ketika fajar telah terbit, dan ada pula 
yang berkata ketika fajar belum terbit- kemudian ia berkata: 
Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kedua sem- 
bahyang ini dipindahkan dari waktunya"di tempat ini, yaitu: maghrib 
dan 'isya”. Oleh karena itu, orang-orang tidak mengerjakan jama' 
tagdiem sehingga mereka sudah berada di waktu malam yang sudah 
gelap: dan sebahyang subuh itu inilah waktunya. 


o T 24 POI Oe o AL oo. . 0. 
dapa PA SI 011 


SES AE EA SIA 


A5 


435 vr 


Da 3 2 LL AI YA POLDA, br opy 20 
TEA EKA KP Wa, 3 — 
1 Of. 


Low -y 23 


599. Dan dari Abu Rabi', ia berkata: Saya pernah bersama 
Ibnu 'Umar, lalu saya “bertanya kepadanya: Sesungguhnya saya 
sembahyang bersamamu, kemudian saya berpaling tetapi saya tidak 
melihat wajah kawanku, kemudian kadang-kadang engkau sembah- 
yang di waktu sudah terang? Lalu Ibnu "Umar menjawab: Begitulah 
yang pernah saya lihat Rasulullah saw. sembahyang, dan saya senang 
mengerjakan sembahyang sebagaimaa yang saya lihat Rasulullah 
mengerjakannya. (HR Ahmad). 


SITI ES WINA 
SO. AAS TAI LA Ka UT) 


321 























0 ANIU 0, PAT o Pa ag o AG, 
PELELANGAN Gala 


oL0p Ko 021 0. — og1e7 4 Oo Pan ar Giz 
Aa dl Sa Bona PN da3 NGB 


bad 


Te IM aa BA Pir ian NSAID yamtng 


. 600. Dan dari Mw'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah saw. 
pernah mengutusku ke negeri Yaman, lalu ia bersabda: ”Hai Mu'adz! 
Apabila pada musim panas, maka sembahyanglah subuh di waktu 
masih gelap, dan panjangkanlah bacaan menurut kesanggupan orang- 
orang: dan jangan engkau membosankan mereka: dan apabila engkau 
berada di musim dingin, maka sembahyanglah subuh di waktu sudah 
sangat terang, karena malam itu pendek sedang orang-orang masih 
pada tidur. Oleh karena itu berilah mereka kesempatan itu 
untuk mendapatkan jama'ah.” (HR Al Husain bin Mas'ud al Baghawi 
di dalam syarah sunnah. Dan diriwayatkan juga oleh Bagi bin 


Makhlad dalam munadnya -yang bernama- Al Mushannaf). 
Penjelasan 


Perkataan 'Aisyah: ”Satu sama lain tidak saling mengenalnya 
karena masih gelap” itu, Syarih berkata: Antara hadits ini dengan 
hadits Abu Barzah yang menerangkan, bahwa selesai sembahyang 
subuh ketika seseorang sudah dapat mengenal kawan-kawannya, itu 
tidak bertentangan. Sebab hadits 'Aisyah tersebut memberitakan 
tentang ielihatnya wanita yang berkudung dari jarak jauh: sedang 
hadis Abu Barzah itu memberitakan tentang melihatnya orang yang 
dekat. Adapun hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya segera 
mengerjakan sembahyang subuh di awal waktu. 

Syarih berkata: Adapun perkataan: ”sembahyanglah subuh ketika 
sudah sangat terang, karena sesungguhnya yang demikian itu sangat 
besar pahalanya” itu, Imam Syafi'i dll. memahami hadits, bahwa yang 
dimaksud ialah: bahwa fajar betul-betul sudah terbit. Sedang Ath 


Thahawi memahaminya, bahwa yang dimaksudkan ialah: memanjang- - 


kan bacaan dalam sembahyang subuh, hingga ia selesai sembahyang 
pada waktu sudah sangat terang. 

Perkataan: ”Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw. sembah- 
yang di luar waktu, sekalipun hanya sekali, kecuali dua sembahyang” 
itu, selanjutnya syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang 
yang berpendapat sunnah sembahyang subuh ketika sudah sangat 
terang. Karena perkataan ”sebelum waktunya” itu di dalam riwayat 
Muslim diterangkan ”Nabi sembahyang di waktu masih gelap”. 


322 


ia 


Ibnu Hajar berkata: Hadits Ibnu Mas'ud itu dapat diartikan, 
bahwa ia telah masuk dalam sembahyang subuh ketika fajar sudah 
terbit, dengan tidak melambatkan, tidak berarti ia sembahyang 
sebelum terbit fajar. 

akokok 

Sabda Nabi saw.: "Hai Mu'adz! Apabila engkau berada di musim 
panas, maka sembahyanglah subuh di waktu masih gelap dan panjang- 
kanlah bacaannya menurut kesanggupan orang-orang ... dst.” itu, 
syarih berkata: Hadits ini menunjukkan adanya perbedaan waktu 
sembahyang subuh pada musim panas dan musim dingin, yaitu dalam 
hal melambatkan dan mempercepat dengan alasan seperti tersebut di 
atas. Dan ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menerang- 
kan tentang dianjurkannya sembahyang subuh di waktu masih gelap. 


14. BAB: PENJELASAN TENTANG ORANG YANG 
MENDAPATKAN SEBAGIAN SEMBAHYANG DI DALAM 
WAKTUNYA, MAKA DIA HARUS MENYEMPURNAKANNYA 
DAN WAJIB MENJAG A WAKTU 


Leon Ono 
MAS 


- 


PAKA EA ANA “ & (ag 
tw 


SN, ai Au GAN law, 
An Bea Pe ME AA An Ba an co. Lyon on 2. ANA an 
"RAYA MN p9 LI SIAGA BLUS LS 


Mn Os 

601. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah 
bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari sembahyang 
subuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan 
subuh itu (keseluruhannya). Dan barangsiapa mendapatkan satu 
raka'at dari sembahyang 'ashar sebelum matahari terbenam, maka 
berarti dia telah mendapatkan 'ashar itu (kesluruhannya).” (HR 
Jama'ah). 


e.. 9 2 La 


2 
Ai SEN RA TPA Giat KM UIN A 
OK ea NS 03 AN) Wib oleeda —NY 


Ata Tea DIAN GP HA ACA Kak REAL IEN Tea 
PAN SEA SNS SEB SN 


TB 0 0 


PALA TP P3 7 
" SM LAS 


323 





www AA in 














602. Dan bagi Iman Bukhari, dikatakan: "Apabila salah seorang 
di antara kamu mendapatkan satu sujud dari sebahyang 'ashar sebelum 
matahari terbenam, maka hendaklah dia menyempurnakan sembah- 
yangnya itu, dan jika dia mendapatkan satu sujud dari sembahyang 
subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia menyempurna- 
kan sembahyangnya itu.” 


oi 111 2 V Kopo ut OLI ne 0. 
PA DN San Ia Je (BASE Ly 
P2 


OLI pp EN TA On 0K 0D pun ag go Tpi TPL OTAK TO, 
Kan ! JO Gate LIS SS Ae 


s si 


Lamb Id Pra Ll 


603. Dan dari “Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: "Barangsiapa yang mendapatkan satu sujud dari sembah- 
yang 'ashar sebelum matahari terbenam, atau (satu sujud) dari 


: Sembahyang subuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah 


mendapatkan Sembahyangnya itu (keseluruhan).” (HR Ahmad, 
Muslim, Nasai dan Ibnu Majah). 
Yang dimaksud ”satu sujud” di sini, ialah: satu raka'at. 


LEE AS ep Op IE SESI — ot 
P3 033 eat 


SES MEN ET LNG AAU 
UBI KASN P NI ndB LPEG 


cape 
604. Dan dari Abu Dzarrin, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
bertanya kepadaku: Bagaimana (sikap) kamu kalau diperintah oleh 
penguasa-penguasa yang mematikan sembahyang atau yang melambat- 
kan sembahyang (sehingga keluar) dari waktunya? Aku bertanya: Apa 
yang engkau perintahkan kepadaku? Ia menjawab: ”Kerjakanlah 


. sembahyang itu pada waktunya, kemudian apabila engkau mendapati- 


nya bersama mereka, maka sembahyanglah, karena sesungguhnya 
sembahyang itu bagimu sebagai sunnat.” 


324 


2 b Ten " Pa 3 S0. Ae 0. 
Tani KAN 33 ps INN Na hot» 2019) 99 — 113 


605. Dan dalam satu riwayat dikatakan: "Kemudian apabila 
didirikan sembahyang, sedang kamu berada di masjid, maka sembah- 
yanglah.” 


FE BRA ISI 3) ISIS AG — 
MYA Poto “AYI TA BA 


606. Dan dalam satu riwayat lain dikatakan: "Kemudian apabila 
engkau mendapatkan sembahyang itu bersama mereka, maka sembah- 
yanglah, dan jangan engkau berkata: Sesungguhnya aku telah sembah- 
yang. Oleh sebab itu aku tidak sembahyang (sekarang).” (HR Ahmad, 


Muslim dan Nasai). 


Pn pa 0 MP aa gi KEL LAN TEA Aa 
Klo PN aa aa 
0051 229 RL 0 


Sela NP ERA GAN BE Mlada 5nd ka 
£ Be eh Oo Pee TA Lte ' Pe TUANG 

NP AN TERAPAN PA panA 2 Jan las 
- 0 EP Asha 


607. Dan dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi saw., ia bersabda: 
? Akan datang nanti (suatu masa) penguasa yang memerintah kamu, 
mereka itu disibukkan oleh berbagai urusan, sehingga melalaikan 
sembahyang dari waktunya. Oleh karena itu, hendaklah kamu kerja- 
kan sembahyang itu pada waktunya. Lalu ada seorang yang bertanya: 
Ya Rasulullah! (Bolehkah) aku sembahyang bersama- mereka? 
Rasulullah saw. menjawab: "Boleh, apabila engkau mau.” (HR Abu 
Daud, dan Iman Ahmad meriwayatkan seperti itu juga). 


LP Tn ud 


Ara Fi Ls Pe nk SN oke 1 ses — NA 


608. Dan dalam satu lafal, dikatakan: "Dan jadikanlah sembah- 
yang kamu bersama mereka itu sebagai pekerjaan sunnat.” 


325 


Aa 





Penjelasan 


4 Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa mendapati satu raka'at dari 


sembahyang subuh sebelum matahari terbit ... dst.” itu, di dalam satu 
riwayat bagi Nasai dikatakan: 


NP up 0 IL & 3 1 Da 0 
£ 5 . IN 31 
BA LN PAGI AS ak — DAN) yo 13 


- Artinya: Maka sungguh ia telah mendapati sembahyang itu selu- 
ruhnya, tetapi ia harus meneruskan apa yang tertinggal itu. 
Syarih berkata: Mafhum hadits ini, bahwa orang yang mendapat- 

kan kurang dari satu raka'at, berarti ia tidak mendapatkan sembah- 
yang itu pada waktunya, dan sembahyangnya itu menjadi sembahyang 
gadla' 1). Demikianlah pendapat Jumhur. Namun sementara mereka 
ada yang berkata: Sembahyangnya itu tetap dinilai sebagai sembah- 
yang ada” 2). Tetapi hadits diatas menolak anggapan tersebut. 


Imam Nawawi berkata: Para 'ulama” sepakat atas tidak bolehnya 
sengaja melambatkan sembahyang sampai dengan waktu itu (akhir 
waktu). 

Syarih berkata: Telah kami sebutkan terdahulu pembicaraan 
tentang pengecualian waktu ini bagi orang-orang yang dalam keadaan 
terpaksa. 

kakak 

Perkataan: "Mereka mematikan sembahyang” itu, maksudnya: 
mereka mengakhirkan sembahyang sehingga seolah-olah mereka 
menjadikannya sebagai mayit yang ruhnya telah keluar. Sedang yang 
dimaksud ”mengakhirkan waktunya” itu, ialah: mengakhirkan waktu 
ikhtiyar, bukan sama sekali keluar dari waktu. Sebab riwayat yang 
menerangkan tentang penguasa-penguasa yang terdahulu dan yang 
akan datang kemudian itu, adalah mengakhirkan sembahyang, sehing- 
ga keluar dari waktu ikhtiyar. Tidak seorang pun dari antara mereka 
itu yang mengakhirkan sembahyang hingga keluar dari seluruh waktu. 
Oleh karena itu, hadits-hadits ini harus diartikan menurut realitanya. 
Hadits tersebut menunjukkan diperintahkannya sembahyang pada 
waktunya, dan jangan mengikuti penguasa apabila mereka itu 
mengakhirkan sembahyang dari awal waktu. Adapun ma'mum yang 
lebih dahulu sembahyang sendirian (munfarid), kemudian ia sembah- 


1) Sembahyang gadla', maksudnya ialah: sembahyang yang dikerjakan di luar waktu. 
2) Sembahyang 'ada', maksudnya ialah: sembahyang di dalam waktu. (pent.) 


326 


yang lagi dengan berjama'ah bersama imam, maka berarti ia telah 
menghimpun antara keutamaan awal waktu dan keta'atan terhadap 


penguasa. 
ak akok 


Perkataan: "Karena sesungguhnya sembahyang itu bagimu adalah 
sunnat” itu, adalah sebagai penegasan, bahwa yang wajib itu ialah 
yang pertama, sedang yang kedua adalah sekedar sunnat. 

akh 

Sabda Nabi saw.: "Akan datang suatu masa penguasa yang meme- 
rintah kamu, mereka itu disibukkan oleh berbagai urusan hingga 
melalaikan szbahyang dari waktunya ... dst.” itu, Mushannid 
berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, 
bahwa mengulangi sebahyang itu adalah sunnat. Juga dijadikan dalil 
oleh orang yang berpendirian, bahwa meninggalkan sembahyang itu 
tidak dianggap kafir. Dan juga dipakai dalil oleh orang yang membo- 
lehkan berma'mum kepada imam yang fasig. 

Syarih berkata: Yang penting, bahwa orang yang sembahyangnya 
itu sah untuk dirinya, berarti sah juga untuk orang lain. (Ya'ni: kalau 
dia sendiri sembahyang dengan sah, maka sah juga menjadi imam. 


Pent.). 
15. BAB MENGOADLA' SEMBAHYANG 
Ag - o ML 2 Ka GT Ce K0 Nano 
AKAN) Nb NU an loS AA 
1 sd . AAA LA CA Pa nan SEA 
Aoi NA EI WS NS 
609. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. telah bersabda: 


"Barangsiapa lupa satu sembahyang, maka sembahyanglah ketika 
ingat, tidak ada tebusan untuknya melainkan itu.” (HR Ahmad, 


Bukhari dan Muslim). 


Ag or ta Pi Ai PP Per de MANA o - 
PAnA H3 MEN SAN ESA hrd ba Gn 
ME BIANG NI 


610. Dan bagi Muslim, dikatakan: ” Apabila salah seorang di 
antara kamu tidur sebelum sembahyang atau lupa sembahyang, maka 


327 


aa 








sembahyanglah “ketika ingat. Karena Allah azza wa jalla telah 
berfirman: "Dirikanlah sembahyang karena ingat kepada-Ku.” 


Parte GA Una CUMA OA n3 La 5 Koae 7 PPA 
Kb LE OB S3 —M 
2 £ AAA ET PL L el uye ttp 
Web SMM a33) on IS AN SS 
KEL AIYGSNS 


611. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: "Ba- 
rangsiapa lupa satu sembahyang, maka sembahyanglah ketika ingat. 
Karena sesungguhnya Allah telah berfirman: ”Dirikanlah sembahyang 
karena ingat kepada-Ku.” (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan 
Tirmidzi). 


NEK Sau 2 de L DA Pesanan ak Lo. 
SEN Rene S5 Jbowls IS — NY 
GAB RENA EL SANG 


. 


PA KN ANE ALATAS 3 KO KN 
3 


612. Dan dari Abu Oatadah, ia berkata: (Shahabat-shahabat) 
menceritakan kepada Nabi saw. tentang tertidurnya mereka sebelum 
sembahyang, lalu Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya di dalam tidur 
tidak ada keteledoran, karena (yang dinamakan keteledoran) itu 
hanyalah dalam keadaan berjaga. Oleh karena itu apabila salah 
seorang di antara kamu lupa sembahyang atau tertidur, maka sembah- 
yanglah ketika ingat.” (HR Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
mengesahkannya). 


K 


Aa oo 0L— .... Lea ve LoL 

saya Sae PAI BI — MY 

MN KE aa LKBN LN 

AN NI PA se 
LS 


Aan PA 


328 . 


613. Dan dari Abu Oatadah -tentang kisah tidur mereka 
sebelum sembahyang subuh- ia berkata: Kemudian Bilal adzan untuk 
sembahyang subuh itu, lalu Rasulullah saw. sembahyang dua raka'at, 
kemudian ia sembahyang subuh. Kemudian ia berbuat sebagaimana 
yang biasa diperbuat setiap hari. (HR Ahmad dan Muslim). 


Pa Pak 0 Naa MS or0 ore 
Sr sebaga Sent ae 3 —Ut 
Pon, OLI na, 0 o- Pa & 

! Ji AAN ae ra Pn 
It aa an 13 
ta Pa 2 e7 it 1. opter & £ Jope aa Th 
Ne :IG EN Sa En SAN 
G2 ea 0 LA Kogpag REK Ay GE PENA 
Boee A2 5 SESI SI Are NG 


2 nat 23 ON Lo Oa AN Hn f . 
CASE DISET AA 3S MAA 
SA Aa BALE JL las 


38 no 


SAI EL KAA BA SS, 
1 “—. | 4 


614. Dan dari Imran bin Hushain, ia berkata: Kami pernah 
berjalan bersama Rasulullah saw., maka tatkala waktu sudah akhir 
malam, kami tidur, kemudian tidak bangun hingga kami dibangunkan 
oleh panasnya matahari, lalu salah seorang di antara kami bangun, 
pergi mengambil air wudlu' dengan keadaan bingung. Imran bin 
Hushain berkata: Lalu Nabi saw. memerintahkan mereka supaya 
tenang. Kemudian kami meninggalkan tempat itu, lalu berjalan hingga 
ketika matahari sudah tinggi, Nabi kemudian berwudlu', kemudian 
menyuruh Bilal supaya adzan, kemudian Nabi sembahyang dua rakaat 
gabliyah shubuh, kemudian menyuruh Bilal gamat, maka kami pun 
kemudian sembahyang. Lalu mereka bertanya: Ya Rasulullah! Apakah 
kami tidak perlu mengulangi sembahyang subuh besok pada waktunya? 
Nabi menjawab: Mungkinkah Tuhanmu melarang kamu melakukan 
riba, lalu Ia menerimanya dari kamu sekalian?” (HR Ahmad dalam 
Musnadnya). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Kedua hadits di atas (No. 609 dan 610) menunjuk- 


kan wajibnya mengerjakan sembahyang jika waktunya telah terlewat- 
kan, karena ketiduran atau lupa. Dan ini sudah menjadi ijma'. 


329 


al Kw. www www www 

















Mushannif setelah membawakan hadits Abu Hurairah itu, ia 
berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa sembahyang-sembahyang 
yang terlewatkan dari waktunya itu harus digadla” ketika ingat. Sem- 
bahyang itu boleh digadla” pada waktu-waktu terlarang, maupun 
lainnya. 

Orang yang meninggal dunia, padahal ia meninggalkan sembah- 
yang, maka sembahyangnya itu tidak boleh digodlo'kan untuknya dan 
tidak pula dibayarkan fidyahnya, karena meninggalkan sembahyang 
tersebut. Sebab Nabi saw. telah menegaskan: 

LN LAS 
. SISA 3 la — 

Artinya Tidak ada kafarat untuk sembahyangnya itu kecuali itu. 

Dan hadits ini menunjukkan pula, bahwa syari'at orang sebelum 
kita (SYAR'U MANGOABLANAA) itu, merupakan syari'at bagi 
kita juga, selama tidak ada yang menghapuskannya. 
skokak 

Sabda Nabi: "Dalam tidur tidak ada keteledoran, keteledoran itu 
hanya ada dalam keadaan berjaga” itu, Syarih berkata: Hadits ini 
menunjukkan, bahwa orang yang ketiduran itu tidak dikenai taklif 
(beban syara”), ketika tidurnya itu. Dan ini sudah menjadi ijma'. 
Tetapi tidurnya itu sendiri tidak juga menghapuskannya dari kewajib- 
an melaksanakan apa yang telah dirukhshahkan kepadanya itu. Dan 
tidak pula menghapuskan dari kewajiban membayar denda terhadap 
pelanggaran kriminil. Karena dia itu termasuk hukum wadPi, bukan 
taklifi. 1). Sebab hukum wadf'i itu terkena untuk orang yang sedang 
tidur, anak kecil dan orang gila, secara ijma' 


Perkataan: "Kemudian Bilal adzan untuk sembahyang, lalu Rasu 
lullah saw. sembahyang dua raka'at, kemudian ia sembahyang subuh, 
lalu ia berbuat sebagaimana yang biasa ia perbuatnya setiap hari” itu, 
syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya adzan untuk 
sembahyang gadla” dar menggadia' sembahyang sunnat rawatib. Di 
samping itu, hadits ini juga mengisyaratkan, bahwa cara mengerjakan 
sembahyang gadla' itu sama dengan cara sembahyang ada”. 

” Dan hadits ini dapat diambil pengertian, bahwa menggadla 
sembahyang subuh setelah terbitnya matahari itu (boleh) dilakukan 


1) Hukum Wadfi itu ialah: perintah syara' yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, 
illat, syarat, penghalang, sah dan batal. : 
Hukum Taklifi itu ialah: perintah syara” yang bernubungan dengan af'al manusia, 
baik sebagai satu kepastian ataupun boleh memilih. (Lihat Ilmu Ushlu/Pent.). 


330 


dengan bacaan keras (jabriyah). Oleh sebab itu, Mushannif berkata: 
Hadits tersebut menunjukkan adanya bacaan keras dalam sembahyang 
gadla” subuh di siang hari. 


kakak 


Perkataan: ”Kami pernah berjalan bersama Nabi saw. ... dst.” 
itu, Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan: 
Il. Bahwa dalam sembahyang gadla' itu disunnatkan adzan, igamat 
dan berjama'ah. 
9. Adzan dan igamat itu diperintahkan, sekalupun dalam safar. 
3. Sunnat-sunnat rawatib, boleh digadla'. 


16. BAB: TERTIB DALAM MENGOADLA' SEMBAHYANG 


o - 
em ME AMA Gen PTK 0. 0 0 
SNN LA AMA er rae — M3 
3 3 PA ba 


LAN Ie SAE Ka Ke 


PN Pi TE PU Ne RI AK LN 
A9 IS 3 LAN 5 aSaal 
Pa Oa Aa £ La 
me EM AN LN TAS KA AR SA 
LAGI 5 IN MEN JOEY JO. APU 


ba PP non CA 

Pe TENANG KS aa 
615. “Dari Jabir bin "Abdillah, bahwa "Umar pada hari perang 
Khandag setelah matahari terbenam, lalu ia mencaci orang-orang kafir 
Ouraisy sambil berkata: Ya Rasulullah! Saya hampir tidak dapat 


mengerjakan sembahyang ?ashar, hingga matahari terbenam. Kemu- 
dian Nabi menjawab: ”Demi Allah! Aku pun tidak mengerjakannya.” 


| Lalu Nabi berwudlu' dan kami pun berwudlu'. Kemudian ia sembah- 


yang 'ashar sesudah matahari terbenam. Kemudian sesudah itu, ia 
sembahyang maghrib. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


“..101 1128 PPA K2 
SIKA Ab SE RAN - WN 
n 4 Pa PA 0x9 PA BP 23 
KASI Ga ANIS KEL MAN 
.. . PA 2 n 


- 


AN Lae LAPIS GB ANA IN 
GEN GUA SG) SENI Wa 
Ar Ato PM RA Bo AL PON AL 
IM PANAH as nyala AN 
M 3g LT AL AL 4G AN Lg ALA 

PKN An ORA NY KO KNAYAH 


ye 


331 



































Lo Se 4 29 (3 AaaS 9 3 ee 
CLASS GIANASE GAS AGS 


PA NP PIA ea LN LGA "RP Gu 
ABS Ap g alel SE SLS 


NS OA LL Lg Le LN AP CA 9 
SA SIS AI IG DAS SA 
Pep Mg P3 MAN TA AAL SY Lai 
NA Call) SAN SI JS EA 
ca i 2 2 

(SANS A9 BLN Ke (BLS 
616. . Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Kami pernah terhalang 
pada hari peperangan Khandag hingga tidak dapat mengerjakan 
sembahyang ('ashar) sehingga sudah maghrib, waktu telah menjelang 
malam, lalu kami selesai. Karena ada firman Allah azza wajalla yang 
mengatakan: "Dan Allah telah selamatkan mu'minien dari berperang 
karena Allah itu yang maha kuat-dan gagah.” 1). Abu Said berkata: 
Kemudian Rasulullah saw. memanggil Bilal, lalu Bilal adzan mfok 
sembahyang zhuhur kemudian ashar. Lalu ia baguskan sembahyang- 
nya itu sebagaimana ia mengerjakannya pada waktunya. Kemudian 
Nabi menyuruh Bilal (adzan), kemudian ia adzan untuk sembahyang 
ashar. Kemudian Nabi sembahyang 'ashar, lalu ia baguskan sembah- 
yangnya itu sebagaimana ia kerjakannya pada waktunya. Kemudian 
Nabi menyuruh Bilal adzan, lalu ja adzan untuk sembahyang maghrib 
Kemudian Nabi mengerjakannya seperti itu juga. Abu Sa'id berkata: 
Yang demikian itu adalah sebelum Allah menunrunkan firman-Nya 
tentang sembahyang khauf 2) yaitu: "Tetapi jika kamu takut, maka 
(kerjakanlah) sembahyang dengan berjalan kaki atau baniusidkanban Hi 
3)... (HR Ahmad dan Nasai, tetapi Nasai tidak menyebutkan ag 
bahyang maghrib”). 


- 


Penjelasan 

| Perkataan: "Saya hampir tidak mengerjakan sembahyang 'ashar 
hingga matahari terbenam, lalu Nabi saw. bersabda: Demi Allah! Aku 
pun tidak mengerjakannya” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjuk- 
kan wajib mengadla' sembahyang yang ditinggalkan karena udzur kesi- 
bukan berperang. Tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam mene- 
tapkan sebab-sebabnya Nabi dan shahabat-shahabatnya meninggalkan 


1) OSAI Ahzab 25. 

2) Sembahyang khauf, ialah: sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan yang sangat 
mengkhawatirkan, misalnya dalam peperangan, dsb. 

3) OS Al Bagarah 239. (pent.) 


332 


sembahyang itu. Sebagian ada yang mengatakan: karena lupa, dan 
sebagian lagi mengatakan: karena sibuk berperang, hingga tidak me- 
mungkinkan. Sebab kedua inilah yang terlebih dekat. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. 

Hadits ini dijadikan dalil untuk menetapkan wajibnya tertib dalam 
mengerjakan sembahyang-sembahyang gadla” dan ada”. 

Syarih berkata: Hadits Abu Sa'id itu menunjukkan wajibnya 
menggadla' sembahyang yang ditinggalkan karena kesibukan berpe- 
rang melawan orang kafir dsb. Akan tetapi peristiwa ini terjadi 
sebelum disyari'atkanya sembahyang khauf, sebagaimana yang. dite- 
rangkan pada akhir hadits tersebut. Jadi, sekarang, setelah disyari'at- 
kannya sembahyang khauf itu, maka siapa pun yang dalam keadaan 
berperang, tetap wajib mengerjakan sembahyang. 

Jumhur berpendapat, bahwa hal ini telah dimansukhkan dengan 
sembahyang khautf. 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan sunnat menggadia' 
sembahyang dengan berjama'ah. Tetapi Al Laits bin Sa'ad tidak 
sependapat dengan itu. Sedang hadits di atas menolaknya. 

Mushannif berkata: Hadits tersebut menunjukkan: 

1. Adanya igamah bagi sembahyang gadla”. 

Sembahyang yang semestinya dikerjakan di siang hari, apabila 

digadla” di malam hari, maka bacaannya tidak dikeraskan. 

3.  Mengakhirkan sembahyang pada hari perang Khandag telah diha- 
puskan dengan turunnya perintah sembahyang khauf. 


333 





Dod A 


BAB-BAB ADZAN 


1. BAB: WAJIBNYA ADZAN DAN KEUTAMAANNYA 


ce - 34021 vgo9 On KO 4 
Sab ln NE LTE AG ala UV 
PMI AL LL NANTI AK PESONA gg 
Nota) 


617. Dari Abu Darda”, ia berkata: Saya pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan ada dari tiga orang yang tidak 
adzan dan tidak igamat dalam sembahyang mereka, melainkan syetan 
akan mengalahkannya.” (HR Ahmad). 


Ba NY MANA TON EA ON Cas -.. 
HAN NS LN ME — MIA 
Ung te LEG 02 9 omigo, PL 
Hain Kara. SN EKA Lia uanj 


618. Dan dari Malik bin Al Huwairits, sesungguhnya Nabi saw. 
telah bersabda: "Apabila waktu sembahyang telah tiba, maka hendak- 
lah salah seorang di antara kamu adzan untuk (sembahyang)-mu itu: 
dan hendaklah yang tertua di antara kamu itu yang bertindak sebanai 
imam bagi kamu.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


5 Aonn0 PP Pa Td - 2 
SI NE IE LN A33 — NA 


| aa Lo 


Aa ban Prota aan (lte 


619. Dan dari Mu'awiyah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersab- 
da: "Sesungguhnya mu'adzdzin itu adalah orang yang paling panjang 
na, kelak di hari kiamat.” (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu 

ajah). : 


334 





23 ani Dop Louhan Dn 
HL In PA Jaan Jb 5 2 al — NY 
sega Mena ENG 


Pa) gai OP ng Sm 
APN NA AE RAY AN SEA, 
BS PM 2 


620. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: ”Imam itu adalah penanggung (jawab) dam mu'adzdzin 
adalah pembawa amanat. Oleh karena itu, ya Allah! Pimpinlah para 
imam itu dan ampunilah para muadzdzin.” (HR Ahmad, Abu Daud ' 


dan Tirmidzi). 


LA ae NT TEE LEE 3 AKI 
TAS IANGS SKA Apk ep In bb 
EK Sa NIS Ta EA 
seba Pola,» TEMA GAES AS PL 

NA 


621. Dan dari 'Ugbah bin 'Amir, ia berkata: Saya pernah 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Tuhanmu sungguh sangat 
senang terhadap seorang penggembala kambing yang berada di bukit 
gunung yang adzan untuk sembahyangnya, kemudian ia sembahyang. 
Maka Allah azza wajalla berkata kepada Malaikat: ”Lihatlah hamba- 
KU ini, ia adzan dan igamah untuk sembahyangnya, karena takut 
kepada-KU. Oleh karena itu Ku-ampuni  hamba-KU itu dan 
Ku-masukkan dia ke dalam surga.” (HR Ahmad, Abu Daud dan 


Nasai1). 


Penjelasan 
Sabda Nabi saw.: "Tidak akan ada dari tiga orang yang tidak 


adzan dan tidak igamah untuk sembahyang mereka, melainkan syetan 
akan mengalahkannya” itu, Syarih berkata: Hadits ini sebagai dalil 
bagi wajibnya adzan dan igamah. Karena meninggalkan adzan yang 


menyebabkan syetan akan mengalahkannya itu, wajib dijauhi. 
kakak 





335 








Sabda Nabi saw.: "AI Imaanu dhaamin” itu, Syarih berkata: 
perkataan "DHAAMIN” menurut bahasa, artinya: menanggung, 
menjaga dan memelihara. Sedang maksudnya, ialah: Bahwa bacaan- 
bacaan dan dzikir-dzikir imam yang sirri adalah menjamin bagi 
ma'mum. 

sk akak 

Perkataan: “Muadydzin itu adalah pembawa amanat” itu, sebagi- 
an pendapat mengatakan: Yang dimaksud jalah: Mereka itu adalah 
Orang-orang yang dapat dipercaya tentang masalah waktu-waktu 
sembahyang. 

Yang lai mengatakan: Maksudnya, mereka itu ialah: orang- 
orang yang dapat melindungi kehormatan manusia, karena mereka itu 
diberinya kehormatan di atas Lp yang tinggi. 

Sabda Nabi: “Tuhanmu sangat senang terhadap scorang penggem- 
bala kambing di bukit gunung yang adzan untuk sembahyangnya, lalu 
ia sembahyang ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
diperintahkannya adzan bagi orang yang sembahyang sendirian (mun- 
farid). 

Mushannif berkata: Hadits tersebut menunjukkan disunnatkannya 


adzan bagi orang yang sembahyang sendirian, sekalipun adzannya itu 


tidak didengarkan oleh siapapun. 


2. BAB: SIFAT ADZAN 


SANG LAN AMAL SA NY 
Aap AA AA AAA. Jean Pe ane 
JS MS — Paten aan (A3: KAKI 5 ab 


(RA 
s KA 


Ieenbnyos an - PA #25 
PDL Papa P 2 LA er ( 
CESPAN Ia udin YG IG. ep aa 

Si TALK Tai (TA, AI NS IE 5 


336 


BBB 


KL LL WN EKA YANG AS 
IN ES. NE AE DNEGAN 
Jera Lg. TELAH YIANY, instan aa 
KHAN NAN AS STA ANUS ESA A 
SME AAS fa Aria 2 Jan hasi 
LAKI IE ADI NI SAN SAK. S3 35 
per rda pa tndike on day 

G3 SA Ingat PAN OA Ya 
JET IE MAN Ie IL PP Ai 
AG MN Sa TAN Ae 
Hok Ie AAN GAS Oacaa pu IS 


LN, AN 


ora BE 


Kerta San) P5 LA 


622. Dari Muhammad bin Ishag, dari Az Zuhri, dari Sa'id bin 
Musayyab, dari Abdullah bin Zaid bin Abdurabih, ia berkata: Ketika 
Rasulullah saw. sudah menyetujui untuk dipukulnya lonceng, padahal 
sebenarnya dia sendiri tidak menyukainya, karena menyerupai orang- 
orang Nashrani —maka pada suatu malam ketika aku tidur, tiba-tiba 
aku mimpi- ada seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian hijau, 
mengelilingi aku sedang di tangannya ada lonceng yang dibawanya. 
Abdullah bin Zaid berkata: Lalu aku bertanya, hai hamba Allah! 
Apakah lonceng itu akan kau jual? Ia menjawab: Akan kau perguna- 
kan untuk apa? Abdullah bin Zaid berkata: Saya menjawab: Akan 
kupakai buat memanggil (orang untuk) sembahyang. Ia bertanya lagi: 
Maukah engkau, kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Saya menja- 
wab: Baiklah! Ia menjawab: Yaitu hendaknya engkau berkata: 
”ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR 
ALLAAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLAAL- 
LAAH, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILAALLAAH, ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAR-RASULULLAH, ASYHADU ANNA 


337 








MUHAMMADAR-RASULULLAH, HAYYA 'ALASH SHALAH, 
HAYYA 'ALASH SHALAH, HAYYA 'ALAL FALAAH, HAYYA 
'ALLAH FALAAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, 
LAA ILAAHA ILLALLAAH. Abdullah bin Zaid berkata: Kemudian 
ja mundur tidak seberapa jauh, dan berkata: Apabila engkau hendak 
igamah, maka katakanlah: ”"ALLAAHU AKBAR ALLAAHU 
AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHA- 
DU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH, HAYYA 'ALASH 
SHALAH, HAYYA 'ALAL FALAAH, OADOAAMATISH SHA- 
LAH, OADOAAMATISH SHALAH, ALLAAHU AKBAR Al- 
LAAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAH.” Abdullah bin 
Zaid berkata: Kemudian di waktu pagi aku datang kepada Rasulullah 
saw. untuk menceritakan kepadanya apa yang aku impikan - itu. 
-Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya mimpimu itu 
adalah mimpi yang benar —-insya Allah! - Kemudian Nabi memerintah- 
kan adzan. Maka Bilal, maula Abubakar beradzan dengan lafal-lafal 
tersebut, dan menyeru Rasulullah saw. untuk sembahyang. Abdullah 
bin Zaid berkata: Lalu Bilal datang kepada Nabi, kemudian memang- 
gilnya pada suatu pagi untuk sembahyang subuh. Dikatakan, bahwa 
Rasulullah saw. (pada waktu itu) sedang tidur, lalu Bilal mengeraskan 
suaranya dengan tinggi: ”" ASHSHALAATU KHAIRUM MINAN- 
NAUUM” (sembahyang itu lebih baik daripada tidur!). Sa'id bin 
Musayyab berkata: Lalu lafal ini dimasukkan ke dalam bagian dari 
adzan untuk sembahyang subuh. (HR Ahmad). 


Dena EM PL MA UN TB aU tap 

SEN EN SES 2S gb solo NY 
& NA AAA 11033 o Ig oz. Si 2 

ANE A99 — Ai WA YAN ALYIE 


.. 


MEN EN IE  3 ANIS, 

PM ata TEA 2 Png 010 Ba al no, 3d 

«ka 2 Sabah (Usa IE NG IN Hama AI 
z 2 Gr 

PA Lo. Ona MO OP OK Ga 7 OLS ih 

Sa RO AAN LI ee 

GS at S3 B9 — LEAN 3 MEN KA 23 


Pd 
(Ah pia 01 wp Pra 4 "3 » 
SNN II LG DE Sala» 533013, 3 


an HENNA L egg - . 
ska Lahan Ig, ts. 


338 





623. Dan Abu Daud meriwayatkan dari jalan Muhammad bin 
Ishag, dari Muhammad bin Ibrahim At Taimiy, dari Muhammad bin 
Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, yang dikatakan dalam hadits 
tersebut: Maka tatkala di waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah 
saw. lalu aku ceritakan kepadanya apa yang kulihat itu. Maka Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar -insya 
Allah-, berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah kepadanya apa 
yang engkau impikan itu, karena Bilal itu lebih keras suaranya 
daripada engkau.” Ia berkata: Lalu aku menemui Bilal dan saya 
sampaikan kepadanya apa yang kuimpikan itu, dan Bilal pun lalu 
adzan dengan lafal-lafal itu. Ia berkata: Lalu "Umar ibnul Khath-thab 
mendengar yang demikian itu, sedang ia berada di rumahnya. 
Kemudian keluar sambil menyeret selendangnya, dan berkata: Demi 
Allah! Yang telah mengutus engkau (Muhammad) dengan benar! 
Sungguh aku pun telah mimpi, persis seperti yang ia impikan itu. Lalu 


“Rasulullah saw. mengucapkan: ” ALHAMDULILLAH!” 


AA an F3 NA 1 04 & SEA Pn 
Isa Boi R2 BIN 2 SA IIS — 
SN An 0 


La & - 


624. Dan Tirmidzi meriwayatkan bagian dari hadits tersebut 
dengan sanad ini, dan ia berkata: Hadits ini adalah hasan shahih. 


far 


LAS BNI Ie JB H3 — Ie 


: Ao, SNI 


625. Dan dari Anas, ia berkata: Bilal diperintahkan untuk 
menggenapkan adzan . dan mengganjilkan igamah, kecuali lafal 
”"0OADOAAMATISH SHALAH, OADOAAMATISH SHALAH.” 


(HR Jama'ah). AA! 
Tetapi, dalam riwayat Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak 


terdapat kata-kata ”kecuali igamat” itu. 


BIL AE KN SEE IE El 3 — YA 


“— 


339 





NA. Ane 2 er 12 Ong 


PK On 2YOD TI Gr ,0 na Tt 
RA RU 


L msi madani eesesig PPN UD: 
BL ANA IE SNN LE BIMAN 
Aa bala Plot VAN IE 


626. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Sesun i 
5 : gguhnya adzan di 

Sui Rasyialan saw. hanyalah dua kali, dua kali, dan igamat sekali 

sekali. Namun ia juga berkata ""DADOAAMATISH SHALAH, 

OADOAAMATISH SHALAH?”. Dan kami berwudlu' ketika separa 

ngar igamat itu, kemudian kami keluar untuk sembah 

Ahmad, Abu Daud dan Nasai). sea 


9h5 2 OA LV pr o9gy-nnncohan 
IS BALE SAI 25 #1857 AS, K3 — IYV 


LA 301 IL Tr hon Ion IL St Pt OLI IU IN IL 
AKAN YAN NI LA SI NAN JT ITA SAS 
oo 13 PIP PA ey “pa ga sea 


SKA 3E AA KESAN 
KG Teek Ia mede arena 4 Op GI SAP 01 PPP P3 AU Tana 

MEN KE NET EA IAIN 

IN ya ya LG II oren AN HA 

At NYI I AN SA II Ap 


627. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw 
mengajarkan adzan ini kepadanya sbb.: "ALLAHU AKBAR AL- 
LAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH 
ASYHADU ALLA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAR RASUULULLAH, ASYHADU ANNA MU- 
HAMMADAR RASULULLAH. Kemudian ia mengulang, lalu 
mengatakan ”ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH” dua 
kali dan "ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH” 
dua kali, "HAYYA '"ALASH SHALAH” dua kali, "HAYYA 'ALAL 
FALAAH” dua kali, "ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, LAA 
ILAAHA ILLALLAH”. (HR Muslim). 


Lon yh 0 UE ut” . 
KSASA ASEAN 39 BSI NYA 


628. Dan Nasai meriwayatkan: Dan ia (Nabi) menyebutkan takbir 
di permulaan empat kali. 


Dm aa 2 1x 17 03 1 9. -.. A1 ng, 

(DA BNI — BAE NS AAA YA 

G3 — 3. . LL Pen L 005 BAL aan SP AP at ANN NA 
PA bisa 


0. 


629. Dan bagi imam yang lima, dari Abu Mahdzuurah dikata- 
kan: Bahwa Nabi saw. mengajarkan adzan kepadanya sembilan belas 
kalimat (kata), dan igamat tujuhbelas kalimat (kata). 

Tirmidzi berkata: Hadits ini adalah hasan shahih. 


Aa La 208 


EL KANE ega Lag — 
Sp LN BNSP d6 AU 
Aas YA STAN PAN NA NAN gAN 

“Jab poly 


630. Dan dari Abi Mahzuurah, ia berkata: Saya pernah berkata 
kepada Rasulullah, ya Rasulullah! Ajarlah aku cara adzan. Lalu Nabi 
mengajarnya adzan dan ia bersabda: Kemudian jika hendak shalat 
subuh, maka katakanlah: "ASHSHALAATU KHAIURUM MINAN- 
NAUUM, ASH SHALAATU KHAIRUM MINANNAUUM, AL- 
LAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLAL- 
LAAH.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Muhammad bin Yahya Adz Dzuhahi berkata: 
Bahwa hadits-hadits Abdullah bin Zaid itu tidak lebih sah dari hadits 
Muhammad bin Ishag, dari jalan Muhammad bin Ibrahim At Taimiy. 

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya empat kali 
takbir. Dan Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan kebanyakan 'ulama' 
pun berpendapat demikian. Adapun Malik, Abu Yusuf dan 'ulama 
ahlul bait, misalnya: Zaid bin 'Ali, Ash Shadig, Al Haadi dan Al 


341 











Oaasim berpendapat cukup dua kali takbir. Alasannya, karena 
sebagian riwayat-riwayat dari hadits ini ada yang menerangkan dua 
kali, dan juga beralasan dengan hadits Abi Mahdzuurah. 

Selanjutnya syarih berkata: Dan yang benar, bahwa riwayat-riwa- 
yat yang menerangkan empat kali itulah yang lebih kuat. Karena 
riwayat-riwayat tersebut mengandung ziyaadatutstsigah (tambahan 
sebagai penguat). Sedang ziyaadatutstsigah itu dapat diterima, sebab 
tidak ada yang menafikannya dan riwayatnya pun sah. 

Syarih berkata: Dan yang dimaksud ”TARJI” itu ialah: 
mengulangi dua kali kalimat “SYAHADAT” dua kali, dua kali 
dengan suara keras, setelah mengucapkan dua kali, dua kali dengan 
suara pelan. 

Imam Nawawi berkata: Segolongan dari ahli-ahli hadits dll. 
berpendapat, boleh memilih antara mengerjakan tarji' dan tidak tarji'. 

Syarih berkata: Hadits tersebut. menunjukkan adanya ”TAT- 
SWIEB” dalam adzan subuh, dengan dasar perkataan Sa'id bin 
Musayyab: Bahwa saya memasukkan perkataan Bilal "ASH SHA- 
LAATU KHAIRUM MINANNAUUM” itu ke dalam adzan subuh. 
Dan Ibnu Majah menambahkan: Bahwa perkataan tersebut telah 
dibenarkan oleh Rasulullah saw.. 

Selanjutnya syarih berkata: "TATSWIEB” itu adalah tambahan 
yang tetap. Oleh karena itu mengucapkannya pun satu kemestian. 

Hadits tersebut tidak menyebutkan: "HAYYA 'ALA KHAIRIL 
'AMAL”. Tetapi 'ulama” ahlul bait menetapkan adanya kalimat 
tersebut yang harus diucapkan oleh muadzdzin sesudah kalimat "hayaa 
'alal falah”. Dan kalimah "HAYYA 'ALAA KHAIRIL 'AMAL” itu, 
oleh 'ulama” ahlul bait harus diucapkan dua kali. 

Al Hadie di dalam kitab "Al Bahr”, menyandarkan kalimat 
tersebut kepada salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i. Sedang 
dalam kitab-kitan figh Syafi'iyah tidak didapatkan kalimat tersebut. 
Karena itu di mana saja di kitab-kitab figh Syafi'iyah kita tidak bakal 
menjumpainya. Bahkan kalimat tersebut masih diperselisihkan, yang 
juga tidak tersebut di dalam kitab-kitab Ushul ahlul bait. 

Dikatakan dalam Al Ikhtishaar: Bahwa ahli-ahli figh dari kalang- 
an empat madzhab, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Ya'ni: 
kalimat "HAYYA 'ALAA KHAIRIL 'AMAL” itu tidak masuk 
dalam lafal-lafal adzan. g 

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa ucapan 
dalam igamat itu sekali, sekali, kecuali takbir baik yang pertama 
ptaupun yang akhir, dan ”gadgaamatish shalah”, bahwa para 'ulama 
masih berselisih dalam hal tersebut. 


342 


Hadits itu juga menunjukkan dianjurkannya memilih muadzdzin 
itu, hendaknya orang yang suaranya baik. 

Ad Daarimie dan Abu Syekh telah meriwayatkan dengan sanad 
yang bersambung kepada Abi Mahdzuurah, bahwa Rasulullah saw. 
pernah menyuruh dua puluh orang, lalu mereka itu adzan. Tetapi 
Rasulullah sangat senang kepada suaranya Abi Mahdzuurah. Lalu 
Rasulullah saw. mengajarnya adzan. 1 

Zubair bin Bakkar berkata: Abu Mahdzuurah adalah orang yang 
paling baik suaranya dan adzannya. Yang oleh sebagian penyair- 
penyair Ouraisy dipujinya dalam salah satu sya'irnya yang artinya sbb.: 

Demi Tuhannya Ka'bah yang tertutup 

Demi surat yang dibaca Muhammad 

Demi nyanyian-nyanyian Abi Mahdzuurah 
Sungguh kami akan mengerjakan cara seperti itu. 


akakak 


Perkataan: "Bilal diperintahkan menggenapkan adzan dan meng- 
ganjilkan igamat” itu, Syarih berkata: maksudnya ialah: kalimat/lafal- 
lafal adzan itu hendaknya diucapkannya dengan berulang ya'ni: dua 
kali, dua kali. 

Ibnu Hajar Al Asgalani berkata: Tetapi tidak ada perselisihan, 
bahwa kalimat tauhied (laa ilaaha illallaah) yang akhir itu, cukup 
diucapkan sekali. Jadi perkataan ”"MATSNA” (dua kali) itu dapat 
diartikan, bahwa maksudnya selain kalimat tauhied tersebut. 

Syarih berkata: Tidak adanya pengecualian tentang masalah 
"takbir” di dalam igamat itu masih menjadi persoalan, karena takbir 
tersebut dibacanya dua kali, sebagaimana tersebut terdahulu dalam 
hadits Abdullah bin Zaid. Kemudian dijawabnya, bahwa dua kali itu 
dinilai sebagai ganjil kalau dinisbatkan kepada adzan, karena takbir 
dalam permulaan adzan itu empat kali. Dan ini hanya patut dalam 
pembicaraan tentang takbir di permulaan adzan, bukan takbir di akhir 
adzan, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ibnu Hajar: Engkau 
mengetahui, bahwa ketidakadanya pengecualian takbir dalam hadits 
ini tidak mengurangi tentang adanya pengecualian tersebut, karena 
riwayat-riwayat yang menerangkan berulangnya takbir itu adalah 
ziyadah (tambahan) yang dapat diterima (ziyadatuts tsigah). 

Selanjutnya syarih berkata: Sebagian ahli ilmu berpendapat boleh 
menggenapkan dan mengganjilkan takbir dalam igamat. 

Abu "Umar bin "Abdul Baar berkata: Ahmad bin Hambal, Ishag 
bin Raahawaih, Dawud bin ”Ali dan Muhammad bin Jarir berpendapat 
tentang bolehnya mengucapkan dengan semua hadits yang diriwayat- 


343 








kan dari Rasulullah saw. dalam permasalahan ini. Mereka membawa 
persoalan ini kepada ibahah (boleh) dan takhyier (memilih). 

Mereka berkata: Semuanya itu boleh dikerjakan. Karena semua- 
nya itu datang dari Nabi saw. dan diamalkan oleh para shahabat. Oleh 
karena itu siapa yang mau silakan untuk mengucapkan ”"ALLAAHU 
AKBAR” itu empat kali di permulaan adzan, dan dua kali dalam 
igamat atau cukup sekali. Kecuali perkataan "OADOAA MATISH 
SHALAH”, harus dibacanya dua kali dalam semua keadaan. Selesai 
dengan ringkas. 


3. BAB: MENGERASKAN SUARA ADZAN 


Ia ai, Gaga g Pp aa Pa En & Gn Cat 0on 7 o. 
Ao AAA 2 Bln SS NIS IIS — NY 
PA Si Pan SP 1 “bae 4 
SL AND: Aoa wow 353 PASS, 


631. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda: 
”Muadzdzin itu akan diampuni sepanjang suaranya, dan akan disaksi- 
kan oleh semua benda yang basah dan yang kering.” (HR Imam yang 
lima, kecuali Tirmidzi). 


0 on REAL oma 
Li 


Ie NAS og MEA 3 NT 

Lg L AA nan Ma erna LD ntr, Jet at on" 

BAE AN NELI, (A1 6ee, LI 
rr era 


Mena SAS NEP ME NGASESUA 


Ie 


Hen ANAK EGA 
Ae NAN Poto, ep Al Ig Oa Ka 


” 


632. Dan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, 
bahwa Abu Sa'id Al Hudri berkata kepadanya: Sesungguhnya aku 
melihat engkau suka kepada kambing dan padang pasir. Maka jika 
kamu berada di (tempat penggembalaan) kambing atau ' di padang 
pasirmu, keraskanlah suaramu ketika adzan. Karena tidak didengar 
suara muadzdzin oleh Jin, manusia ataupun sesuatu, melainkan akan 


344 





disaksikan nanti pada hari kiamat.” Abu Sa'id berkata: Saya mende- 
ngar perkataan itu dari Rasulullah saw. (HR Ahmad, Bukhari, Nasai 
dan Ibnu Majah). 


Penjelasan 5 

Sabda Nabi saw.: ”Muadzdzin akan diampuni sepanjang suaranya 
dan disaksikan oleh setiap benda yang basah dan yang kering” itu, 
Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memianjang- 
kan suara adzan, karena panjangnya suara itu merupakan sebab bagi 
pengampunan dan kesaksian dari semua makhluk. Karena panjangnya 
suara itu berarti mengajak orang lain untuk mau mendengarkan 
perintah, adalah merupakan perbuatan yang sangat utama. 

Tetapi ada juga orang yang mengatakan: bahwa hal itu adalah 
sekedar tamsil, dengan maksud: kalau Seandainya jarak antara tempat 
adzan dan tempat dimana suara adzan itu penuh dengan dosa, niscaya 
Allah akan mengampuninya. 

kakak 

Perkataan: "Sesungguhnya aku melihat engkau suka kepada kam- 
bing dan padang pasir ... dst.” itu, Zain bin Munir berkata: Bahwa 
rahasia kesaksian di sini, padahal dia itu atas pengetahuan Allah yang 
maha mengetahui perkara ghaib dan yang nyata, adalah untuk 
menunjukkan, bahwa hukum-hukum di akhirat itu akan berjalan 
sesuai dengan sifat hukum makhluk di dunia, misalnya dengan diaju- 
kannya tuduhan, jawaban dan penyaksian. 

Tetapi ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud ”kesak- 
sian” di sini itu, ialah: untuk memasyhurkan keutamaan 'dan ketinggi- 
an derajatnya orang yang disaksikan itu. Sebagaimana halnya Allah 
akan membeberkan kejelekan-kejelekan sesuatu kaum dengan kesak- 
sian, maka begitu jugalah di dalam hal memuliakan kaum yang lain 
adalah juga dengan kesaksian. 

Syarih berkata: Hadits tersebut, juga menunjukkan, bahwa 
senang akan kambing dan padang pasir itu adalah termasuk perbuatan 
orang-orang shaleh dahulu, lebih-lebih di saat berkecamuknya fitnah. 


4. BAB: MUADZDZIN HENDAKNYA MELETAKKAN JARI KE 
DALAM TELINGANYA DAN MEMUTAR LEHER KETIKA 
MEMBACA ”'HAYYA 'ALA ...” 


Peg3 Kam MEN JLL ga age 


345 








N 


KL ta, o2- na 7 tuk Pat Pal Oa UN 
BPA BINA — lor KAI 


KY NA AI 
ELLASA GA GR AAN LI IN SIANG 


euke ALAN 


A 
N 
“ 


633. Dari Abu Juhaifah, ia berkata: Aku pernah datang ke 

tempat Nabi saw. di Mekkah, waktu ia sedang berada di Bath-ha' di 
dalam kubahnya yang merah yang terbuat dari kulit. Abu Juhfah 
berkata: Lalu Bilal keluar dengan membawa air untuk wudlu”, lalu ada 
yang berwudlu' dengan air bekas wudlu'nya Nabi dan ada pula yang 
berwudlu' dengan air bekas wudlu' kawannya. Abu Juhaifah "berkata: 
Kemudian Nabi keluar dengan berpakaian baru berwarna merah yang 
seolah-olah aku dapat melihat keputih-putihan betisnya. Abu Juhaifah 
berkata: Kemudian ia berwudlu' dan Bilal mulai adzan, dan aku 
mengikuti mulutnya kesana dan kemari, yaitu ia membaca "HAYYA 
'ALALSH SHALAH - HAYYA 'ALAL FALAAH” sambil menoleh 
ke kanan dan ke kiri. Abu Juhaifah berkata: Kemudian tongkatnya 
ditancapkan,, lalu maju, kemudian sembahyang dhuhur dua raka'at, 
sedang keledai dan anjing lalu di hadapannya tanpa dicegahnya. Dan 
,dalam satu riwayat dikatakan: Perempuan dan keledai lalu di luar 
tongkat itu. Kemudian ia sembahyang 'ashar. Dan ia senantiasa 
- sembahyang (dua raka'at), sehingga ia kembali ke Madinah. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


—ep AAA Kan AA Pai Oo Ir “te 
4 Hae SETAN abu tan 
TN nee IL 4 Ga LA 
LN JIKA 


634. Dan bagi Abu Daud, dikatakan: Aku melihat Bila! keluar 
ke Bath-ha', lalu adzan. Maka tatkala ia sampai kepada ”HAYYA 


346 





'ALASH SHALAH - HAYYA 'ALAL FALAAH” ia menoleh ke 
kanan dan ke kiri, dan tidak berputar. 


NATA Ia IAI Ih ma 
par tpaota 2 PA ASEAN D PAINE AG 3 MNYO 
Game BA LX, » LI Petai L 2733», ” 
AAA SI eea IPS MAAN Ia 
pa - Ta “4 oa rd A Pt G Kar Ia Pat 
Mesem HS YA NA KINI 


AA KL 22 


- “. 2 Sat NK 3 :: 
MS ENG P2 Kp « ega 

635. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Aku melihat Bilal 
adzan dan berputar, dan aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke mari, 
sedang kedua telunjuknya berada di dalam kedua telinganya. Abu 
Juhaifah berkata: Sedang Rasulullah saw. berada di dalam kubbahnya 
berwarna merah yang aku ketahuinya, bahwa dia itu terbuat dari kulit. 
Abu Juhaifah berkata: Lalu Bilal keluar membawa tongkat di tangan- 
nya lalu ditancapkan. Kemudian Rasulullah saw. sembahyang dengan 
berpakaian berwarna merah yang seolah-olah aku dapat melihat 
kilatan kedua betisnya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
mengesahkannya). 


N 


Penjelasan z 

Perkataan: ”Aku melihat Bilal adzan dan berputar” itu, Syarih 
berkata: Bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang berputar- 
nya Bilal itu berbeda-beda, sebagian menerangkan, bahwa Bilal 
berputar, dan sebagian lagi menerangkan, Bilal tidak berputar, 
sebagaimana telah lalu (lihat hadits no. 634). Akan tetapi berputarnya 
Bilal itu tidak.diriwayatkan, melainkan dari jalan Hajjaj dan Idris Al 
Audi, sedang kedua rawi tersebut adalah le mah. 

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hal itu memungkinkan untuk 
dijama”, yaitu: bahwa orang yang menetapkan berputar itu dimaksud- 
kan ialah berputarnya kepala. Sedang orang yang meniadakan 
berputar itu .naksudnya ialah berputar seluruh badan. 

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa muadzdzin tidak perlu berputar 
melainkan kalau ia berada di atas menara, dengan maksud supaya 
orang yang berada di dua penjuru itu dapat mendengarnya. 

Hadits tersebut juga menunjukkan dianjurkannya meletakkan dua 
telunjuk jari ke dalam kedua telinga, ketika adzan. Dan hal ini ada 


347 


dua faedah sebagai yang dituturkan oleh para 'ulama': 


Pertama: Supaya dengan demikian, si muadzdzin dapat mengeras- 
kan suaranya. 


Kedua: Sebagai tanda bagi muadzdzin, supaya orang yang meli- 
hatnya dari jarak jauh dapat mengetahui dan begitu juga oleh orang 
yang tuli, bahwa dia itu sedang adzan. Selesai secara ringkas. 


S5. BAB: ADZAN DI AWAL WAKTU: DAN DIMAJUKANNYA 
ADZAN SEBELUM WAKTU KHUSUS UNTUK FAJAR 


2G pt AA LI LP 3, P c- - - 
MAN LA PI IK ME kaga AN 
Ka 


PA ERA INN AL NS AG 
Sena Y ALAN AAN BY Nai 
' " sha 93 Aoa Toto DG Lenka 





636. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Bilal adzan 
ketika matahari sudah te, selincir tanpa meninggalkan satu pun lafal- 
lafal adzan, kemudian ix tidak igamat, sehingga Nabi keluar. 
Kemudian apabila Nabi sudah keluar (maka ia igamat) ketika ia 
melihatnya. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai). 


Ker 1. £ .. hh Due "| 1, - - 
GE MAAN YAN TAS 33 NN 
P a 2 : Ay. p an as pa Ah 
AJI ENI PA Po sn ROA 
. 2 et Pat Ld 
Se NG 2 “RI 29 Ke 


637. . Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. telah 
bersabda: Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menghalangi salah seo- 
rang di antara kamu dari makan sahur, karena dia itu adzan, atau Ibnu 
Mas'ud berkata: Bilal menyeru pada waktu (masih) malam dan orang- 
orang yang sedang tidur itu (supaya) bangun.” (HR Jama'ah, kecuali 
Tirmidzi). 




















4 


KE BANI E TE, ALS LI ATA 


| 348 





- LA one on Ato Ke H Li og..0 
AK “ AS GI5 IRIS, 2589 
VA Ca pn) ABE 


638. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: ” Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipu kamu dari sahur 
kamu, dan jangan pula putihnya ufug yang tegak seperti ini menipu 
kamu, sehingga ufug itu melintang begini.” (HR Muslim). 


Pr) Nana 2 LIL TN. .0, cu 
IIA 5 ES Wa GIRANG ATA 
2. rd 
2 


su Sak, van, Imah 1. (pel & 


639. Dan Ahmad serta Tirmidzi meriwayatkan dengan lafal: 
”Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipumu dari sahur kamu, dan 
jangan pula fajar yang tegak, akan tetapi fajar yang melintang di 
ufug.” 


Pa kera KAA AI PA 20 
LAND RPG ALI 3G AL 


. 
Padi 


La y J ASI Ia (“A 3: LILA Ka Lan 
SPA KE Ih 58 IN SI IG 
SL IA UN CAD, 
padan 2 ASIAN 193 
640. Dan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. 
bersabda: "Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, karena itu 
makanlah dan minumlah, sehingga Ibnu Ummi Maktum adzan.” (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


581 asa kes - 2 
Mal lan AS 


641. Dan bagi Ahmad dan Bukhari, dikatakan: "Karena sesung- 
guhna Ibnu Ummi Maktum, tidak adzan sehingga fajar telah terbit.” 


z 


KN en grn AN eh LL - Agro GA Sp 
Sa JAS 5 Hang mita 


349. 











642. Dan bagi Muslim, dikatakan: "Dan tidak terjadi antara 
keduanya, melainkan ini turun dan ini naik.” 


Penjelasan a 

Syarin berkata: Perkataan "LAA YAHRUMU” itu, maksudnya: 
Bahwa Bilal sama sekali tidak meninggalkan lafal-lafal adzan itu. 

Hadits ini menunjukkan, dianjurkannya menjaga adzan, ketika 
waktu sudah masuk dhuhur, tanpa mendahulukan dan mengakhirkan. 
Begitu juga untuk semua sembahyang, kecuali untuk sembahyang subuh. 
Di samping itu juga menunjukkan, bahwa orang yang akan igamat itu 
tidaK boleh igamat, melainkan apabila imam sudah. hendak sembah- 
yang. 

Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan. bahwa orang yang 
sudah sembahyang fardlu itu, sudah tidak perlu lagi sembahyang 
tahiyyatul masjid. 

kakak 

Perkataan: ” Orang yang sedang berdiri supaya kembali” itu, 
maksudnya: supaya orang yang sedang tahajjud itu kembali beristira- 
hat, agar ia dapat melaksanakan sembahyang subuh dengan tangkas, 
atau untuk makan sahur apabila ia hendak puasa, dan supaya orang 
yang sedang tidur itu bangun untuk mempersiapkan diri untuk 
sembahyang, yaitu dengan mandi atau wudlu'. 

Hadits imi menunjukkan boleh adzan sebelum waktu, tetapi ini 
khusus buat shalat subuh. Selesai. 

Al Muwaffag berkata di dalam Al Mughni: Dianjurkan jangan 
adzan sebelum fajar, kecuali apabila di samping dia ada muadzdzin 
lain yang adzan ketika sudah fajar, sebagaimana yang dikerjakan Bilal 
dam Ibnu Ummi Maktum, karena ittiba' pada Rasulullah saw. Sebab 
kalau tidak demikian, niscaya dengan adzan itu tidak akan diketahui 
adzan yang dimaksud. Tetapi kalau ada dua muadzdzin, maka waktu 
subuh dapat diketahuinya dari muadzdzin kedua, dan dapat diketahui- 
nya sudah dekatnya waktu subuh dari muadzdzin pertama. Dan 
seharusnya muadzdzin yang pertama itu adzan tetap pada waktunya, 
setiap malam, agar kebiasaannyeitu dapat dikenal oleh orang banyak, 
sehingga mereka dapat mengenal waktu dengan adzan itu. Dan 
janganlah ia adzan, sekali sebelum subuh dan sekali sesudah subuh, 
karena yang demikian itu dapat mengaburkan orang lain, sehingga 
mereka tertipu dengan adzannya itu, yang akbirnya bisa menyebabkan 
seseorang sembahyang subuh (belum waktunya), atau orang yang 
sedianya akan makan sahur, membatalkan sahurnya, dan yang hendak 


350 


sembahyang sunnat (tahajjud) membatalkan sembahyangnya, lantaran 
mendengarkan adzannya itu, dan orang-orang yang sedianya ragu-ragu 
antara dua kemungkinan, dapat mengambil faedah dari adzannya itu. 
Selesai. 

Syarih berkata: Adapun hikmah dikhususkannya untuk waktu 
subuh dalam persoalan ini, dari sembahyang-sembahyang yang lain, 
adalah karena adanya targhib (dorongan) untuk melakukan sembah- 
yang subuh di awal waktu, dan sembahyang subuh itu biasanya 
dikerjakan sesudah bangun tidur. Oleh karena itu wajar kalau diperlu- 
kan adanya orang yang membangunkannya, sebelum masuk waktu, 
agar mereka bersiap-siap dan mendapatkan fadlilahnya waktu. 

Sabda Nabi: "Jangan sekali-kali adzannya Bilal itu menipu sahur- 
mu dan jangan pula ufug yang tegak seperti ini, sehingga ufug itu 
melintang begin?” itu, Syarih berkata: “Bentuk isyarat ini diterangkan 
dalam shahih Muslim di bab puasa, dari hadits Ibnu Mas'ud dengan 
lafal sbb.: 

9. Lg Se NAN 5 PA IA LA 
2 —35231 3 Sa Ni Ng 


Naa in AN ND en 
2 da 5.) IS 3 LS. Akan (EN 


Artinya: Bukanlah ia berkata begini dan begini, sambil ia membe- 
tulkan tangannya dan mengangkatnya sehingga ia berkata begini 
sambu merenggangkan antara jari-jarinya. 5 
Di lain riwayat dikatakan sbb.: 


NS AA FEE ASN 


be Lgu Ai "aa Ate” US vr LP 
CAN 0 3 KK jas CAME ODA 
Ti oOA- Ha Ann LL) AN HA fa AG AI 4 PA 
. XX 3x9 aa PAN As Ad C3 
Artinya: Bukanlah (dia) yang berkata begini sambil ia merapatkan 
jari-jarinya, kemudian membalikkannya ke tanah, tetapi (dia) 
adalah berkata begini sambil ia merapatkan jari-jarinya dan mele- 
takkan jari telunjuknya (yang satu) atas jari telunjuknya (yang 
lain), dan ia bentangkan kedua tangannya itu. 


Dalam satu riwayat dikatakan: 


351 
































MEN S UGN SN IS EN N 


Artinya: Bukanlah (dia) yang berkata begini, tetapi ia berkata 

begini 

Jarir menafsirkan hadits-hadits tersebut sbb.: Bahwa yang dimak- 
sudkan, yaitu: bahwa fajar itu adalah ufug yang melintang, bukan ufug 
yang tegak berdiri. Dan ufug yang melintang itulah yang disebut "fajar 
shadig” disebut juga "fajar kedua” atau "mustathier” dengan ”ra””. 
Adapun "mustathiel” (yang tegak) adalah fajar kadzib, yang bentuk- 


nya seperti ekor serigala. 
Dalam shahih Bukhari dari Ihnu Mas'ud dikatakan: 


MEN AN 163 KATA S3 
KAK as San Wap 35 


Artinya: Dan bukanlah ia berkata fajar atau subuh, tetapi ia ber- 
kata dengan jari-jarinya dan mengangkatnya sampai ke atas, dan 
menurunkannya sampai ke bawah, sehingga ia berkata begini. 
Zuhair oerkat?»” Dengan kedua telunjuknya, yang satu di atas 
yang lain. Kemudiuri keduanya itu dijalankan ke kanan dan ke kiri. 

Hadits ini menunjukkan perlu adanya dua muadzdzin dalam satu 
masjid, dan bahwa orang buta boleh menjadi muadzdzin. 

Ibnu 'Abdil Baar berkata: Yang demikian itu menurut abli ilmu, 
adalah apabila di samping dia ada muadzdzin lain, yang memberitahu- 
kan kepada orang yang buta tersebut akan waktu-waktu shalat. 
Selesai, secara ringkas. 


6. BAB: APA YANG DIUCAPKAN KETIKA MENDENGAR 
ADZAN DAN IOAMAT, SERTA BACAAN SESUDAH ADZAN 


MEN ad AA Is Bae Maa BAY 
AA Par « BL KE PeNr 
643. Dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: 


”Jika kamu mendengar adzan, maka katakanlah seperti yang dikatakan 
oleh muadzdzin itu.” (HR Jama'ah). 


352 





2536: Je Ea NOAANg Tt 


Pa 28 (PAT (Kasi Ss 18 5 Png (3 
251 Li SAS MA San ca NBL 


Na EN AR anne SANG AGS 


an KS JEF. PM Peng AA ORA EPA Pe 
Y IG. AN Tea TE TE NME 
SENAPAN Je, PESAN Dg AW 

AN GS —a Sa— ap AJE YAN GA 


“33 bh 


644. Dan dari 'Umar ibnul Khath-thab, ia berkata: Rasulullah 
saw. telah bersabda: "Apabila muadzdzin berkata "ALLAAHU 
AKBAR ALLAAHU AKBAR”, maka hendaklah salah seorang di 
antara kamu, juga mengatakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar”. 
Kemudian apabila muadzdzin berkata: "ASYHADU ALLAA ILAA- 
HA ILLALLAAH ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH”, 
maka salah seorang di antara kamu mengatakan: ”Asyhadu allaa 
ilaaha illallaah, Asyhadu allaa ilaaha illallaah”. Kemudian apabila 
muadzdzin berkata: "ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RA- 
SUULULLAH ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULUL- 
LAH”, maka salah seorang di antara kamu berkata ”Asyhadu anna 
Muhammadar rasulullah Asyhadu anna Muhammadar rasulullah”. 
Kemudian apabila muadzdzin berkata: ”Hayya 'alash shalah, hayya 
'alash sha:ah” maka hendaklah salah seorang di antara kamu berkata: 
”Laa haula wa laa guwwata illaa billaah”. Kemudian apabila muadz- 
dzin berkata: "HAYYA 'ALAL FALAH HAYYA 'ALAL FALAH”, 
maka salah seorang di antara kamu berkata: ”Laa haula walaa guwwa- 
ta illaa billaah” (tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan 
Allah). Kemudian apabila muadzdzin berkata: "ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR”, maka salah seorang di antara kamu berkata 
” Allahu Akbar Allahu Akbar”. Kemudian apabila muadzdzin berkata: ' 
”LAA ILAAHA ILLALLAAH”, maka salah seorang di antara kamu 
itu berkata ”Laa ilaaha illallaaah” yang keluar dari hati kecilnya 
(ikhlas), niscaya ia akan masuk surga.” (HR Muslim dan Abu Daud). 


353 


























Lan 3 ny L 0. ec. 


HP yang 553 j— BUNG SSS 059 — KO 


BAGAN 2 A8 TE UB KANAN Ye 3 ca 


Pn, 


Sen ANA 3 IE AAS, KAB sp Ea 
"Balo yolola . EL E 


z 645. Dan dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umaamah, atau dari 
sebagian shahabat Nabi saw.: Bahwa Bilal sedang igamat, maka 
apabila ia telah berkata "OADOAAMATISH SHALAH”, Nabi 
berkata: "AOAAMAHALLAH WA ADAAMAHAA' (Semoga 
Allah mendirikan dan melangsungkannya). Nabi juga mengatakan 
demikian dalam semua igamat, sebagaimana yang dikatakan dalam 
hadits 'Umar tentang suara adzan. (HR Abu Daud). 


“ 
Gaby De MO Pe SARA 


NK oo yi. Dg OT 5 
SUN Ea IE An IE LM - H3 BET 
FN 1 : p. 
hey an PN nat Aa AN ana Nee . La 
Aha AKSI KAN Cal 9 AE seal A3 NI 
2 5, v r 
Pa Pa ANN Ce nda Nn Boat Ya Iron BPKAD ng Ha 
ma Ana da — BAL NUSA Lelas aa Aa 
Mts Biota va 


646. Dan dari Jabir, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: 
”Barangsiapa membaca: "ALLAHUMMA RABBA HAADZIHID 
DA'WATIT TAAMMAH, WASH SHALAATIL OAAIMAH, AATI 
MUHAMM £ DANIL WASIELATA WAL FADLIELAH, WAB'AT- 
SHU MALAAM MAHMUUDATIL LADZIE WA'ADDAH” (Ya 
Tuhanku! Tuhan bagi seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang 
didirikan, berikanlah kepada Muhammad derajat yang tinggi dan 
pangkat yang mulia, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji, 
yang telah Engkau janjikan kepadanya), ketika mendengar ah 
niscaya dia akan mendapatkan syafa'atku nanti di hari kiamat.” (HR 
Jama'ah, kecuali Muslim). 


3 2. pp P3 4 rp ePL Ur kengar 7 a.n. p 
mt JR P3 x 0g NA SE — MV 
Pa | 22, PL LP 


2 2 Ha e- Ali IR ega 0 s 3 : 
Je IS AB AESA. IA ag ya 5G 





sana, IL en ega ana Peak 1in LN taat Ae ke 
GSTEN GA EA AN YAN LA GEA AN 


Ke PG BUG ST Ce NI 
ab SS Pot eh DE 
647. Dan dari 'Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya dia mendengar 
Nabi saw. bersabda: "Apabila kamu mendengar muadzdzin, maka 
berkatalah sepert, yang ia katakan itu, kemudian bacalah shalawat 
atasku. Karena barangsiapa membaca shalawat atasku sekali, maka 
Allah akan memberinya rahmat sepuluh kali. Kemudian pintakanlah 
kepada Allah untukku derajat yang. tinggi. Karena sesungguhnya 
derajat yang tinggi itu tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk 
seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku mengharap semoga 
akulah dia orangnya. Oleh karena itu barangsiapa memohonkan 
kepada Allah untukku derajat yang tinggi itu, niscaya dia akan 
mendapatkan syafa'atku.” (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu 
Majah). 


BAY A nA 2, TE TES IIS — NA 


4 3 Ket 3 Pend 
SANG NAN pala Plat AS BY GUY Er 


648. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
bersabda: "Do'a antara adzan dan igamat itu tidak akan ditolak.” 
(HR Ahmad, Abu Daud dan T.rmidzi). 


Penjelasan 4 

Sabaca Nabi saw.: ”Apabila kamu mendengar adzan, maka 
berkatalah seperti yang dikatakan oleh muadzdzin” itu, Syarih 
berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa Orang yang mendengar adzan 
itu hendaknya berkata seperti apa yang dikatakan oleh muadzdzin, 
dalam semua lafal adzan, termasuk ha yya 'ala ... dil. Akan 
tetapi jumhur 'ulama” berpendapat kecuali dalam menjawab hayya 'ala 
... berdasar hadits "Umar, yaitu mereka berkata: hendaknya orang 
yang mendengar adzan itu berkata seperti yang dikatakan oleh 
muadzdzin, kecuali hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Adapun 


355 

















dalam menjawab, hendaklah ia mengatakan "laa haula wa laa 
guwwata illa billah.” 5 

Perkataan: "Ketika Bilal berkata gadgaamat ishsha- 
laah, lalu Nabi berkata agaamahallaahuwaadaama- 
haa ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjur- 
kannya menjawab igamat, yaitu dengan mengucapkan "agaamahallaa- 
hu wa adaamahaa”, ketika yang sedang igamat itu mengatakan: 
gadgaamatishshalah. 1). 

Mushannif berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa menurut 
sunnah, hendaknya imam bertakbir sesudah selesai igamat. 

Syarih berkata: Dalam persoalan itu, ada perbedaan pendapat, 
yang insya Allah akan diterangkan kemudian. P 

Syarih berkata: Yang dimaksud a Iwasielah, itu ialah: 
sesuatu yang dapat mendekatkan. Misalnya perkataan ”"TAWASSAL- 


- TU”, maksudnya: tagarrabtu (aku mendekat). Terpakai juga dengan 


arti kedudukan yang tinggi. Sedang yang dimaksud ialah: suatu kedu- 
dukan di surga, sebagaimana yang diterangkan oleh hadits (647). 

Al Muhallab berkata: Hadits tersebut menunjukkan digemarkan- 
nya berdo'a dalam waktu-waktu sembahyang, karena dia itu adalah 
sa'at yang sangat diharapkan terkabulnya do'a. 

akakok 

Sabda Nabi saw.: "Do'a antara adzan dan igamat tidak akan 
ditolak” itu, Syarih berkata: Nabi saw. telah menentukan tentang do'a 
yang diucapkan itu, ketika para shahabat bertanya: Apa yang kami 
ucapkan ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab: Mintalah kepada Allah 
pengampunan dan kesehatan yang sampurna di dunia dan akhirat. 
Dan hadits ini shahih. 


7. BAB: SIAPA YANG ADZAN, DIALAH YANG IOAMAT 


Paud 4 Gn ogat rank panti 0 9 si y 
el Paper Je 8Gp dah Mes KAA 
26 2 3 


IE LA D3 33 Bale IA 


N 


ear 


st 


1) Hadits tentang menjawab igamat dengan "agaamahallaahu wa adaa maha itu, 
adalah lemah, karena dalam riwayatnya ada seorang rawi yang tidak dikenal 
(majhul) dan seorang lagi yang lemah. (Lihat Soal Jawab, oleh A. Hassan, jiid 2: 
421). (Pent.). , 


356 





1 


TALI LI epoL A2 Fa P PORN NU a 
MI IE SKENGE 0A ISS | 


s “| Pea 
PE YURA PN: 2 T NG TOGA KAT EAAKA FINAL Utari 
5 $ nda 25 ra Cal pl #aagalat » Ge 
3 2. 
LPDB, 


rat 


649. Dari Ziyad bin Al Harits Ash Shadaai, ia berkata: Rasulul- 
lah saw. bersabda: ”Hai saudaraku Shada'! Adzanlah.” Ia berkata: 
Lalu aku adzan, yaitu ketika fajar sudah bersinar. Ia berkata: Kemu 
dian tatkala Rasulullah sudah berwudlu', kemudian Berdiri Mendhk 
sembahyang, tiba-tiba Bilal berkehendak akan igamat. Lalu Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Hendaklah saudaraku Shada' yang igamat, karena 
siapa yang adzan, dialah yang igamat.” (HR Imam yang lima : kecuali 
Nasai, dan lafal hadits ini bagi Imam Ahmad). 


27 


PAaEt 1 Ogomi 2 203 1 
AE IT 1 TE AI SA ENI 5S 


“Ad - 


Pak edar tan GG PNG PP Aa 13 Ba OP ANN 2d ra 3d rok 
(A2 HOSE 036 Anal bu A5» Ikan 33 aa . 


1 DE 


£ , 3 
, Diria Pos. IW OS, ya 


bagi 


650. Dan dari 'Abdullah bin Zaid, sesungguhnya ia bermimpi 
adzan. Ia berkata: Lalu aku pergi ke tempat Nabi saw. untuk 
menceritakan hal itu. Kemudian Nabi bersabda: Sampaikatilah hal itu 
kepada Bilal. Lalu aku sampaikan kepadanya. Kemudian Bilal adzan 
Kemudian ketika ia hendak igamat, aku berkata: Ya Rasulullah! Aku 
Sang hendak igamat. Nabi menjawab: "Kalau begitu, igamatlah.” 
: apaan Pangan igamat, sedang Bilal yang adzan. (HR Ahmad 


Penjelasan 
. Sabda Nabi saw.: "Siapa yang adzan, dialah yang igamat” itu 
Tirmidzi berkata: Yang mempraktekkan hal ini adalah dari kebanyak- 
an ahli ilmu, yaitu barangsiapa yang adzan, dialah yang igamat 
Al Haasimei berkata: Ahli-ahli ilmu telah sepakat tentang seseo- 
rang yang adzan sedang yang lain igamat, bahwa yang demikian itu 
boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang menetapkan mana 


357 

















yang lebih utama. Sebagian besar mengatakan: tidak ada bedanya. 
Padahal persoalannya cukup sederhana saja. 

Syarih berkata: Berpegang kepada hadits Ziyad bin Al Harits Ash 
Shadaai itu adalah lebih utama, karena hadits Abdullah bin Zaid 
terjadi pada permulaan disyari'atkannya adzan, yaitu pada tahun 
pertama. Sedang hadits Ash Shadaai itu terjadi sesudahnya. 


8. BAB: MEMISAHKAN ANTARA ADZAN DAN IOAMAT 
DENGAN DUDUK SEBENTAR 


AI, ME SES, ME at FI E— Nol 
aan: Sa Ta KAS IA. Jua 


(4 Asia 4 6 B3 LI Me klas! Ada GA 5 


veda 


ep PN RN PA Us nara 
See, SEA SSP MAAN na SAN 


250 plot. SA $ 33 IMEI A3 IS, Alas 


651. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: Shahabat- 
shahabat kami menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah saw. 
telah bersabds Sungguh mena'jubkan aku keadaan sembahyangnya 
orang-orang Islam atau orang-orang mu'min itu, yaitu dengan satu 
macam.” Lalu ia menuturkan hadits tersebut, yang di dalamnya 
disebutkan: Lalu datanglah seorang laki-laki Anshar kemudian ia 
berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya ketika aku telah kembali, 
karena aku mengetahui perkataanmu, aku melihat ada seorang laki- 
laki yang seolah-olah memakai dua baju hijau, lalu ia berdiri di 
masjid, kemudian adzan, lalu duduk sebentar, kemudian berdiri lagi, 
lalu berkata seperti itu, hanya saja ia berkata "gadgaamatish shalaah”, 
lalu ia menyebutkan hadits itu seluruhnya. (HR Abu Daud). 


Penjelasan 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan disunnatkan memisahkan 
antara adzan dan igamat. 


358 





9. BAB: LARANGAN MENGAMBIL UPAH ADZAN 


pe AC 


PI AI Pe Sa Ea Pe 
Aga AL, Pagal AE 2 Ir OKE —M0Y 

. AOA AG an Ti Naa 2 song 
MA 1 yi SIS de ALL, ba 


652. Dari Utsman bin Abil 'Ash, ia berkata: Yang paling akhir 
dari antara apa yang dipesankan Rasulullah saw. kepadaku, ialah: 
hendaknya engkau mengangkat muadzdzin yang tidak mengambil 
upah atas adzannya itu.” (HR Imam yang lima). 


Penjelasan - 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari. Dlahhaak, bahwa ia 
memakruhkan muadzdzin mengambil upah atas adzannya, dan ia 
berkata: tetapi kalau ia diberi tanpa minta, maka yang demikian itu 
tidak mengapa. 

Al Muwaffag berkata dalam Al Mughni: Tidak boleh mengambil 
upah dari adzan, menurut dhahir madzhabnya. . 

Ada satu riwayat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, 
bahwa ia membolehkan mengambil upah atas adzannya. Dan kami 
sendiri tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal boleh- 
nya mengambil rizgi atas adzan itu. Karena di kalangan kaum 
muslimin ada yang menghajatkannya. Sebab terkadang tidak terdapat 
muadzdzin yang sama sekali bebas, sedang pemerintah tidak menye- 
diakan dana untuknya (dari harta rampasan dsb.). Selesai, dengan 
ringkas. 

Syarih berkata: Upah yang dimaksud dalam hadits itu, ialah 
apabila diharapkannya dengan syarat, bukan diberikannya yang tanpa 
diminta. 


10. BAB: TENTANG MENGOADLA BEBERAPA SEMBAHYANG. 
ADZAN DAN IOAMAT UNTUK SEMBAHYANG PERTAMA, 
DAN CUKUP IOAMAT UNTUK TIAP-TIAP SEMBAHYANG 

BERIKUTNYA 
Kan Ono» AC £ 2 mna 
PA ANA P3 Ha 1183 PA NE na 


Seto, Aan nb Deny 2 Ape ain Ba an La 


359 


1 AR ee t P3 € yep 
3s Les K3 Ie rata LS Talia 
ono GA 


33 3 Lin5 MI. DNA NA BEE 
JL, 


653. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami pernah ketiduran 
bersama Rasulullah saw., kemudian kami tidak bangun sehingga mata- 
hari telah terbit. Kemudian Nabi saw. bersabda: "Hendaklah masing- 
masing orang memegang kepala ontanya, karena ini adalah tempat 
dimana syetan mendatangi kita.” Abu Hurairah berkata: Lalu kami 
melakukannya. Kemudian Nabi minta air, lalu berwudlu', kemudian 
sembahyang dua raka'at, kemudian igamat, kemudian sembahyang 
subuh. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai). 


NS, 2 49 533 Hai 


PAI AG 
PA one 


654. Dan Abu Daud meriwayatkan, tanpa menyebut "dua raka'- 
at fajar.” Ia berkata dalam hadits itu: Lalu Nabi saw. menyuruh Bilal, 
kemudian Bilal adzan dan igamat, kemudian Nabi sembahyang. 


Y 
C2 
IN 


oLnor3 


NBA NA GAS KENA? 
Apa 3 ps ANA 


Li Apes 2 
are £ RAYA SETIA PANEN 


Oh Pd AA, Le 2 
AL JI LEK AS Na z cu Asadyas 
Soda-£ Bana 
ea Pata Da nga 8 bando 
jai ha ng or 


b 
SAMA 


“. 


655. Dan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayah- 
nya, bahwa orang-orang musyrikun telah (menyebabkan) Nabi saw. 


360 


lupa empat sembahyang pada peperangan Khandag -masya Allah- 
sampai habis sebagian malam. Kemudian ia menyuruh Bilal, kemudian 
Bilal adzan dan igamat. Kemudian Nabi sembahyang dhuhur: 
kemudian Bilal igamat, lalu Nabi sembahyang 'ashar, kemudian Bilal 
igamat, lalu Nabi sembahyang maghrib, kemudian Bilal igamat, lalu 
Nabi sembahyang 'isya.” (HR. Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Dan 
Tirmidzi berkata: Sanadnya ini tidak mengapa, kecuali sesungguhnya 
Abu "Ubaidah tidak mendengar dari Abdullah). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”lalu adzan dan igaamat” itu, menun- 
jukkan diperintahkannya adzan dan igaamat dalam sembahyang gadla'. 
Juga menunjukkan dianjurkannya jama 'ah dalam sembahyang gadia . 


361 








- 9 “ 2 .) 
YAA 
BAB-BAB MENUTUP 'AURAT 


Il. BAB: WAJIBNYA MENUTUP 'AURAT 


VA LIL aa « o- 0.7 a, . ...a. 
aa gb IBAN 3£ AA 101 
SEN aa AN, IG Bala EL ae 
ITE SI KANG LE ata Kau 


Pa Aa Pe 


Ps FS Aan “1 (eta Pata ig an 2 otr 3 
$ EC A1 5S »G Ae EL IS es I 


e OLI or Sur - -x, Pe 

HI Bra RN ELANG INA JG 

656. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, ia 
berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah, mana 'aurat-aurat yang harus 
kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab: Jagalah 'auratmu 
kecuali terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Aku berkata: (Bagai- 
mana) kalau gaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian? 
Nabi menjawab: Kalau engkau dapat yang sekiranya seorang pun tidak 
melihatnya, maka janganlah ia sekali-kali melihatnya. Aku bertanya: 
Bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi 
menjawab: Allah itu lebih berhak dimalui. (HR Imam yang lima kecuali 
Nasai). 
Penjelasan 

Syarih berkata: Mafhum dari perkataan ” Kecuali terhadap isteri- 
mu atau hamba-hambamu” itu, menunjukkan bahwa isteri dan hamba 
boleh melihat 'auratnya. Persamaannya, dia pun boleh melihat kepada 
isteri dan hamba-hambanya. 

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajibnya menutup 
'aurat. , 


2. BAB: KETERANGAN TENTANG 'AURAT ITU SENDIRI 


y 


PI PAN TG SELEANS HEE — nov 


362 


s PM pi aa » ora AAL, 
NA NN Ea Dira &h Sean Pena BU 


657. Dari 'Ali karramahullah wajhah, ia berkata: Rasulullah 


saw. bersabda: ”Janganlah engkau menampakkan pahamu, dan jangan 


(pula) engkau melihat paha orang yang hidup dan (juga) paha orang: 
yang mati.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah). 


17 Lor |, A0 ena “NS aan Pe san 
SS AA KPAI Ga SO LEL PS — TON 


2 0g LL PA OLS ag “NAS Ia G 
SEA Bp NK KE IR — 


r - 


SENGENIY Plot 


658. Dan dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata: Rasulullah saw. 
melewati Ma'mar, sedang kedua paha Ma'mar dalam keadaan terbu- 
ka. Lalu Nabi bersabda: Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, 
karena sesungguhnya kedua paha itu adalah 'aurat. (HR Ahmad, dan 


Bukhari di dalam Tarikhnya). 


mere AIA BAN SA Se kate NO 
TE ne Pa ly 104 
659. Dan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw. ja berkata: "Paha itu 
'aurat.” (HR Tirmidzi). 


3, 


PN - . Pa 4 . 0 pena PN cra Tea kekar , 
AS 202819 — ESAI Ab KA, Pee | 
KAS Se EN Sia BS » Jas 


660. Dan Ahmad meriwayatkan, dengan redaksinya sbb.: Rasu- 
lullah saw. melewati seorang laki-laki, sedang paha Teka tsb. dalam 
keadaan terbuka, lalu Rasulullah saw. bersabda: Tutuplah peanatu 
itu, karena sesungguhnya paha seorang laki-laki itu termasuk 'aurat- 


” 


nya. 


363 











je AI Gi Perda A05 
drleo— HI NN 


. KS xx 2 Gi Lok 0. 
POS AA S3 
Ld kei BIL MA LB NAK Ko LG - 
Me an NB DS BE IS S3 KS, 
F2 A3 aa ea 


PA Ge 
2 SS. Te SB ANIIY pt, LP, Ab IU 


661. Dan dari Jarhad Al-Aslamie, ia berkata: Rasulullah saw 
ewat, ketika itu aku memakai burdah (selendang) dan terbukalah 
pahaku, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tutuplah pahamu, karena 
Maen nya paha itu 'aurat.” (HR Malik di dalam Muwaththa' 

ma , bu D # . . 0 . . - 3 
amen aud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata: Hadits ini 


Penjelasan 


Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukk W 24 
: 1 : an bahwa pahz 1, 
Dan itu adalah pendapat Jumhur. 4 Ajegan itu aurat, 


3. BAB: ALASAN BAHWA "PAHA BUKAN 'AURAT” 


KETUA 2 AR .Ki3 PN 5 pay eLan - 

PAN ES NE AI AE SE ar 
PA gr 3 Gi 

in Cs Seal 2G, ! An SEN s1, Ac TE 5 P. 

JEPANG 
et OPS AAU Near AN Tan TN 

5 AA BE ee SEA IK KA 
aa A2 DN B4 
“4 og tan id Ea : 3 


“ALAN AR GM () n » EP 
He 5G 259 Pe Ea IS 


— 


ae Toto Ka, 2 ant 3 ati Pt 
"0 "4 Lx : 1 “ 2 ana 
ST SY IS GAY 


Sa “bari PE LA . 1 
AL Ia Pe Ka 4 KN Ab PA PL 3 3 Pd Pai Ha 0 tan 5 
Mel Jas 23 CR KS 


662. Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah-saw. pernah duduk dalam 
keadaan terbuka pahanya. Kemudian Abu Bakar meminta idzin, lalu 
Nabi mengidzinkan sedang: ia tetap “dalam «keadaan (seperti) itu 
Kemudian Umar minta idzin, lalu Nabi mengidzinkan, dan'ia tetap 
dalam keadaannya itu. Kemudian Utsman minta disin lalu Nati 
menurunkan pakaiannya. Maka tatkala mereka telah Epioagi alti 
bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar dan 'Umar minta idsin lalu 


364 





keduanya engkau idzinkan, sedang engkau tetap dalam keadaanmu, 
tetapi tatkala Utsman minta idzin lalu engkau turunkan pakaianmu. 
Kemudian Nabi menjawab: Ya "Aisyah, apakah aku tidak malu 
kepada seorang laki-laki, yang demi Allah, sesungguhnya Malaikat 
malu kepadanya.” (HR Ahmad). 


“ MN “4 » na hi 2. 0 £ rr 
C3 yA ma NIA LE AAA 6333 — 1 
0 AG TI ALA On LA Dog nga nan SL 
aa EA LP PPN AN me Jan AP 


Peaa 


ox 24X 9 P3 cha 3.3 
ora MEN EN sats 


663. Dan Ahmad meriwayatkan kissah ini-dari jalan Hafshah, 
seperti itu, dan lafazhnya. sbb.: ”Pada suatu hari Rasulullah saw. 
masuk ke (rumah)-ku, lalu ia letakkan pakaiannya di antara kedua 
pahanya.” Dalam hadits tsb. disebutkan: "Maka tatkala "Utsman minta 
idzin, lalu Nabi memakai pakaiannya itu.” 


tr eron 201 La tor 


SAS SENI ES Aa Sl los rd 


Pa 


CA TOL PB hn ya en 
BAM Pr Jang KN 


664. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. pada hari peperangan 
Khaibar, menangkat kain dari pahanya, sehingga sungguh aku melihat 
pahanya yang putih itu.” (HR Ahmad, dan Bukhari. Dan Bukhari 
berkata: Hadits Anas lebih musnad dan lebih kuat). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa paha itu termasuk 


?'aurat. Adapun hadits 'Aisyah dan Anas, keduanya terjadi pada 
peristiwa tertentu secara khusus yang terkena kepada dua kemungkin- 
an, yaitu kemungkinan khususiyah untuk Nabi, atau memang tetap 
kepada hukum asal yaitu boleh dilihat. Sedang hadits-hadits yang 
tersebut dalam bab sebelumnya tidak terkena kedua kemungkinan ini. 
Karena hadits-hadits tsb. memberikan hukum yang bersifat umum. 


365 








Oleh karena itu, beramal dengan hadits tsb. adalah lebih baik, sebab 
ujung-ujung paha terkadang boleh saja terbuka, lebih-lebih dalam 
medan perang dan tempat-tempat pertempuran. Di dalam Ilmu Ushul 
telah ditetapkan bahwa ”Omongan lebih kuat daripada perbuatan.” 


4. BAB: PENJELASAN BAHWA PUSAR DAN LUTUT BUKAN 
TERMASUK 'AURAT 


ana yaa ain Mena Kakak C2 NS Pa be 

H1 ENG LNUAIA -e 
GAN ! "3 2 Ta 15 RTA MEA org RA RA 
: ol UE ES Jana lea an So al SS 3 Ke 


« 


665. Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. pernah duduk di satu 
tempat yang ada airnya, lalu Nabi membuka kedua atau salah satu 


SEA Tetapi tatkala "Utsman masuk, Nabi menutupnya. (HR Bu- 
ari). 


LA ata Ye ee ah Ld TEA YO 0. or 

ba Gg, Los "aa £ or 3 2 Ao. £ 1 e1ro PS 

KE EN LS SA JST AN 
2119 5S 


Ps Sg “.. 
AP oran Apa Ia Ana 


666. Dan dari 'Umair bin Ish-hag, ia berkata: Pernah aku bersa- 
ma Hasan bin Ali, lalu Abu Hurairah menemui kami. Kemudian ia 
berkata: Perlihatkan kepadaku, aku akan mencium daripadamu di 
mana pernah aku melihat Rasulullah menciumnya, kemudian ia 


membuka gamisnya (kemeja) lalu Abu Hurairah mencium pusarn 
(HR Ahmad). ampe 


ar e ag cet “1s o. oo... 
Load ny pAU lo (Ia pala Leg —TW 
Ian “G h 32 each PES ... 


0 Aam A— £yeantga AN pa Aa Tami METE IN 


366 





21K 04, AS P .. 2 o-4 2 PA .L ea 
PSA Win IA AG P3 LAN 
. .... uin la 02 4 P .t .. 
LAS ee KK AN 
aa Org 
PPS AAN PP Er Ya 5 2 R3 


667. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Kami sembahyang 
maghrib bersama Rasulullah saw. lalu pulanglah orang yang pulang, 
dan tinggallah orang yang tinggal. Kemudian Rasulullah saw. datang 
dengan tergopoh-gopoh, nafasnya terengah-engah, membuka kedua 
lututnya. Lalu ia bersabda: ”Gembiralah, ini Tuhanmu yang telah 
membukakan salah satu dari pintu-pintu langit, Ia bangga kepadamu, 
Tuhan berkata repada Malaikat: Lihatlah kepada hamba-hamba-Ku. 
mereka-sudah selesai sembahyang fardlu, tetapi mereka masih tetap 


menunggu sembahyang yang lain.” (HR Ibnu Majah). 


H3 KAN SIS I STW 
pe PETA U SPI & 


LC - 


2 Aa GA ta 4 at 012 PAT 
REA Pa NS A53 MABA El 


668. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Aku sedang duduk di 
dekat Nabi saw., tiba-tiba datanglah Abu Bakar sambil mengangkat 
ujung pakaiannya, sehingga nampaklah kedua pahanya. Kemudian 
Nabi saw. bersabda: ” Adapun rekanmu itu, mau berkelahi”, lalu ia 
memberi salam. Abu Bakar menyebut hadits itu seluruhnya. (HR 
Ahmad dan Bukhari). 


Penjelasan 
Syarih berkata: Mushannif menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi 
madzhab yang berpendapat bahwa pusar dan lutut bukan termasuk 
'aurat. 
Selanjutnya ia berkata: Mungkin pula beristidial dengan riwayat 
di dalam Sunan Abu Daud, Daraguthnie, Amr bin Syu'aib dan lain- 
lain, dari ayahnya, dari datuknya dalam satu hadits yang mengatakan: 
Oo 


IN LL 23003 Se KIA LCNN 
pain A0 Ao ALE | 5g 


367 


ee MwMw www (www aw 


KN KE B3KAN 


Artinya: "Jika salah seorang di antara kamu mengawinkan pela- 
yannya dengan hambanya atau buruhnya, maka janganlah melihat apa 
yang di bawah pusar dan di atas lutut.” 

Tetapi ini lebih khusus daripada tanggapan bahwa pusar dan lutut 
bukan 'aurat, dan lebih khusus pula dari dalil yang menganggap bahwa 
pusar dan lutut itu 'aurat. 

Jadi yang wajib adalah tetap pada hukum asal dan berpegang 
kepada bara-atul ashliyah (tidak ada hukum), sehingga ada dalil yang 
menyatakan perubahannya. Kalau tidak ada dalil, maka kembali 
kepada apa yang dinamakan 'aurat secara lughat, yaitu: wajib, 
termasuk di sini dua paha, dengan nash-nash yang sudah lewat. 
lewat. 

Sabda Nabi "Adapun rekanmu ia mau berkelahi” itu, Syarih 
berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa lutut itu bukan 'aurat. 
Mushannif berkata: Hujjah yang dapat diambil dari hadits tsb., 
ialah bahwa Nabi mengakui Abu Bakar membuka lutut, dan Nabi 
tidak mengingkarinya. 


5. BAB: PEREMPUAN MERDEKA SELURUH TUBUHNYA 
?AURAT, KECUALI MUKA DAN KEDUA TAPAK TANGAN. 


TA A1 KAI IE Be ABE IM 
HI IN: tas aan 


669. Dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Allah tidak 
menerima sembahyangnya perempuan yang sudah baligh, kecuali 
dengan memakai kudung.” (HR Imam yang tima kecuali Nasai). 


Pa TAN AI PE SN CAILA AN 
OA AG CI 0 LAN BEA IG $ e3| Pe ah 


2 


368 


670. Dan dari Ummi Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepada 
Nabi saw.: "Bolehkah perempuan sembahyang dengan memakai blus 
dan kudung tanpa memakai kain? Nabi menjawab: (Boleh) apabila blus- 
nya itu panjang sehingga menutup luar kedua tapak kakinya.” (HR Abu 
Daud). 


LABA non SE KL Go! 
2 aa 2. Ae HA En ISA Uang 
N Kar ST SSS PA APA 


PO Ih 


nm EN na 3 1G 


671. Dan dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
”Barangsiapa melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah 
tidak akan melihat kepadanya pada hari Oiyamat. Lalu Ummu 
Salamah bertanya: Lalu bagaimana perempuan harus berbuat terhadap 
ekor pakaiannya? Nabi menjawab: Turunkan sejengkal. Ummu 
Salamah berkata: Kalau demikian terbuka kaki-kaki mereka. Nabi 
menjawab: Hendaklah mereka menurunkannya sehasta, jangan 
mereka melebihkan dari itu.” (HR Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
mengesahkannya). 


o “. 3 Pr PLTU NON 
IN PU BAG AE aa ANY 
de daan» ba 3 »- » 3 PEP 20, (1S (aer ara 2 : 


672. Ahmad meriwayatkan, dengan lafadhnya: Sesungguhnya 
isteri-isteri Nabi saw., menanyakan kepadanya tentang ekor pakaian. 
Lalu Nabi saw. menjawab: Turunkanlah ia sejengkal. Kemudian 
mereka menjawab: Kalau sejengkal tidak dapat menutup 'aurat. Lalu 
Nabi menjawab: Panjangkanlah ekor kainnya itu sehasta. 


Penjelasan 

Sabda Nabi ”Allah tidak menerima sembahyangnya perempuan 
yang sudah baligh, kecuali dengan memakai kudung” itu, Syarih 
berkata: Yang dimaksud ”Al-Haidh” ya'ni: Perempuan yang sudah 


369 





mencapai usia haidl. Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan wajib 
menutup kepalanya ketika sembahyang. 

Adapun batas 'aurat perempuan merdeka masih diperselisihkan: 
ada yang mengatakan seluruh badannya kecuali muka dan kedua tapak 
tangan. Bahkan ada yang mengatakan seluruh badannya, kecuali 
muka. Dan ada juga yang mengatakan seluruh badannya tanpa kecuali 

Adapun sebab perselisihan pendapat-pendapat ini, disebabkan 
karena perselisihan ahli-ahli tafsir dalam menafsiri firman Allah 
”Kecuali apa yang nampak daripadanya.” (O:S. An Nur 31). 

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa menutup 'aurat adalah 
syarath shahnya sembahyang. Karena perkataan "Tidak diterima” itu 


. boleh dijadikan dasar untuk menetapkan sebagai syarath, jAbanp MAKA 


yang telah disebutkan. 

Akan tetapi dalam hal itu masih diperselisihkan. Ibnu Hajar 
berkata di dalam Fathul Bari: Jumhur berpendapat bahwa menutup 
'aurat termasuk salah satu syarath-syarath sembahyang. Ia berkata: 
Dari sebagian 'Ulama-ulama Maliky membedakan antara orang yang 
ingat dan lupa. Di antara mereka ada yang mengatakan 'aurat itu 
sunnah, tidak membatalkan sembahyang apabila ditinggalkannya. 

Syarih berkata: Yang benar ialah bahwa menutup 'aurat di dalam 
sembahyang itu hukumnya sekedar wajib, seperti hal-hal yang lain. 
Bukan sebagai syarath yang apabila ditinggalkannya menyebabkan 
tidak shahnya sesuatu perbuatan. Selesai dengan ringkas. 

Syarih berkata: Hadits Ummu Salamah ini dijadikan dalil oleh 
orang yang tidak mengecualikan dua kaki itu dari 'aurat perempuan. 
Karena perkataan "menutup luar kedua kakinya” itu menunjukkan 
tidak ada kemaafan. Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata: Anggapan-anggapan kawan-kawan kami 
berbeda-beda dalam persoalan perempuan merdeka dalam shalat. 
Sebagian mereka berkata bukan 'aurat. Dan sebagian lagi mengatakan 
termasuk "aurat. Dibolehkannya membuka dalam sembahyang itu 
karena ada kepentingan. Menurut penelitian yang benar bahwa wajah 
perempuan itu bukan 'aurat dalam sembahyang. Tetapi dipandang 
'aurat dalam maslah penglihatan karena tidak boleh dilihatnya. 


6. BAB: LARANGAN MEMBUKA DUA PU». DALAM 
SEMBAHYANG, KECUALI APABILA HANI YA DAPAT 
MENUTUP 'AURATNYA SAJA 


at Bana Aa . 


AAN IE aa ls LAICE—NWY 


370 


AAA FS La Ba: FEE 
AI (F 3. «Rent PA AN AAN ka 


673. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Ja- 
ngan sekali-kali salah seorang di antara kamu sembahyang dengan 
memakai satu kain, yang di atas pundaknya tidak ada sesuatu.” (HR 
Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim mengatakan dengan: "Di atas ke- 
dua pundaknya.” Sedang bagi Ahmad, menggunakan dua lafadh tsb.). 


902 02. 70 KtopB 01... 

PRABA PAYAY sahut Lag bi CAN 1vt 

5 s 0x “VW 

AI PLSASN Pe As S6 3 Je JA & Ide 

« KANE Kn» PAI 
674. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Aku mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: ” Barangsiapa sembahyang dengan memakai satu 
kain, maka hendaklah ia selempangkan kedua ujungnya.” (HR 


Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Dan Abu Daud menambah dengan: 
”Di atas kedua daa ”). 


Me anes era LN LAMA tea 
PN AO SANA PN Canada 


675. Dan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi saw. berkata: 
” Apabila engkau sembahyang dengan memakai satu kain, kemudian 
jika kain itu lebar hendaklah engkau selendangkan dia, (tetapi) jika 
kain itu sempit hendaklah engkau berkain dengannya.” (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim. Dan lafadhnya bagi Ahmad). 


Ain ea TE JET 33 AVI 
AL PER AA 
KAT "A En JEANS Sg BAE AN 


7 


371, 








0Z “AR, 
Le 


“Cel3, AS Aja Be gis ap 17 


676. Dan bagi Ahmad dalam lafazh lain, ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Apabila kain itu lebar, maka hendaklah engkau 
selempangkannya di atas kedua pundakmu, kemudian sembahyanglah. 
(Tetapi) apabila kain itu sempit, maka ikatkanlah dia pada kedua 
pinggangmu, kemudian sembahyanglah tanpa memakai selendang.” 


» 


Penjelasan 


Sabda Nabi "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu 
sembahyang dengan memakai satu kain yang tidak ada di atas pundak- 
nya sesuatu” itu, Syarih berkata: Yang dimaksudkan ”'aatig” adalah 
anggota badan antara dua pundak sampai ke pangkal leher. Maksud 
hadits ini ialah, hendaklah ia jangan hanya menutup bagian tengah 
badannya dan mengikatkan kedua ujung bajunya itu di atas kedua 
pinggangnya, tetapi ia harus selendangkan dua ujung pakaiannya itu di 
atas kedua pundaknya, dengan demikian menjadi tertutup dari bagian 
atas badannya, sekalipun itu bukan "aurat. Atau agar dengan demikian 
itu lebih memungkinkan dapat menutup 'auratnya. 

Hadits ini menunjukkan boleh sembahyang dengan memakai satu 
kain. Imam Nawawi berkata: Tidak ada perselisihan di dalam hal ini, 
kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sedang aku sendiri 
tidak mengetahui kebenarannya. Namun mereka sepakat bahwa sem- 
bahyang dengan memakai dua kain adalah lebih utama. 

Dan hadits ini menunjukkan pula bahwa dilarang sembahyang 
dengan memakai satu pakaian, yang di atas pundak orang yang 
sembahyang itu tidak ada sesuatu. Jumhur Ulama mengartikan 
larangan ini untuk tanzieh (litanzieh). Larangan untuk kesopanan. 
Pendapat dari Imam Ahmad, bahwa tidak shah sembahyangnya orang 
yang mampu menutup pundaknya, tetapi ia tinggalkan. Dan juga dari 
Imam Ahmad, dikatakan: Sembahyangnya shah tetapi ia berdosa. 

Ath-Thahawie mengkompromikan “antara hadits-hadits tsb. sbb.: 
Bahwa. pada asalnya orang yang sembahyang hendaklah menutup 
seluruh badannya, tetapi apabila kainnya sempit boleh ia pakai seperti 
memakai sarung. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Dan ini 
pula yang benar, sesuai dengan yang dimaksud. Selesai, dengan 
ringkas. 


372 


7. BAB: ORANG YANG SEMBAHYANG MEMAKAI KEMEJA 
TANPA SARUNG YANG NAMPAK 'AURATNYA 
KETIKA RUKU' ATAU LAINNYA 


Ita 8 4. INA 13 CG 021, a. 
Hd mpe Ap aperg 
(0 « SI ge Po AU AL TA M0 
TI 2233 TB A3 AS B3 € Leg AG 
» B Lal tan 0 £ 
MI OP lola “. Ye US 
67). Dari Salamah bin Al Akwa' ia berkata: Aku bertanya, ya 
Rasulullah sesungguhnya aku sedang -berburu, dan aku sembahyang 
pada hal aku tidak memakai melainkan satu kemeja. Lalu Nabi 


menjawab: Berilah dia kancing, sekalipun engkau tidak mendapat 
melainkan hanya duri. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai). 


re, Se Ae MAP AK ON 5G Pentas Jab PA UNA 
ida KI KPS KAS — WA 
Ja oypr3 Pola 


678. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. melarang 


- seorang laki-laki sembahyang sehingga ia memakai sabuk (ikat ping- 


gang). (HR Ahmad dan Abu Daud). 


ore. 113 


3 BEAN SANA EME S3 R3 ANA 


PASI RL ny on, n -or2 0 0 » PAN Me 
ea ! “ - 3 Te Kana NAN - 
Kelas PA EN AYAT II 

HERE AR 2 » & 0S» 2 0 PIK one Punah 


DEAL Sena pb E 3s 6 


. Ta 


AIA, Ada MEN Ne SNN TN UN Pr Ce MENU Ope KL OR 
Var Al YAN ES NN Ae at 
k 4 Pr peta 
Lnopo Pon Ida 
679. Dan dari 'Urwah bin Abdullah, dari Mu'awiyah bin 
Oarrah, dari ayahnya, ia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. bersa- 
ma satu kaum dari Oabilah Muzainah, lalu kami berbai'at kepada 


373 





Nabi, dan (ketika itu) sesungguhnya kemeja Nabi terlepas. Mu'awiyah 
berkata: Kemudian kami berbai'at kepada Nabi, lalu aku masukkan 
tanganku dari kemejanya, maka aku menyentuh cincinnya. 'Urwah 
berkata: Sungguh aku tidak (pernah) melihat Mu'awiyah dan juga 
ayahnya, dalam musim dingin dan panas, melainkan keduanya mele- 
paskan kancing-kancing kemejanya, dan selamanya mereka tidak 
mengancingkan kancing-kancing kemejanya. (HR Ahmad dan Abu 
Daud). 


Penjelasan 

Perkataan "Dan aku sembahyang, padahal aku tidak memakai 
melainkan satu kemeja” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
boleh sembahyang dengan memakai satu kain, atau berkemeja saja 
tanpa yang lain, dengan ketentuan harus diberi kancing. 

Perkataan ”(Nabi) melarang seorang laki-laki sembahyang sehing- 
ga ia memakai sabuk”, itu karena dikhawatirkan kemaluannya terlihat 
ketika ruku': ini apabila ia tidak memakai pakaian yang lain. 

Perkataan "Sesungguhnya kemejanya terlepas” itu, Syarih berka- 
ta: Sudah menjadi kebiasaan orang Arab potongan pakaian mereka 
lebar-lebar, kadang-kadang mereka tutup, dan kadang-kadang mereka 
biarkan begitu saja, terbuka lepas. Mushannif membawa hadits ini di 
sini adalah keliru, maksudnya adalah untuk membantah hadits 
Salamah bin Al-Akwa”, tetapi persoalannya tidak begitu. Karena 
hadits Salamah khusus untuk sembahyang, sedang hadits ini tidak 
menyinggung sembahyang. Dan mungkin juga Mushannif membawa 
hadits itu di sini, untuk dijadikan dalil bagi bolehnya melepas kancing- 
kancing baju di luar sembahyang, sekalipun judul sub bab ini tidak 
dapat membantu untuk itu. 

Syarih berkata: Hadits ini bisa dibawa untuk bukan kepada 
kemeja saja. 


8. BAB: SUNNAH MEMAKAI DUA KAIN DALAM 
SEMBAHYANG, DAN DIBOLEHKAN DENGAN MEMAKAI 
SATU KAIN 


MD haul Pnorat- teRgY Maltaa pulo ya r20nin boke 
» da1 3 Te £ GG Lo. ata 
TP IN NU Bie RGS 
CO Sewa t 


$ 1 £ 2 Lg - Y 
SL PUN SN Hota, “Sub SA 1Jlas Jonla 


374 


nya kepada Nabi saw., 1 
kain talu Nabi saw. menjawab: Apakah tiap-tiap kamu mempunyai 


dua kain? (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi). 





680. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya seseorang pernah berta- 
tentang sembahyang dengan memakai satu 


£ 2 3 an NO AN 

hara MA 1G PA Ian Lain 3 Mg) AN 

La In las en 5d Abc) MP Lg 
hg MK Sange SA SL, e3 Ana 
. 5,3 tt Ng Ea 5 AAS AAS Se P3 ya LAM 
BEDA) LL mr aan « 
, aras Sada masak BIMA OT ERAP DG PR 
& Para aa patnrg ta Ne 2 Sp Eng Pr 

3) - Sel PAN 

CT 2 H4 2 -. bg — P3 A2 NAN 

L, PA 1S SB GARA Fan NS , bg 
An MERE AR CE AS PI RI 
t 305 

KI 39 


681. Dan Bukhari menambah di dalam satu riwayat sbb.: 
Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada "Umar, lalu Umar 
menjawab: ” Apabila Allah telah memberi keluasan (karunia), maka 
luaskanlah: yaitu hendaknya seorang laki-laki mengumpulkan iya 
nya, lalu hendaknya ia sembahyang dengan memakai Make Aa 
selendang, sarung dan kemeja, sarung dan baju panjang, serwa ir an 
selendang, serwal dan kemeja, serwal dn baju panjang, cawet dan syg 
panjang, cawet dan kemeja. Abu Hurairah berkata: Saya kira as 
ada lagi. Ia berkata: Yaitu (dengan memakai) cawet dan selendang. 


Jangan AN Aang au duda PA aa 
MA PAI 2 P3 SEN AN 


“L 


i i bi saw. sembahyang 
628. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi s 1 
dengan memakai satu kain yang diselendangkan di atas pundaknya. 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Cc 


PA La PA AN AL AE 0.19 0 U 

PE PAN ENY UP UU Ny LN, 

0 7 FB meng - en aa 
| IP PA 


Ako, 


z| PE 
LL 
PA 


N 


SN 


- 


375 











683. Dan dari 'Umar bin Abu Salamah, ia berkata: Aku melihat 
Nabi saw. sembahyang di rumah Ummu Salamah dengan memakai 
satu kain yang diselempangkan di atas pundak, ia letakkan kedua 
ujungnya itu di atas kedua pundaknya. (HR Jama'ah). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan ”Apakah tiap-tiap orang dari kamu 
mempunyai dua baju” itu, Al Khaththabi berkata: Lafazh hadits tsb. 
dengan nada bertanya. namun yang dimaksudkan adalah memberitahu 
tentang betapa sedikitnya pakaian yang dimikili. Dalam kandungan 
hadits itu terdapat fatwa dengan jalan memahami pertanyaan, yaitu 
berkata demikian: Apabila kamu sudah tahu bahwa menutup 'aurat itu 
satu kewajiban dan sembahyang itu satu kemestian, sedang setiap 
orang di antara kamu tidak mempunyai dua baju, tetapi mengapa 
kamu tidak tahu, bahwa sembahyang dengan memakai satu kain itu 
boleh, dengan syarat dapat dijamin tertutupnya "aurat. 

Perkataan ”Oabaa” ada yang mengatakan berasal dari bahasa 
Parsi yang sudah menjadi bahasa Arab. Dan ada pula yang mengata- 
kan bahwa kalimat tsb., adalah dari bahasa Arab, yang asalnya dari 
kalimat "gabawta syai'a”, apabila engkau menggenggam sesuatu. 
Dinamakan demikian karena sempir ujung-ujungnya. 

Perkataan ”tubbaan” yang dimaksudkan di sini ialah: celaan yang 
tidak berkaki. 

Syarih berkata: Jumlah pakaian yang disebutkan oleh Umar ada 6 
macam, yaitu: tiga macam pakaian untuk menutupi bagian tengah 
badan, dan tiga macam untuk lainnya. Umar telah mendahulukan 
sebutannya untuk pakaian-pakaian tengah karena merupakan tempat 
menutupi 'aurat. Dan mendahulukan yang lebih menutupi dan yang 
lebih banyak mereka pakai, serta dipadukan antara satu dengan yang 
lain, dengan demikian ada sembilan pasang. Tetapi ia tidak bermaksud 
membatasi dalam pasangan itu, bahkan masing-masing dapat diganti 
dengan pasangan yang lain. Hadits ini menunjukkan bahwa sembah- 
yang dengan memakai satu kain itu shah. 

Perkataan ”mutawasyihan”, Ibnu Abdul Barr menceritakan dari 
Al Akhfasy, bahwa yang dimaksud ”tawasyuh” ialah: meletakkan 
ujung kain sebelah kiri di bawah tangan kiri kemudian diselendangkan 
di atas pundaknya yang kanan, dan ujung pakaian sebelah kanan di 
bawah tangan kanan kemudian diselendangkan di atas pundaknya yang 
kiri. 

Syarih berkata: Tawasyuh yang semacam ini, yang pernah dilaku- 
kan Nabi saw. di dalam sembahyangnya, di mana ia sembahyang 


- 376 





dengan memakai satu kain yang diselendangkan, di atas kedua pun- 
daknya. Hadits ini menunjukkan bahwa, boleh sembahyang dengan 
memakai satu kain apabila diselendangkan di atas kedua pundaknya, 
atau kedua ujungnya diletakkan di atas pundaknya, atau disilangkan 
antara kedua ujungnya. Selesai dengan ringkas. 


9. BAB: MAKRUH MEMAKAI BAJU DENGAN MENUTUP 
SEBELAH PUNDAK 


KP AA TERANG GA IA 
1G Rn KA SAN NN EA 
Mat 


684. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. melarang 
seorang laki-laki memakai satu kain yang pada kemaluannya tidak ada 
sesuatu pakaian dan (melarang) seorang laki-laki berselimut dengan 
satu pakaian yang salah satu sampingnya tidak ada sesuatu. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


c. pr or 0g er 9 or -x PO pa R3 
9D Asa PLAN REBANA MP KE PEN aU 
PE ta uan Pe, 83 PA 


. ognat 
bi seat . - 2 ne Ce. 2 1 1 H . ka | 
te araag BAE ON Aan Ae AE asa SNN 
£ 0 Be 
Lana OA 1 AAN TA 
Ae ea) HKN sad 


685. . Dan di dalam satu lafazh bagi Ahmad dikatakan: Rasulul- 
lah saw. melarang dua cara berpakaian, yaitu: berjongkok dengan 
memakai satu pakaian (sedang) pada kemaluannya tidak ada sesuatu, 
dan berselimut di dalam kainnya apabila ia sembahyang, kecuali 
menyelempangkan kedua ujungnya di atas kedua pundaknya. 


AN 


4 2 


e P £ 1 LG 0 2. 
MEN AJE EA NIAS — MA 


t 


377 








SA 


a21 P0 


NA P 4 #21 Na Da ja a »| 
Sp SAYA Lalat PAS EA Ao 0,3 


BAG Aan 

686. “Dan dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. melarang bersarung 
dan berjongkok dengan memakai satu pakaian (sedang) pada kemalu- 
annya tidak ada tutup. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi. Tetapi 
sesungguhnya Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah). 





SEN MEN rep seal, 
oa BD oya ahute UNI pe - . 

SI AAA ASAM AN AB SAS) 

LB Sa NE NA PAK 


687. Dan bagi Bukhari, dikatakan: Nabi saw. melarang dua 
macam cara berpakaian. Dua macam cara berpakaian yang dimaksud 
yaitu: Isytimalus-shamma” (menjadikan pakaiannya di atas salah satu 
pundaknya, tetapi bagian badan yang sebelah terbuka, tidak tertutup 
oleh kain). Dan cara lain yang dilarang ialah memakai baju sedangkan 
ia duduk padahal atas kemaluannya itu tidak ada sesuatu. 


Penjelasan 

Syarih berkata: Yang dimaksud ”Ihtibaa'” ialah: Duduk di atas 
kedua pantat, dan menegakkan kedua betisnya dan menutupinya 
dengan kain. Dinamakan "habwah”, karena hal itu termasuk 
istiadat Arab. 

Perkataan “pada farjinya tidak ada sepotong kain pun” itu, 
menunjukkan bahwa yang wajib adalah menutup kemaluannya saja. 

Perkataan ”an yasytamilas shamma'” itu, ahli bahasa berkata: 
yang dimaksud dengan itu ialah: menutup tubuhnya dengan pakaian, 
tidak terangkat sisi pakaian yang sebelah dan tetap lubang tempat 
tangannya keluar. Ibnu Outaibah berkata: Dinamakan shamma' 
karena ia menutup semua lobang-lobang, sehingga seperti tidak 
berkain. 


378 


199 


Ahli-ahli Figih berkata: Yang dimaksud ”shamma'” ya'ni: Mema- 
kai baju, kemudian mengangkat dari salah satu dua sisinya lalu 
meletakkan di atas kedua bahunya, yang menjadikan farjinya terbuka. 

Imam Nawawy berkata: Jadi berpegang kepada penafsiran ahli 
bahasa maka cara berpakaian yang semacam itu makruh hukumnya, 
supaya tidak terhalang kebutuhannya, lalu ia merasa sulit untuk 
mengeluarkan tangannya, sehingga menemui halangan, dan berpegang 
kepada penafsiran ahli-ahli Figih, maka hukumnya haram karena 
dengan demikian terbuka 'auratnya. 


10. BAB: LARANGAN BERPAKAIAN DENGAN TERLEPAS DAN 
MENUTUP MULUT/DALAM,SEMBAHYANG 


Ae 3 na - “ut han BALON AK CL 
MSN 3 II PEN ia WS SEA YAYA 
? Aw 2 


ea AAN Oa Met PN Yr Sa 
SSS PR 0 JI PR 


688. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. melarang melabuhkan 
kain dalam sembahyang, dan melarang seseorang menutup mulutnya. 
(HR Abu Daud). 


PM ea kaca KAI AM 
cd US Ta Gi 7 


689. Dan bagi Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah juga 
dikatakan: "Dilarang melabuhkan kain.” 


LUEA IL 01 yanit Oi. orfo | 
690. Dan bagi Ibnu Majah, dikatakan: "Dilarang menutup 


mulut.” 


Penjelasan 
Syarih berkata: Tentang arti ”sadI” Abu 'Ubaidah berkata di 


dalam kitabnya ”Al Gharib” sbb.: Sadl ialah seseorang melabuhkan 


379 


kainnya tanpa mempertemukan kedua tepinya di'bagian depan. Tetapi 
kalau kedua tepinya dipertemukan, bukan sadl namanya. 

Ibnu Atsir Shahibun Nihayah berkata: Sadl ialah berselimut 
dengan kainnya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam, 
sehingga ia ruku' dan sujud dalam keadaan berselimut. 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan haramnya berpakaian 
dengan terlepas di dalam sembahyang, karena demikianlah hakekat 
ana larangan. Akan tetapi Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim An- 
Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Syafi'i memakruhkannya, baik di dalam 
sembahyang maupun di luar sembahyang. Sedang Imam Ahmad 
memakruhkannya di dalam sembahyang saja. 

Perkataan “Dilarang seseorang menutup mulutnya” itu, Ibnu 
Hibban berkata: Karena hal itu termasuk modus orang majusi: Ibnu 
Hibban telah menjadikan hadits ini sebagai dalil atas makruhnya 
sembahyang dengan menutup mulut, sebagaimana pendirian Mushan- 
nif. 


11. BA: SEMBAHYANG DENGAN MEMAKAI PAKAIAN SUTRA 
DAN PAKAIAN GHASAB 


1,1. 


Senja POS SAN BA Iertajlok AN 
At EL age AKI La rar ch Pa 
Akon ANE NU SNI E USA 


Bore SEN SI ISA 


691. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Barangsiapa membeli dengan 
sepuluh dirham, yang di antaranya terdapat satu dirham haram, maka 
Allah tidak menerima sembahyangnya, selama ia berpakaian dengan 
pakaian itu. Kemudian Ibnu 'Umar memasukkan dua jarinya pada 
kedua telinganya (sambil) ia berkata: Mudah-mudahan kedua telinga 
ini tuli sajalah kalau seandainya Nabi tidak berkata begitu, tetapi aku 
menyatakan mendengarnya. (HR Ahmad). 


KE GNI En ep EN 
sn Mn Ti 
ae ap 


380 





692. Dan dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa 
mengerjakan satu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, 
maka perbuatan itu tertolak.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


- 
Pan p 00 0G 


« Tg 93 S3 SPA IP TA CP pA AG Pn LL 


693. Dan bagi Ahmad dikatakan: "Barangsiapa berbuat satu 
perkara yang tidak ada perintah dari kami, maka perkara itu ditolak.” 


. (3 L .7. ” Png “1 . “G8 01 
PAN YES AA SA yA AE A3 at 
. . og et ri Kh GA IN 
NA LA 

Pe 11294 
Ki 
644. Dan dari 'Ugbah bin 'Aamir, ia berkata: Dihadiahkan 
kepada Rasulullah saw. baju sutera yang terbelah belakangnya, lalu 
Rasulullah memakainya, kemudian ia sembahyang dengan memakai 
baju tsb. kemudian setelah selesai, lalu melepasnya dengan cara yang 
sangat kasar seolah-olah ia membencinya, kemudian ia bersabda: 
Tidak patut baju ini untuk orang-orang yang tagwa. (HR Ahmad, 
Bukhari dan Muslim). 


3, 


px CL art 


Ae NAGA 


OSe 90 0 SALA c Ku Lo 01. or 
AN AA SA al Iban A3 


—. NN NAAUp: 7 TI Ra 3 erok 706 PI 
LN Jt EL II AG Sgp 


PENANAMAN IE 

Ne 0 Kok Or ga P Gu he), Peak Otak Ga 
Cr SEN Al Sa SAN IS JS 
Pot P3 PA LS PELNELA An Bani 


ra Ty . 
- 


695. Dan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Nabi saw. (per- 
nah) memakai baju yang terbuat dari sutera bergambar yang dihadiah- 


381 








kan kepadanya, kemudian segera ia tanggalkan dan dikirimkan kepada 
"Umar Ibnul Khaththab. Lalu ia ditanya, mengapa segera engkau 
tanggalkan ya Rasulullah? Ia menjawab: Jibril a.s. melarang aku 
memakainya. Kemudian Umar datang kepada Nabi dengan menangis, 
lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, engkau tidak membenci satu perkara, 
tetapi engkau berikannya kepadaku, lalu bagaimana halku? Kemudian 
Nabi menjawab: Aku tidak memberimu supaya engkau pakai, tetapi 
aku memberimu hanya supaya engkau jual. Lalu Umar menjualnya 
dengan dua ribu dirham. (HR Ahmad). 


Penjelasan 


Perkataan "Barangsiapa membeli pakaian dengan sepuluh dirham 

. dst.” itu, Syarih berkata: Hadits imi telah dijadikan dalil oleh 

orang yang berpendapat bahwa sembahyang dengan emmakai pakaian 

ghasab atau dibeli dengan uang ghasab adalah tidak shah. Tetapi Abu 
Hanifah dan Syafi'i berpendapat: Shah. 

Mushannif berkata: Hadits tsb. .menunjukkan bahwa uang itu 
berfungsi sebagai alat penukaran dalam jual beli. 

Sabda Nabi "Barangsiapa mengerjakan satu perbuatan yang tidak 
ada perintah kami padanya, maka ia tertolak” itu, Syarih berkata: 
Hadits ini termasuk salah satu dari gaidah-gaidah Agama, karena 
tercakup di dalamnya hukum-hukum yang tidak terbatas jumlahnya. 

Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata di dalam Fathul Barie: Hadits ini 
dapat dijadikan hujjah untuk membatalkan semua jual beli yang 
terlarang, dan tidak mengakui adanya hasil-hasil yang ditimbulkan 
olehnya. Sesungguhnya larangan itu menentukan rusaknya perbuatan, 
karena hal-hal yang terlarang itu seluruhnya bukan perintah Agama, 
oleh sebab itu wajib menolaknya. 

Syarih berkata: Sembahyang misalnya, apabila di dalam menger- 
jakannya meninggalkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, atau 
mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka sembah- 
yang itu bukan termasuk dari perintahnya, jadi sembahyang tsb. batal, 
berdasarkan dalil itu sendiri. Baik perintah yang dikerjakan atau yang 
ditinggalkan itu hendaklah ini menjadi perhatianmu. 

Ibnu Hajar Al-Asgalani berkata dalam Fathul-Barie: hadits ini 
termasuk salah satu daripada pokok-pokok Islam dan salah satu dari 
gaidah-gaidahnya. Maksudnya: Barangsiapa mengada-ada satu perka- 
ra dari Agama yang tidak didasari oleh salah satu pokok dari pokok- 
pokok Agama, maka perbuatannya itu sia-sia. 


382 


Imam Nawawi berkata: Hadits ini termasuk hadits yang harus 
dihafal dan diamalkan guna memberantas kemunkaran-kemunkaran 
dan juga perlu diperluas dalam penggunaannya sebagai dalil. 

Perkataan ”Farruuj”, dengan "fa” berfath-hah dan “ra” bersya- 
yadah itu, maksudnya baju yang terbelah di belakangnya. Hadits ini 
dijadikan dalil oleh orang yang mengharamkan sembahyang dengan 
memakai sutera. 

Kebanyakan ahli Figih berkata: Sesungguhnya sembahyang 
dengan memakai sutera itu sekedar makruh. Dengan alasan bahwa 
'illat haramnya itu karena sombong. Sedang di dalam sembahvang 
tidak ada kesombongan. Ini adalah merupakan pengecualian 
bagi nash yang menerangkan tentang illat kesombongan. Dan itu 
termasuk salah satu perbuatan yang tidak patut diamalkan. 

Mushannif berkata: Ini kemungkinan bahwa Nabi saw. memakai 
sutera itu sebelum diharamkan, sebab tidak boleh berprasangka bahwa 
Nabi memakai sutera sesudah diharamkannya, di dalam sembahyang 
maupun di luar sembahyang. Dan Hadits yang menunjukkan bolehnya 
memakai sutera pada kemaluannya, adalah yang diriwayatkan oleh 
Anas bin Malik. 


2.0. (z3 o£ e Ny Pa 
aka Te Get AE EN AAA | 


Sa Pn kana s Hr 3 CB La 
Ketan “aa sal yan juta HAL Nun 


696. Sesungguhnya Ukaidar Dumah memberi hadiah jubah sutera 
halus atau sutera bergambar kepada Nabi saw. sebelum Nabi melarang 
sutera, lalu ia memakainya. Kemudian orang-orang meraa keheran- 
heranan terhadap jubah itu. Lalu Nabi bersabda: Demi Allah yang 
diriku di dalam kekuasaan-Na, sesungguhnya saputangan Sa'ad bin 
Mu'adz di surga (nanti) lebih baik daripada jubbah ini. (HR Ahmad). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Para ulama telah berbeda pendapat, shah atau 
tidaknya sembahyang dengan memakai sutera itu. Al-Hafidh Ibnu 
Hajar berkata: Menurut Jumhur Ulama sesungguhnya sembahyang itu 
shah tetapi haram. Sedang menurut Malik: Dia harus mengulangi 
sembahyangnya dalam waktu itu. 


383 





Vian 
ES 
Sera . “ 


KITABUL-LIBAS 


- 











3. 


V4) Xx 
k N3 
ea 


KITABUL-LIBAS 


1. BAB: HARAMNYA MEMAKAI SUTERA DAN EMAS BAGI 
LAKI-LAKI, BUKAN BAGI PEREMPUAN 


25, ina 


Ea NS Ine NA Tea EV 
AA TU aa ba BG Eng ds 


697. Dari Umar, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersab- 
da: "Janganlah kamu memakai sutera: karena sesungguhnya barang- 
siapa memakainya di dunia, maka ia tidak akan memakainya di 
akhirat.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


CET Ai ben LENSI 2 525 AA 
Agak 


698. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa 
memakai sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat.” 
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


SE LAS NA en NP TAMU at ah 


SSI NAN SP Let Tuntas PS 
699. Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: Dihalal- 
kan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari ummatku: dan 


diharamkannya atas laki-laki dari ummatku.” (HR Ahmad, Nasa-i, 
dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengeshahkannya). 


387 























——————: 





or 04 


AW AL YAA IE” 
bon pe. 0L om Ag ae. aan "am De 
aa PA NN AN au 


Aw, LOR 0.., G 

. 700. Dan dari 'Ali ia berkata: "Dihadiahkan kepada Nabi saw. 
“Satu stel pakaian yang bersulam dengan sutera dan emas, lalu ia kirim- 
kannya kepadaku, lalu akupun memakainya, tetapi aku ketahui 
kemarahan pada wajah Nabi saw., lalu ia bersabda: Sesungguhnya aku 
tidak mengirimkan pakaian itu kepadamu untuk engkau pakai, tetapi 
aku hanya kirimkan kepadamu untuk engkau potong-potong sebagai 
kudung untuk dibagikan antara perempuan-perempuan.” (HR Ah- 
mad, Bukhari dan Muslim). 


Ko» 709 vs 2 c0g1 LA APE 0 xeer, 
AS nga Tea Albar op 1663 — VA 
“As beta lin bola. Aan 


701. Dan dari Anas bin Malik, bahwa ia (pernah) melihat 
Ummu Kulsum puteri Nabi saw., memakai pakaian bercorak dari satu 
stel pakaian yang bersulam dari sutera dan emas.” (HR Bukhari, 
Nasai dan Abu Daud). 


Penjelasan 

Sabda Nabi "Janganlah kamu memakai sutera ... dst.” itu, 
Syarih berkata: Dua hadits ini menunjukkan diharamkannya memakai 
sutera. Karena asal ketentuan larangan pada hakekatnya adalah 
haram. Sedang 'illahnya karena barangsiapa memakainya di dunia, 
tidak.akan memakainya di akhirat. Pada dlohirnya adalah sebagai 
kinayah (sindiran) bahwa ia tidak akan masuk surga. Allah SWT telah 
berfirman tentang ahli surga ” Dan pakaian-pakaian mereka di dalam 
surga adalah sutera.” 

Sudah menjadi ijma” ulama bahwa diharamkannya sutera itu 
khusus atas laki-laki, bukan perempuan. Tetapi Ibnu Zubair berbeda 
pendapat dalam hal itu, ia beralasan dengan keumuman hadits-hadits 
tsb. Barangkali hadits yang mentakhsiskan tidak sampai kepadanya. 
Para ulama berbeda pendapat tentang anak-anak kecil apakah mereka 


388 





diharamkan memakai sutera atau tidak? Kebanyakan ulama berpenda-, 
pat haram. Selesai, dengan singkat. 

Sabda Nabi ”Dihalalkan emas dan sutera itu bagi perempuan dari 
ummatku: dan diharamkannya atas laki-laki dari ummatku?” itu, Syarih 
berkata: Hadits ini dijadikan alasan oleh Jumhur ulama yang berpen- 
dapat haram sutera dan emas atas laki-laki dan dihalalkannya 
keduanya bagi perempuan. i 

Perkataan ”hullatun”, dikatakan di dalam Oamus Al-Muhieth: 
Al-Hullah, yaitu kain dan selendang. Dan tidak dinamakan hullah, 
kecuali harus terdiri dari dua kain, atau sebuah pakaian yang berlapis. 

Perkataan ”Siyara'”, dikatakan di dalam Oamus Al-Muhieth: 
Atas timbangan 'inba' yaitu satu pakaian bercorak yang bergaris-garis 
kuning bercampur sutera. Al-Khaththabie berkata: Siyara” adalah 
burdah yang bergaris-garis dengan sutera. Ada yang berkaa, yaitu 
sutera murni. | 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan larangan memakai 
pakaian yang bercampur dengan sutera, apabila Siyara” itu dikatakan 
pakaian yang bercampur sutera sekalipun suteranya tidak murni, 
begitulah sebagaimana yang masyhur di kalangan ahli-ahli bahasa. 
Akan tetapi apabila sutera itu murni sebagaimana yang dikatakan oleh 
sebagian mereka, maka tidak ada persoalan. Tetapi sebagian mereka 
telah menguatkan bahwa yang dimaksud adalah sutera yang murni, 
karena melihat hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: 


o Ti NN 2 G KL 
LAS LN 


Artina: Sesungguhnya Nabi saw. hanya melarang pakaian sutera 


murni.” 
Akan dibicarakan kemudian, dan engkau akan mengetahui mana 


yang benar tentang ukuran yang dihalalkan berpakaian campur sutera. 


2. BAB: TENTANG DUDUK DI ATAS SUTERA SAMA DENGAN 
MEMAKAINYA. 


AINI Eee UAS NN 


oa La Hd . P4 AI PPN La Ana Kk Tana nd TN 
Ie EU AAA GI aa 
8 2 28 Net 

















702. Dari Hudzaibah ia berkata: "Nabi saw. melarang kami 
minum di bejana emas dan perak, dan makan di dalamnya, dan 
melarang memakai sutera dan kain bergambar, dan duduk di atasnya.” 
(HR Bukhari). 


#9 HN Tren JEJESA KY 
(ole £ re Ke eak CN PIA ta Yaa ox SKS 
Ba aa an 2 


703. Dan dari 'Ali ia berkata: Rasulullah saw. melarang aku 
duduk di atas mayatsir. (Mayatsir: selendang sutera yang biasa dibikin 
oleh perempua untuk suami-suami mereka yang diletakkan di atas 
kendaraannya sebagai alas duduk berwarna merah. (HR Muslim dan 
Nasari). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diharamkannya duduk di 
atas sutera. Ini adalah pendapat jumhur. 

Syarih berkata: Orang yang membolehkan duduk di atas sutera itu 
beralasan, karena tempat duduk itu adalah tempat yang terhina dan 
digiyaskan dengan bantal yang bersulam sutera. Ini adalah dalil yang 
bathil yang tidak patut dijadikan alasan untuk mengalahkan nash. 
Selesai, dengan ringkas. 

Syarih berkata: Tentang pengertian ”Mayatsir” itu ada empat 
pendapat: Di antaranya tafsiran yang diriwayatkan dari 'Ali r.a., yaitu 

. (lihat 703), dan inilah yang lebih patut untuk diterima. Ahli batkta 
aa keghariban hadits, berkata: yaitu pakaian yang bercampur dengan 
sutera yang dibuat di Oiss, satu tempat di negeri Mesir. 

Ada yang mengatakan: nama pakaian yang dinisbatkan kepada 
gizz (dengan z), yaitu sutera yang jelek. 

Perkataan "urjuwan” maksudnya bulu merah. Demikian tersebut di 
dalam sarah Sunan Ibnu Ruslan. Ada.yang mengatakan bahwa 
urjuwan itu warna merah. Ada pula yang berkata: merah tua (sangat 
merah). Dan ada juga yang mengatakan: celupan merah tua. Hadits ini 
menunjukkan diharamkannya duduk di atas sesuatu yang ada sutera- 
nya. Selesai, dengan ringkas. 


390 





3. BAB: BOLEH MEMAKAI SUTERA SEDIKIT 


SEWA NA SEA YA PEN 
adanya NAN 1 aiP ea agak 


704. Dari Umar, bahwa Rasulullah saw. melarang memakai sutera 
melainkan sekian. Lalu Rasulullah saw. mengisyaratkan kepada kami 
dengan dua jarinya, jari tengah dan telunjuk, dengan merapatkan 
kedua-duanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


KE kaan Kama AA ba, v0 


.. ye - P3 Ld) 
pen aresa $ KANAN CANYA EM ob. SA 

705. Dan dalam satu lafazh dikatakan: (Rasulullah saw.) mela- 
rang memakai sutera melainkan sekedar (lebar) dua jari, atau tiga, 
atau empat.” (HR Jama'ah, kecuali Bukhari, Ahmad dan Abu Daud 
menambah di dalamnya dengan ”Dan (Nabi) mengisyaratkan dengan 
tapak tangannya.”). 


Lu P5 KAN. AN mba 29 YA 


G 


Y 3 Yugi Pa ii 


aan ee Lusin Yaa As YG TSS (3g. TEYA — laa 
0 DAA 55 EA (gus Ane Ig (EA Fa) 


NA 


AI APA IE san 


706. Dan dari Asma, bahwa ia pernah mengeluarkan jubah tebal 
yang padanya ada sebesar bata atau sejengkal sutera kasrawanie dan 
kedua belahnya dilapisi dengannya. Kemudian Asma berkata: Ini 
adalah jubah Rasulullah saw., yang biasa dipakainya, yang berada di 
tempat 'Aisyah. Maka tatkala ?Aisyah meninggal kuambilnya untuk 
aku simpan di tempatku. Kemudian kami cuci untuk mengobati orang 
sakit. (HR Ahmad dan Muslim). Tetapi Muslim tidak menyebut lafadh 

”syibrun” (sejengkal). 


391 









































Pa Na 2. ha 9 Igo LL GA or 
LA AN g LAU Janet: Jess 209 3 —VV 
PAP Le 


£ 
nana Ae Aa ea 


707. Dan dari Mu'awiyah ia berkata: Rasulullah saw. melarang 
naik (kulit) macan tutul, dan (melarang) memakai emas kecuali 
dengan terpotong-potong. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan dihalalkan memakai 
sutera selebar empat jari misalnya untuk sulaman dan tabir. tanpa 
dibedakan antara yang ditempelkan di atas pakaian maupun yang 
disulamkan dan yang dibordir dan diharamkan memakai sutera lebih 
dari empat jari, lebih-lebih emas. 

Dan ini adalah pendapat jumhur. 

Perkataan “Jubah thayalisah” yaitu yang dinisbatkan kepada 
thayalisah. Dan thayalisah itu jama' dari thaylasan, ya'ni pakaian 
tebal. Adapun yang dimaksudkan ialah: Jubah tebal yang seolah-olah 
dari thaylasan. 

Perkataan ”Kisrawanie”, dinisbatkan kepada kisra. Dan yang 
dimaksud dengan "Al Fajr” ialah: Belahan atau pinggiran pakaian 
sebelah bawah, bagian depan dan belakangnya. Hadits ini menunjuk- 
kan dibolehkannya memakai pakaian yang terdapat padanya sutera 
selebar ukuran tsb. Hadits tsb. juga menunjukkan dianjurkannya 
berhias dengan pakaian. 

Perkataan "Dilarang naik macam tutul” itu, yang dimaksudkan 
ialah dilarang menggunakan kulit binatang tsb., karena ia termasuk 
perhiasan dan kesombongan, juga petuppkan mpasi pakaian orang 
luar Islam. 

Perkataan "Dilarang memakai emas metil yang terpotong- 
potong” itu, harus dengan ukuran yang dibolehkan, tidak lebih, 
sebagai hasil kompromi antara hadits-hadits tsb. 

Ibnu Ruskan berkata: Yang dimaksud dilarang memakai emas, 
adalah yang banyak, bukan yang terpotong dengan potongan yang 
sedikit, untuk dijadikan kalung, anting-anting atau cincin bagi 
perempuan, atau di dalam pedang bagi laki-laki. Dan dimakruhkan 
memakai emas dalam ukuran yang banyak, yang menjadi kebiasaan 
bagi orang-orang yang suka berlebih-lebihan, sombong dan takabbur. 
Kadang-kadang banyak itu dapat ditentukan dengan nishab zakat, 
sedang yang sedikit itu kurang dari nishab. Omongan yang seperti ini 


392. 


2 Si 


dikatakan juga oleh Al-Khaththabi dan ia menetapkan pengecualian 
ini khusus untuk perempuan. Karena emas itu sendiri tidak diharam- 
kan atas mereka, sebagaimana halnya terhadap laki-laki, sedikit dan 
banyaknya adalah haram. 


4. BAB: MEMAKAI SUTERA BAGI ORANG SAKIT 


SATA BE SINI 25 on uan — YA 


PATAH ISL. Ae Yap NONA 


ta LE 
708. Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. memberikan keringan- 
an bagi Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair untuk memakai sutera 


karena luka yang ada pada mereka.” (HR Jama'ah. Tetapi lafadh yang 
dari Tirmidzi, sbb.: 


GP 2 YAI EP INA 
HN Par Pa, SK 


709. ”Sesungguhnya Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair menga- 
du kepada Rasulullah karena banyak kutu, lalu Nabi saw. memberi 
keringanan kepada mereka memakai'kemeja sutera, dalam peperang- 
an mereka.” (HR Tirmidz). 


Penjelasan 

Syarih berkata: Dibatasinya dengan ”bepergian” di sini hanya 
menerangkan keadaan yang dialami mereka, bukan untuk membatas. 
Hadits ini menunjukkan tentang bolehnya memakai sutera karena 
udzur luka dan banyak kutu, menurut pendapat jumhur. 


5. “BAB: HADITS-HADITS TENTANG MEMAKAI KHIZZ DAN 
SESUATU YANG DITENUN DARI SUTERA DAN NILAINYA 


v0 21 


SSS YAA bp KAN SANA SE NI 
maba 70 ja Naa aa Ta Oaang 
Mg ami 


393 





710. Dari Abdullah bin Sa'd, dari ayahnya (yaitu) Sa'ad, ia 
berkata: Aku melihat seorang laki-laki di Bukhara di atas keledai 
putih dia memakai sorban khizz hitam, lalu ia berkata: Aku diberi 
pakaian ini oleh Rasulullah. (HR Abu Daud, dan Bukhari di dalam 
Tarikhnya). 

Telah shah riwayat yang menerangkan tentang khizz ini bukan 
dari seorang shahabat saja. 


- 


2 22 oa - LD Stog- KK 
Sam NE PN BAN 
2 Yg tie 0. £ PO LL 22 
toto Gay NAN IENGA  CELNIE. 3S 


Z 


711. 'Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. hanya 
melarang pakaian sutera murni (tanpa campuran) dari Giaz. Ibnu 
' Abbas berkata: Adapun benang-benang yang membujur dan bendera, 
kami tidak memiandangnya satu dosa. 


Co LS AN ANGIN SEL NN 
TN, z f “ Pa Ka AI Ibn 

Ata AS KEANGI EEREG 
apberrtota “ebi hn AGS So GS kasa Ae 


712. Dan dari 'Ali a.s. ia berkata: Rasulullah pernah diberi 
hadiah satu stel pakaian yang berlapis sutera, entah membujur entah 
melintang suteranya itu kemudian ia kirimkan kepadaku, lalu aku 
datang kepadanya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah apa yang 
harus kuperbuat dengannya, apa aku pakai? Rasulullah saw. 
menjawab: Tidak, akan tetapi jadikanlah dia sebagai kudung untuk 
dibagikan antara Fathimah-Fathimah. 1). 


1). (yaitu: Fathimah binti Rasulullah saw., Fathimah 
binti As'ad ya'ni ibu dari Ali, dan Fathimah binti Hamzah, dan 
juga ada yang mengataka Fathimah binti Syaibah bin Rabi'ah. 
(HR Ibnu Majah). 


394 





SIG Li An NI IA 3A2545 NW 
25an ola 2 


713. Dan dari Mw'awiyah, ia berkata: Rasulullah saw. berkata: 


” Janganlah kamu menaiki khazz dan macam tutul.” (HR Abu Daud). 


e 2026 $ Li TaTA S2 0 reGp 0... 
—L 2 F ae SN AN 3 N 
” z . AG ahh . Pera P4 .g. . (AN “5 ? 
. Log One 0 To rat 116 TN Dugpr AT ... 
IS ae An JBL ATT TON Ia ASN 
PT ta Sr cetan Led PAT Tete ea PL Pa . 
SL ghe In se ala & MA nano ot SAI 3S 


714. Dan dari Abdurrahman bin Ghunm, ia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy-ja'ie, 
bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda: Sungguh akan ada di antara 
ummatku beberapa kaum yang menghalalkan khazz dan sutera, lalu 
Abu "Amir atau Abu Malik itu menyebutkan suatu omongan bahwa 
Nabi bersabda: Semoga Allah merubah rupa mereka dengan makhlug 
lain yaitu kera-kera dan babi-babi, sampai hari giyamat. (HR Abu 
Daud. Dan Bukhari meriwayatkan dengan mw'allag, Bukhari menu- 


“ urkan dalam hadits itu: Mereka menghalalkan khazz, sutera, khamr, 


dan nyanyian). 
Penjelasan 

Syarih berkata: Perkataan "sorban khazz”, Ibnu Atsir mengata- 
kan: Khazz adalah pakaian yang ditenun dari bulu dan sutera Persi. 
Hukumnya mubah, dan sungguh Shahabat-shahabat dan tabi'ien telah 
memakainya. Dan selain Ibnu Atsir berkata: Khazz itu nama 
binatang, kemudian dipakai untuk nama pakaian yang dibuat dari 
bulunya. Al-Mundzirie berkata: Asalnya dari bulu terwelu dan yang 
jantan dinamakan khazz. Adapula yang mengatakan bahwa khazz itu 
semacam pakaian dari sutera Persi. Dan di dalam An-Nihayah (oleh 


— Ibnul Atsir) dikatakan: Sesungguhnya khazz yang ada di masa Nabi 


saw. campuran dari bulu dan sutera. Oadli 'Iyadl berkata: Sesungguh- 


395 


nya khazz itu sesuatu yang dicampur dari sutera dan bulu. Ia yang 
menyebutkan bahwa khazz itu dari bulu terwelu. Kemudian ia berkata, 
Bulu apa saja yang dicampur dengan sutera dinamakan khazz. 

Hadits ini menunjukkan boleh memakai khazz. Dan engkau 
mengetahui apa tujuan yang terkandung di dalam hadits, karena ia 
telah menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah memberinya sorban 
yang dibuat dari khazz. Dan ini tidak memastikan boleh memakai. 
Padahal ada riwayat dari Ali, yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan 
Muslim, bahwa Alii berkata: 


Galang Ae NYA coal Sh ps 
or —. 


MS Cara AG Ea LN LNG 


Artinya: Rasulullah saw. pernah memberi kepadaku pakaian 


siera”, lalu aku keluar dengan memakai pakaian itu, tiba-tiba aku lihat. 


kemarahan di wajah Nabi, lalu aku potong-potong dia, kujadikan 
kudung untuk dibagi antara isteri-isteriku. 
Dan demikian pula Nabi bui berkata kepada 'Umar: 


Wa 


Artinya: an aa aku tidak memberikan dia kepadamu, 
untuk engkau pakai.” Syarih berkata: Hadits Ibnu "Abbas ini menun- 
jukkan boleh memakai pakaian yang bercampur sutera. Tetapi 
orang-orang telah berselisih di dalam hal itu. Syarih berkata: Dan 
tidak ada pegangan bagi jumhur yang mengatakan halalnya memakai 
pakaian campuran sutera apabila suteranya sedikit kecuali pendapat 
Ibnu 'Abbas, menurut riwayat yang aku ketahui. Oleh karena itu 
perhatikanlah wahai orang yang sadar, omongan Ibnu 'Abbas itu 
dijadikan jembatan untuk menolak hadits-hadits yang menerangkan 
haramnya sutera secara muthlag dan mugayyad, dan haruskah 'ia 
dimenangkan daripada dasar yang besar seperti ini, padahal di dalam 
sanad omongan Ibnu "Abbas itu ada kelemahan? 

Selanjutnya Syarih berkata: Ringkasnya orang yang mengatakan 
halal memakai sutera campuran itu tidak bisa mendatangkan sesuatu 
alasan yang dapat memuaskan hati, dan sasaran mereka, dekat adalah 
" pendapat jumhur. Ini soal sepele saja. Sedangkan kebenaran yang 
itu tidak melihat orangnya. Selesai, dengan ringkas. 


2 


396 . 


Perkataan ”Dihadiahkan kepada Rasulullah saw. satu setel 
pakaian yang berlapis sutera, entah membujur entah melintang 
suteranya ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan 
larangan memakai pakaian yang bercampur sutera. 

Perkataan "Sungguh akan ada di antara ummatku beberapa kaum 
yang menghalalkan Khazz dan sutera” itu, Syarih berkata: khazz 
dengan ”kha” dan ”zai', adalah yang dinashkan oleh Al-Hamiedi dan 
Ibnul Atsir. Sedang Abu Musa membacanya dengan ”ha” da ”ra”, 
yang berarti: Farj (belahan, lobang). Demikian pula Ibnu Ruslan di 
dalam syarah Sunannya membaca dengan "”ha” (tanpa titik) dan "ra” 
(tanpa titik). Berkata Ibnul Atsir di dalam An-Nihayah: Dan bacaan- 
nya yang masyhur adalah bacaan yang pertama, yaitu dengan ”kha” 
dan "zai”, dan penafsirannya sudah terdahulu. Adapun kalimat ”Al- 
Harir” di'athafkan kepada "Al-Khazz” itu menunjukkan kedua 
kalimat itu berbeda. 

Perkataan ”lalu menyebutkan suatu omongan” itu, Syarih berkata: 
Yaitu yang disebutkan oleh Bukhari dengan lafazh: 


AA SP LAEN 33 
Na ana AAN 1G LI Langen 


Bei 
& KAA LL dau 


BATAN pra Kasal) 


Artinya: "Sungguh akan tinggal beberapa kaum di dekat 
gunung, lalu orang-orang fagir mereka pergi kepada mereka 
untuk sesuatu kebutuhannya, kemudian mereka berkata: Kembalilah 
kepada kami besuk. Kemudian pada malam harinya Allah menyatukan 
gunung itu kepada mereka. 

Perkataan "Semoga Allah merubah mereka menjadi makhlug 
yaitu kera-kera dan babi-babi sampai hari giyamat” itu, Syarih 
berkata: Ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk akan terjadi pada 
ummat ini. 

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu” 
di dalam kitab Al-Malahie, dengan lafazh: 








2 —— Ia TA YG IN ANN 0 NYA 


83 9 ON AG So yap Tn 


“ sg Yes 3 bai, 2 o 21 Sa Tan 
SPI GAWANG WS BUS 


LL. NAN 09 21429 BLN s AN 0 
Pp NEK AN PA IRI ATA Wp | IA Pati 
suda Gan ay Ma ad ak malatafa Ae LD 0) 
SSS LNG 7 Ajang 0APPS 


La PR NA 


#02 - ta o, PL ONAL LA 
K3 LAN NG AN Na Ae 


£ oj 5 maLA ve an OK Ie 
GA AAN 9 PAS Pasal Perian da 


e 


PP na 34 Lo II na AN 2 LA 
SRS LL JENIS Dl 
NN 2 Saw 2.501 0x ) ap Jo 2 
HEM PPA RS EN 


Artinya: 


?Akan dirubah satu kaum dari ummat ini pada akhir 
zaman menjadi kera-kera dan babi-babi.” Mereka (shahabat-shahabat) 
bertanya: Ya Rasulullah, tidakkah mereka bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan 
Allah? Rasulullah menjawab: Betul, mereka juga berpuasa, sembah- 
yang dan hajji. Mereka bertanya: Lalu mengapa keadaan mereka 
begitu? Rasulullah menjawab: Mereka mengadakan nyanyian-nya- 
nyian, gendang dan biduan-biduan, lalu pada malam harinya mereka 
minum-minum dan bermain-main, maka pada pagi harinya mereka 
berubah menjadi kera-kera dan babi. Dan sungguh akan ada seseorang 
yang pergi kepada orang lain di toko, ia menjual, lalu kembali 
kepadanya, lalu ia berubah menjadi kera atau babi.” 


Abu Hurairah berkata: Tidak akan (datang) hari giyamat 
sehingga dua laki-laki pergi dalam satu urusan, lalu salah satu di antara 
keduanya dirubah menjadi kera dan babi. Tetapi orang yang selamat 
dari keduanya tidak mencegah apa yang ia lihat pada diri saudaranya 
itu, yang membawa kepada satu pekerjaan sehingga dia melepaskan 
syahwatnya. 5 


398 





Syarih berkata: ”Ma'aazif” adalah: suara Alat-alat permainan. 


. Demikian menurut Ibnu Ruslan. Di dalam Oamus Al-Muhith 


dikatakan: Ma'aazif itu adalah alat-alat permainan seperti gitar dan 
genderang. Hadits -ini menunjukkan haram (1) melakukan perkara- 
perkara yang tersebut di dalam hadits itu, karena diancam dengan 
diruntuhkannya gunung dan dirubah bentuknya. 


- 


6. BAB: LARANGAN MEMAKAI CELUPAN DENGAN 
MU?ASFAR BAGI LAKI-LAKI DAN HADITS-HADITS 
TENTANG CELUPAN WARNA MERAH 


Php , oyh Be OZ el ae 0 
HA SERA Ing te NO 


IA Poto de SI Dae Eps 


719. Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. 
melihat aku memakai dua pakaian bercelup dengan mu'asfar, lalu ia 
bersabda: Sesungguhnya ini salah satu dari pakaian-pakaian orang 
kafir, karena itu jangan engkau pakai.” (HR Ahmad, Muslim dan 
Nasai) 


ISA ERA AAN Setya yA NN 
2g ASN Oa, 02 En 3 renana NA LA Ka 4 
TES AAN Apar abs, ds IG AN PLAN 


(1) Nyanyiannya itu sendiri tidak haram, karena Nabi menganjurkan pada waktu hari- 
hari besar dan dalam perkawinan. (Pent.) 


399 











O3 LL 09 LOL P 0 & 900 14 Pan Ket 

AA 2 ON : Z TN 

Day "23 — IMEL SUL «SIA» 
PE Let ta a03 2 


2 y Pet ua Nana aa Panu Tote .. 
ALAN AL ARE p JG KAN Asal a BUS aus 
MPN SA jaan SIG Gin MG 


716. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya i i 
berkata: Kami datang bersama Rasulullah 0 Lang ea 
gunung), lalu Nabi melihat kepadaku, sedang aku memakai pakaian 
tipis yang bercelup dengan mu'asfar, lalu Nabi bertanya: Apa ini? Lal 
aku mengetahui bahwa ia tidak suka, lalu aku pergi kepada kelmur 1 
ketika itu mereka sedang menyalakan dapur mereka, lalu aku Tes g. 
kan pakaianku ke dalamnya. Kemudian esok Lan aku daa 
kepada Nabi, lalu ia bertanya: Ya Abdullah apa yang terjadi den E 
pakaian itu? Lalu aku ceriterakan. Kemudian Nabi bertanya: Men 1 a 
tidak engkau berikannya kepada sebagian istrimu? (HR an 


“ 


et AengSk - 20 SO Lay IE AN 
AYI AS 215153 4651533515 — VW 


717. Dan Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits 
tsb., tetapi Ibnu Majah menambah dengan: ”Maka sesungguhnya 
pakaian tsb. tidak dosa untuk perempuan.” 


01 Pa 5-5 - 4 Iron MUG Ie 0 
EA ps NIS SBI 3 NN 
2 03 gayo og Li € KET ALA Yi 2 La - 
JaaaN POS 2s NS ANA 
aren SAN dota 


718. Dan dari 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. melarang aku 
menakg cincin emas, pakaian sutera, membaca (Our'an) di dalam 
u' dan sujud, dan memakai pakaian mu'asf. f 
kecuali Bukhari dan Ibnu Majah). pemaapA 


-. 


LD POP ol D Itop er 1aK 010 - 


400 


Pe 4 S2. 1. & kI 
pan oe Lp 0. 2 I0P, Pa 0 LIA or 201 tp 2 kekar ua 
Um: KENA S da - OP LT Iyole 


Pa .. 2 eh Pnb 01 16 
Asa Ap GA Sasa 


e 


719. Dan dari Barra” bin Aazib, ia berkata: Adalah Rasulullah 


saw. berbadan tegap, lebar dadanya, ia mempunyai rambut panjang 
sampai ke bagian bawah kedua telinganya, pernah aku melihat ia 
memakai satu setel pakaian merah, yang belum pernah sama sekali 
aku lihat pakaian yang lebih daripada itu. (HR Ahmad, Bukhari dan 


Muslim). 


10, on. y »— 3 Att th 0 cs 0 0. z 
LA PA IP Boa ANA 3 NT 


red 
pd 


ton US ee m— pen ai Apa? 
4 aa Ea ben Da HE SA SA 
- tanea GG era “n Lon BAN P2 «dp 
8 Sala 29 jaan Ne SAS Ja ats 


or 0G 


PA PL Pa “ia - € 
EASY AB pg 


ND 


Pd 


720. Dan dari "Abdillah bin "Amr, ia berkata: Ada seorang laki- 
laki bertemu Rasulullah dengan memakai dua pakaian merah, lalu ia 
memberi salam, tetapi Nabi saw. tidak menjawab salam kepadanya. 
(HR Tirmidzi dan Abu Daud). Abu Daud berkata: Pengertiannya 
menurut ahli hadits, bahwa Nabi membenci mw'asfar. Abu Daud 
berkata: Mereka memandang bahwa pakaian dengan warna merah 
tanah atau lainnya, tidak apa-apa, apabila ia bukan mw'asfar). 


Penjelasan 

Syarih berkata: ”Mw'asfar” yaitu pakaian yang dicelup dengan 
'sshfar. Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat 
haram memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar. Tetapi jumhur 
berpendapat mubah. Demikian menurut perkataan Ibnu Ruslan. 

Syarih berkata: Segolongan ulama berpendapat makruh tanzieh. 
Mereka membawakan larangan ini kepada makruh tanzieh, karena ada 
riwayat dari Ibnu '(Jmar di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu: 


Ibnu Umar herkata: 
2 20 to9gLI »4 


24, 4 L 
dh aU sei Tan 2G 


401 














Artinya: Aku pernah melihat Rasulullah saw. mencelup dengan 
warna kuning. 
Abu Daud dan Nasai menambah di dalam satu riwayat dengan: 


Pe EU DP PP po 2 


PON Te . 
AAA NN JB AS 

Artinya: Wan Kasulullah pernah mencelup semua pakaiannya 

dengan warna kuning. 

- Al-Khaththabi berkata: Larangan Nabi dalam hadits tsb. dipaling- 
kan oleh perbuatan Nabi yang mencelup pakaian-pakaiannya dengan 
warna kuning. 

Syarih berkata: Mungkin untuk dijama', bahwa shufrah (kuning) 
yang dipergunakan oleh Rasulullah itu adalah bukan warna kuning dari 
bahan 'ashfar yang dilarang. Hal itu diperkuat oleh keterangan yang 
akan datang tentang pakaian putih, dimana Rasulullah saw. pernah 
mencelup dengan za'faron. 


Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang kuat ialah, haramnya 
pakaian yang dicelup dengan 'ashfar, sekalipun berwarna merah. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Oayyim. Jadi tidak ber- 
tentangan antara larangan Nabi, dengan apa yang tersebut di dalam 
Shahih Bukhari dan Muslim, yaitu bahwa Nabi saw. pernah memakai 
satu setel pakaian merah. Karena larangan di dalam hadits-hadits ini 
tertuju kepada satu macam khusus dari warna merah, yaitu warna 
merah yang dihasilkan dari celupan 'ashfar. 

Perkataan "Kami datang bersama Nabi saw. dari celah-celah 
gunung” yang dalam lafazh Ibnu Majah dikatakan dari celah-celah 
rumput idzkhir. 

Perkataan "Memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar” di 
dalam hadits 'Ali itu, menunjukkan haramnya memakai pakaian yang 
dicelup dengan 'ashfar. 

Perkataan "Adalah Nabi saw. ..., aku melihat ia memakai 
pakaian merah” itu, Syarih berkata: Hadits imi dijadikan hujjah oleh 
orang yang berkata boleh memakai pakaian berwarna merah. 

Selanjutnya Syarih berkata: Ibnul Oayyim menduga bahwa satu 
setel pakaian Rasulullah itu adalah dua kain Yaman yang ditenun 
dengan benang-benang merah bercampur hitam. Kelirulah orang yang 
mengatakan bahwa pakaian Rasulullah tsb. berwarna merah mulus. 


(1) Nama sebuah tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan zat kuning. 


402 


Syarih berkata: Nama ini sudah terkenal dan sudah jelas bahwa 
shahabat yang telah mensifati ”kulah” yang telah menyatakan warna 
merah itu, adalah termasuk ahli bahasa, jadi wajib diartikan menurut 
ma'na yang hakiki, yaitu merah benar-benar. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sesudah ditahgig dalam masalah 
ini bahwa larangan memakai pakaian merah itu, apabila karena 
menyerupai pakaian orang kafir, maka kesimpulannya adalah seperti 
pembicaraan tentang pengaruh warna merah, tetapi apabila karena 
mode pakaian wanita, maka kembali kepada larangan menyerupai 
perempuan. Jadi larangannya itu bukan dzatnya. Dan apabila karena 
ingin kemasyhuran atau menjatuhkan kehormatan, maka dilarangnya 
itu adalah karena hal tsb. Tetapi apabila tidak demikian, maka tidak 
dilarang. Menjadi kuatlah pendirian Imam Malik yang membedakan 
antara memakainya dalam pesta-pesta dan di rumah. 

Ibnu Tien berkata: Sebagian ulama menduga bahwa Nabi 
memakai pakaian merah itu, adalah karena akan berperang. Tetapi 
dalam hal ini perlu ditinjau karena Nabi memakainya itu sesudah haji 
wada”, sedang ketika itu tidak ada perang. Selesai, dengan ringkas. 

Perkataan ”telah melewati Rasulullah saw. seorang laki-laki yang 
memakai dua pakaian merah ... dst.” itu, Syarih berkata: Kompromi 
yang disebutkan Tirmidzi dan disandarkan kepada ahli hadits, adalah 
satu kompromi yang baik, karena timbul dari hadits-hadits yang 
menetapkan larangan memakai pakaian yang dicelup "asfar. 


7. BAB: HADITS-HADITS TENTANG PAKAIAN PUTIH, HITAM, 
HIJAU YANG DICELUP DENGAN ZA'FARAN DAN 
BERWARNA-WARNA 


LN rep A1 TEE KE LAN 
MP AE LE AG sea 
ASEAN 
721. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata: ”Rasulullah saw. 
bersabda: Pakailah pakaian putih, karena ia lebih suci dan lebih baik, 


dan kafankanlah orang mati dengannya.” (HR Ahmad, Nasai, dan 
Tirmidzi. Dan Tirmidzi shahkannya). 


403 














CE IA Ie NE alta —vrr 
apl ML - # 


722. Dan dari Anas, ia berkata: "Pakaian yang paling disukai 


Rasulullah ialah mantel Yaman.” (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah) 


P. 
120 Pa 
K2 0 


aa Bo rape by op of “US to. 

WAJAN se Ig 2 Ea: GAS) IS3 —VYY 
aa 

pb: Moto 


"sa Hae dari Abu Rimtsah, ia berkata: "Aku melihat Nabi saw 
memakai dua mantel hijau.” (HR Imam yang lima kecuali Mu 
Majah). yang lima kecuali Ibnu 


Perna 


MA La 5 NG | P1 neaak Aka 
FK DN AU AN A3 —NY1 
he tabah seb NA, WNgk Piket ynnha tegngegnda ah 


724. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. keluar pada 
suatu pagi, dengan memakai baju bulu yang bergambar yang dibuat 
dari wool hitam. (HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Tirmidzi 
shahkannya). 


Pd 2 
PL A ory 


Lo, - N 3 2 AL Pd 
C0PO 111 par LA EM 2 a P £ ar 0 AG 
3353 ES ea ea Sh Ana las 


tor 

2. Eh :& 1 0. 26: FG ra 4 
SI Pn Mera Ya ma Tabel 
ca ny Pa ha PN £ Fl £ REA - kz 
GR bad ts ap sh Leni TAA STAN S 44 PL edan ta Oz. 

NE ta PR DPN L 1: aan 0 SA 
aa LI AAA 29 Ana SNI, BAR MD 
SAN LAMA tee LA tb 2 X. £, S Pd 
NS AS AN seen Pn AA ar YA ea 

Fo selang z 


ASN ana 3 2 : 


404 





725: Dan dari Ummu Khalid, ia berkata: Beberapa pakaian 
dibawa kepada Nabi saw., di antaranya terdapat pakaian berwarna 
hitam. Lalu Nabi bertanya: Bagaimana pandanganmu kepada siapa 
kuberikan pakaian hitam ini? Lalu terdiamlah kaum itu. Kemudian 
Nabi bersabda: Bawalah kemari Ummu Khalid, lalu aku dibawa 
kepada Nabi saw., kemudian ia memakaikan pakaian itu kepadaku 
dengan tangannya sendiri, dan bersabda: Selamat memakai dan 
semoga cocok!, dua kali. Lalu Nabi melihat kepada keadaan pakaian 
itu dan mengisyaratkan tangannya kepadaku sambil berkata: Ya 
Ummu Khalid, ini bagus, ini bagus (sanna dalam bahasa Habsyah, 
artinya: bagus) (HR Bukhari). 


Cd 


Sea ae PI On Peng o 2. 
Kebo KAN Sa KAB US PEN SE NYA 


AE AA ja 3 BGT 


oo, 


- Resi 
pur sada rita mandar | 
P 220 sasa P3 2 56 AN Jo 


726. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya ia mencelup dan 
meminyaki pakaian-pakaiannya dengan za'faran, Jalu ia ditanya: 
Mengapa engkau celup dan minyaki pakaian-pakaianmu itu dengan 
za'faran? Lalu ia menjawab: Sesungguhnya aku lihat celupan inilah 
yang paling disukai oleh Rasululiah saw., yaitu meminyaki dan mence- 
lup pakaian dengan za'faran. (HR Ahmad). 


ag 
rr opE LN 


2 Rea "4 0. 01 Je 5 51 € 
SN AH ajaa San PN, 5 —VYV 
J N. PP SIA CN LI agar, 0 
KE SAS 
TE 
727. Dan Abu Daud dan Nasai, juga meriwayatkan seperti itu, 


sedang lafazh bagi keduanya sbb.: Dan sesungguhnya ia telah 
mencelup semua pakaiannya, sampai sorbannya juga. 


Penjelasan 

Sabda Nabi "Pakailah pakaian yang putih” itu, Syarih berkata: 
Hadits ini menunjukkan diperintahkan memakai pakaian putih dan 
mengkafankan mayyit dengan warna putih juga, karena pakaian 


405 














putih itu lebih suci dan lebih baik daripada yang lain. Tetapi perintah 
ini tidak wajib. 

Perkataan "Al-Hibrah”, Syarih berkata: Al-Jauhari mengatakan 
bahwa yang dimaksud "hibrah” itu ialah kain Yaman yang dibuat dari 
nilon atau katun. Dinamakan dengan ”hibrah” karena bisa memperin- 
dah. Adapun Rasulullah sangat menyukai kepadanya, karena tidak ba- 
nyak mengandung hiasan dan lebih banyak memungkinkan menerima 
kotaran daripada yang lain. 

“Perkataan ”Aku melihat Nabi saw. memakai dua mantel berwar- 
na hijau” itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya 
memakai pakaian yang berwarna hijau, karena dia merupakan pakaian 
ahli surga, dan dia juga warna yang paling bermanfaat untuk 
pandangan dan lebih indah untuk dilihat. 5 

Perkataan ”Nabi saw. keluar pada suatu pagi dengan memakai 
mantel bulu bergambar” itu, Syarih berkata: Yaitu mantel yang 
bergambar binatang. Imam Nawawi berkata: Yang dimaksud adalah 
gambar-gambar unta. Gambar seperti ini tidak haram. Syarih berkata: 
Hadits ini menunjukkan tidak makruh memakai pakaian hitam. 

Sabda Nabi: "Selamat memakai dan semoga cocok” itu, Syarih ber- 
kata: Ini termasuk memberi harapan baik dan do'a kepada orang yang 
memakai pakaian agar ia selamat, dan dianjurkan untuk mengucapkan 
seperti itu, kepada orang yang memakai pakaian baru. 

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu "Umar, bahwa Rasulullah 
saw. melihat "Umar memakai kemeja putih, lalu ia bersabda: 


z Mo enbak “anda, set ag lee song 


Artinya: "Pakailah baju baru, hiduplah dengan terpuji, dan mati- 

lah sebagai Syahid.” 

Abu Daud dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu 
Nadhrah, ia berkata: 


Tega Lo LL 


"Tn Oo 2-4 - & 1 
Aa PIN AN LK 


AS BN andi DAR 
MMA AAL AHA 3 


Artinya: Biasa shahabat-shahabat Nabi saw., apabila salah seo- 
rang di antara mereka memakai pakaian baru dido'akan kepada- 
nya: "Selamat memakai dan mudah-mudahan Allah mengganti 
(dengan yang lain).” 


406 


syaddah, artinya: ba 
Bana selain Arab. Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan boleh 


memakai pakaian hitam. Dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan 


pendapat dalam hal ini. 





“4 sin” -hah, dan ”nun” ber- 
”Sannan” dengan ”sin” berfath-hah, | 
Apaan 3 gus. Ini menunjukkan boleh berbicara dengan 


minyaki pakaiannya dengan 

1 Sa "j ts pena SA menunjukkan dianjur- 
Pada sn pakaian dengan warna kuning dan juga dianjurkan 
Mena Awan za'faran, dan mewarnai jenggotnya dengan warna 
ina arang Syarah Kabir berkata: Dimakruhkan laki-laki Han 
k “ig dicelup dengan za'faran dan 'ashfar, karena ada ai s 
am angkan bahwa Nabi saw. . melarang laki-laki mema : 
Pa yani dicelup dengan za'faran (Bukhari Muslim). Dan dari Ali 
“aa “. Nabi saw. melarang aku memakai pakaian yang dicelup 
abi Sashfar. (HR Muslim). Tetapi tidak ada larangan perempuan 


memakainya, karena dikhususkannya larangan untuk laki-laki, menun- 


jukkan mubah bagi perempuan. 


AN, TIKAR DAN TABIR YANG 
BAB 8: HUKUMNYA PAKAIAN, 
BERGAMBAR DAN TENTANG LARANGAN MENGGAMBAR 


£g Lay 0 1 
“ae Oo ate Ta NASA 2 NA SE E—NTA 
TA ana. 1 “ti Satin @jiata PE 
s IP LAI bera KENCIS 


Ta 


728. Dari 'Aisyah r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. udah, daan 
membiarkan dalam rumahnya, sesuatu yang di 5g ada salib, 
melainkan ia rusaknya. (HR Bukhari dan Abu Daud). 


£ £ Sae cek 74 2 P “aga Tes va 
LENSA SAS AAN VYA 


729. Dan (riwayat) Ahmad dengan lafazhnya, bahwa 1. AA san. 
tidak pernah membiarkan dalam rumahnya satu pun baju/pakara 
yang ada (gambar) salib, melainkan ia rusaknya. 


407 











ori 


"ee BN Ra Pa ot Pa NA Dai Gi ' 
KE EN GE AB AS NAS —VY” 
A01 2, SSL bca apn apn Je 1 ... 

SOLO EN R3 IL ge ah ae 
ade ya 2 


730. Dari 'Aisyah r.a.: Sesungguhnya dia pernah memasang 
tabir. yang di dalamnya ada beberapa gambar, kemudian Rasulullah 
saw.-masuk lalu ia tariknya. ' Aisyah berkata: kemudian kupotong dia 
untuk dua bantal, lalu Rasulullah saw. bersandar pada kedua bantal 
tersebut. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


92 op co. 


MNC II PO OLI 0... 33 day :: 
PES Klas ya KENA, NYI 


2 PAP AN On Med Jr a 
, NA REY Bh 
731. Dan dalam satu lafazh bagi Ahmad, (“Aisyah berkata): 


kemudian kupotong dia untuk dua sandaran, maka kulihat Nabi 
bersandar pada salah satunya sedang padanya ada gambar. 


n ., 14 VP MOS ML “MLI-0-2 oto. 
Im In goa Im JS BIA A9 NNY 


Si Lor, LoL oran 5 LIL 0OL aw Pn and 
SNI LN BEN KE AS SES Gas 


” Lu oh aa 3 ya Lan 0.7 ASET ne 
AAS NG I MEL AB ASASI 
SIN K NI IE AA 
Pi GP Kana Kata PPI er : Aa ro . Pn e aa i 
Sdri ur Ld Ag Ja pe AA 
s1) NAS au MAKA Pa Aa AAA , 
Aa KERJA dg pa aa AN spa ge ani 


KESAN Saha Po. 


732. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Jibril pernah datang kepadaku lalu ia berkata: Sesungguh- 


menghalang-halangi aku untuk masuk ke dalam rumah yang engkau 
diami itu, melainkan karena sesungguhnya di rumah itu ada patung 
seorang laki-laki, dan dalam rumah itu ada pula tabir —yaitu tabir yang 
bergambar- dan dalam rumah itu juga ada seekor anjing. Oleh karena 
itu perintahkanlah patung yang ada dalam rumah itu supaya dipotong, 
sehingga menjadi seperti keadaan pohon, dan perintahkanlah tabir itu 
supaya dipotong lalu dibuat dua bantal yang terpisah keduanya untuk 
diinjak, dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Lalu 
Rasulullah saw. mengerjakannya, tahu-tahu bahwa anjing tersebut 
adalah anak-anak anjing milik Hasan dan Husen yang berada di bawah 
tempat tidur mereka. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan 
Tirmidzi shahkannya). 


4, 
FP . 
(3 


19 2 0Ja ae Own LL hop 5 2 1 
SM an Ie Oa P3 -MNVY 


17 puas ot DM LP ane Oto 0 C .. 
Beji AA Na je KA EPA GA 


733. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: ” Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, nanti di 
hari kiamat akan dikatakan kepada mereka itu: hidupkanlah apa yang 
kamu ciptakan itu!” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


2 a si NAN TAS P3 Ld Wed 10 0 2. 
PN PAN AMAN JIE ega NT 
09 D0. “LL 5 


» E 22 2 Hana Deen :. Na 
Ida eingp AD am Sama Ian 3 aa 
La 0. PA. Gagang 20 MP 0. z 
Abe Ika la 5.0 pas PN JALU 


INUJ 


Meh agar, (rae Jaan ES 


734. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datang | 
kepadanya, lalu berkata: sesungguhnya akulah yang menggambar 
gambar-gambar ini, karena itu berilah aku fatwa tentang gambar-gam- 
bar tersebut! Lalu ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: ”Setiap orang yang menggambar berada di neraka yang 
akan dijadikan untuknya tiap-tiap gambar yang ia gambar itu (dalam 
bentuk) jiwa yang akan menyiksa dia di neraka.” Oleh karena itu, jika 


499 





engkau tetap akan melakukannya, maka buatlah (gambar) pohon dan 
sesuatu yang tidak bernyawa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


Penjelasan 4 

Perkataan 'Aisyah: "Bahwa Nabi saw. tidak pernah membiarkan 
dalam rumahnya sesuatu yang di dalamnya ada salib, melainkan ia 
rusaknya” itu, Syarih rahimahullahu ta'aalaa berkata, bahwa perkata- 
gn: "di dalamnya ada salib-salib” itu, maksudnya ialah: gambar salib, 
baik yang terlukis dalam pakaian ataupun lainnya. Sedang salib yang 
dimaksud di situ ialah gambar “Isa a.s. yang disembah oleh orang- 
orang Nashrani. 

Hadits ini menunjukkan, atas ketidak bolehnya membuat pakai- 
an, tabir, tikar dsb. yang ada gambar-gambarnya. , 

Dan menunjukkan pula atas bolehnya merubah perbuatan mung- 
kar dengan keras tanpa minta idzin pemiliknya, baik di pemiliknya itu 
isterinya ataupun orang lain. 

Imam Nawawi berkata: telah berkata rekan-rekan kami dan lain- 
lain dari kalangan 'ulama: ”bahwa menggambar gambar binatang itu 
adalah haram, dan haramnya itu sangat, bahkan termasuk sebagian 
dari dosa-dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang keras 
seperti tersebut dalam hadits-hadits di atas, baik ia buatnya itu karena 
untuk menghinanya ataupun untuk yang lain. Wal hasil membuatnya 
itu untuk apapun hukumnya haram, karena padanya terdapat (unsur- 
unsur) menyamai ciptaan Allah, dan hukum itu berlaku sama, baik di 
pakaian, tikar, dirham, dinar, uang, bijana, tembok ataupun lainnya. 

Adapun menggambar gambar pohon-pohon, gunung-gunung dil. 
yang disitu tidak terdapat gambar binatang, maka bukanlah haram. 

Begitulah hukum melukis/menggambar. 

Adapun menggunakan sesuatu yang bergambar binatang, maka 
jika gambar itu bergantung di tembok, atau ada pada baju, sorban 
dsb. yang tidak dinilai sebagai menghina, maka hukumnya tetap 
haram. Tetapi jika gambar-gambar itu ada pada tikar yang biasa 
diinjak atau pada bantal dsb. yang (dipandang) terhina, maka hukum- 
nya tidak haram. Namun apakah hal semacam itu dapat menghalang 
masuknya Malaikat rahmat ke dalam rumah tersebut? Akan diterang- 
kan di belakang nanti! 

Ia berkata pula: ”Dan tidak ada bedanya tentang hukum gambar 
tersebut antara gambar yang berbayangan, maupun yang tidak berba- 
yangan.” 

Imam Nawawi berkata: Demikianlah kesimpulan pendapat 
madzhab kami tentang masalah (gambar) tersebut, dan yang senada 


410 





dengan ini telah dikatakan juga oleh jumhburul 'ulama dari kalangan 
shahabat dan tabi'in serta orang-orang sesudah mereka. Dan itu 
pulalah yang menjadi pendirian Tsauri, Imam Malik, Imam Abu 
Hanifah dll. 

Sebagian 'ualama 'ulama salaf berkata: hanyalah yang terlarang 
itu, ialah gambar yang berbayangan, sedang yang tidak berbayangan 
i ngapa. 
Pe Plat yang tidak benar, sebab tabir yang diingkari oleh 
Nabi saw. adalah gambar-gambar yang tidak ada seorang pun meragu- 
kan, bahwasanya dia itu tercela, padahal gambar-gambar tersebut 
tidak mempunyai bayangan. Dan hadits-hadits yang membicarakan 
gambar itu semua muthlag, meliputi setiap gambar. , 

Az Zuhri berkata: Larangan tentang gambar itu umum. Begitu 
juga tentang memakai dan masuk rumah yang ada gambar, baik 
gambar tersebut dalam bentuk lukisan dalam baju ataupun tidak 
berbentuk lukisan, baik gambar-gambar itu Puan di Pa 

ian. tikar yang terhina ataupun tidak terhina, demi mengamalkan 
Pa Sa an ebi eban Petis tentaha "NAMRIOAH” 
(bantal sandaran) yang dituturkan oleh imam Muslim. Dan inilah 

ang kuat. 
iba ebari Semema lainnya berkata: Sebagian gambar itu ada 
yang boleh, yaitu yang berbentuk lukisan pada kain, baik dia itu 
terhina (diinjak, diduduki, dsb. pent.) ataupun tidak, baik bergantung 
di dinding ataupun tidak. Dan ia berkata ini adalah pendapat Al 
Oasim bin Muhammad. 

Di samping pendapat tersebut, mereka juga bersepakat untuk 
terlarangnya gambar yang ada bayangannya. Gambar-gambar seperti 
itu menurut mereka harus dirombaknya. 

Oadhie 'Iyaadh berkata: kecuali hadits yang menerangkan tentang 
mainan anak-anak perempuan (boneka perempuan) untuk anak-anak 
perempuan yang masih kecil, serta perkenan (rukhshah) dalam hal 
yang demikian itu. | 

Tetapi Imam Malik memakruhkan seorang ayah membelikan 
boneka tersebut untuk anak perempuannya. V 

Sedang sebagain mereka ada yang menganggap, bahwa hadits 
yang membolehkan bermain dengan boneka itu dimansukh dengan 
hadits-hadits ini. Selesai. 

Perkataan 'Aisyah: ”Bahwa ia pernah memasang tabir dan 
padanya ada gambar-gambar, lalu Rasulullah saw. masuk, kemudian 
ditariknya —kata 'Aisyah— kemudian kupotongnya tabir itu menjadi 
dua bantal, lala Rasulullah saw. bersandar pada dua bantal tersebut”, 


411 





Syarih berkata: padanya ada suatu pimpinan buat menghilangkan 
gambar-gambar yang terlukis pada tabir tersebut. 

Dan hadits itu pula menunjukkan, bahwa gambar dan patung 
apabila sudah dirombak, tidaklah mengapa sesudah itu, dan boleh 
ditiduri ataupun disandarinya. 

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya menginjak kain yang 
bergambar dan sunnat untuk disandarinya. 

5 Perkataan Nabi saw. "Jibril datang kepadaku ... dst.” itu, Syarih 
berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa Malaikat tidak akan 
masuk rumah-rumah yang di dalamnya ada patung atau anjing. 

Al-Khath-thabi berkata dalam Ma'aalimus sunan: (Malaikat yang 
dimaksud, ialah): Malaikat yang biasa turun dengan membawa 
barakah dan rahmah. Adapun Malaikat hafashah (Malaikat yang 
menjaga dan yang mencatat amal manusia, pent.) tidak pernah 
berpisah dari tempat penjagaannya. 

Perkataan Nabi saw.: "Orang-orang yang membuat gambar-gam- 
bar ini nanti di hari giamat akan disiksa, sambil dikatakan kepada 
mereka: hidupkanlah apa yang kamu buat itu!” kata Syarih: Kedua 
hadits itu menunjukkan, bahwa menggambar itu sebagian dari perkara 
perkara yang diharamkan dengan keras, karena ancaman untuk disiksa 
di neraka, dan karena setiap pelukis adalah ahli neraka, serta adanya 
hadits yang mela”nat orang-orang yang menggambar, dalam beberapa 
hadits yang lain. 

Perkataan: "Maka buatlah (gambar) pohon dan sesuatu yang 
tidak bernyawa” itu, berarti memberi perkenan untuk menggambar 
pohon dan setiap yang tidak bernyawa. Dan hadits ini menunjukkan, 
bahwa larangan menggambar itu khusus menggambar yang berjiwa. 

Pengarang Al Bahr (Al Bahrul Muhith, pent.) berkata: Dan tidak 
dimakruhkannya menggambar pepohonan dsb. dari benda-benda mati 
secara ijma'. 


Menurut pendapat kami, bahwa gambar-gambar yang dimaksud dalam hadits-hadits 
tersebut, adalah gambar-gambar yang disembah, disucikan dan yang membawa kepada 
perbuatan yang tidak baik. Baik gambar-gambar itu binatang, pohon, kayu, batu, 
berbentuk patung, lukisan dsb. 

Ini, justru kita dapati dari perbuatan Nabi saw. yang menduduki dan menyandari 
bantal yang bergambar tersebut. Sebab seandainya semua gambar binatang itu terlarang, 
sudah barang tentu Nabi tidak akan berbuat demikian. 

Adapun masalah Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjing itu, kami 
memaham seperti dhahir hadits. (Lihat Soal Jawab 1:348). 


412 


9... BAB: TENTANG MEMAKAI GAMIS (KEMEJA), SORBAN 
DAN SERUWAL 


At 


Ka da NI SENI No 
12 c ai ika Ken 2 3 1 
Ja NAN, AI Arga nk PUN Pan kes Kun 
"Neta « ae 
— B5. Dari Abu Umamah, ia berkata: Kami pernah berkata: Yaa 
Rasulullah! Sesungguhnya ahli kitab itu memakai seruwal tetapi tidak 


memakai kain. Lalu Rasulullah saw. bersabda: ”Pakailah seruwal dan 
berkainlah, serta berbedalah kamu dengan ahli kitab!” (HR Ahmad). 


Tae “Ag Sg MERE GAES NYA 


permen JEKI 13 ANA 


736. Dan dari Malik bin 'Umair, ia berkata: Aku pernah 
menjual satu ikat seruwal kepada Nabi saw. —sebelum hijrah- lalu ia 
menimbang untukku dan memberi aku lebih. (HR Ahmad dan Ibnu 
Majah). 


07 - 14 5 - or. 
LA IL STA GENERAL SE —NVYV 
4 S0 IIA 1 Plat, 4 Sr 2G 
737. “Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Pakaian yang amat 


disukai Rasulullah saw. ialah kemeja. (HR Ahmad, Abu Daud dan 
Tirmidzi). 


CA ai KR AN AA ATA REA —NYYN 


bad 


SAY Pola, .. BN " | 
z ES , 











738. Dan dari Asma” binti Yazied, ia berkata: Adalah lengan 
baju kemeja Nabi saw. sampai pergelangan. (HR Abu Daud dan 
Tirmidzi). 


SI EL NYA 
Ab lot,» AGAN 


0 (NN 0. Petai Vo Lv 
PPP MAN TAAT OA 


739. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. biasa 
memakai kemeja yang berlengan pendek dan panjang. (HB Ibnu 
Majah). 


Kap angan EN SKL lantuy Pe F3 NG 
(LK TN P. (AS KS S6 12 HERAN .- CS ae 
BAN KA — 


740. Dan dari Nafi”, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Nabi 
saw. apabila memakai sorban, ia selempangkan ekor sorbannya itu 
antara kedua pundaknya. Kata Nafi': Dan adalah Ibnu "Umar juga 
biasa menyelempangkan sorbannya antara kedua pundaknya. (HR 
Tirmidzi). 


Penjelasan 

Sabda Nabi saw.: "Pakailah seruwal dan berkainlah serta berbe- 
dalah kamu dengan ahli kitab” itu, Syarih berkata: Hadits ini 
menunjukkan dibolehkannya memakai seruwal, dan sesungguhnya 
berbeda dengan ahli kitab itu sudah dapat terpenuhi dengan semata- 
mata memakai sarung pada sesuatu sa'at. 

Perkataan Ummu Salamah: ”Pakaian yang amat disukai Rasulul- 
lah saw. ialah kemeja” itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menun- 
jukkan dianjurkannya memakai kemeja. 

Kemeja ini amat disukai Nabi saw. karena lebih dapat menutup 
(aurat), daripada selendang dan sarung, yang kedua pakaian tersebut 
banyak memerlukan ikat, penahan dsb. Berbeda dengan kemeja. 


1 
akokak 


414 


Perkataan Asma': "Adalah lengan baju kemeja Nabi saw. sampai 
pergelangan” itu, Syarih berkata: Bahwa yang disebut pergelangan 
(rusugh) itu ialah pergelangan yang ada di antara telapak tangan dan 
lengan. 

Kedua hadits tersebut menunjukkan, bahwa menurut sunnah, 
membuat lengan baju itu kiranya tidak melebihi pergelangan. 

Al Hafidh Ibnul Oayim berkata dalam Hadyurrasul sbb.: Adapun 
membuat lengan baju yang lebar dan panjang seperti awan yang baru 
timbul itu, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak 
seorang pun dari shahabatnya. 

Perbuatan seperti itu menyalahi sunnah Nabi. Karena itu tentang 
bolehnya itu masih perlu ditinjau, sebab termasuk salah satu dari 
macam kesombongan. 

Syarih berkata: Dalam hadits kedua ini ada suatu penunjukan, 
bahwa pimpinan Rasulullah saw. ialah memendekkan lengan kemeja, 
sebab memanjangkannya itu berarti melabuhkan, sedang melabuhkan 
itu terlarang. 1). 

ker 

Perkaan Ibnu 'Umar: ” Adalah Rasulullah saw. apabila memakai 
sorban, ia selempangkan ekor sorbannya antara kedua pundaknya” 
itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan disunatkannya memakai 
sorban, dan menunjukkan pula sunatnya melambaikan ujung sorban 
antara kedua pundak. 2). 

Ibnul Oayyim berkata: Boleh memakai sorban dengan melabuh- 
kan ujungnya dan boleh tanpa melabuhkannya, kedua-duanya tidak 
dimakruhkan: dan tidak ada satu pun keterangan yang sah yang 
melarang tidak melabuhkan. Adapun melabuhkan yang kelewat, 
adalah seperti (hukumnya) melabuhkan pakaian: dapat dihukumi 
haram bagi yang sombong, dan dapat dihukumi makruh bagi yang tidak 
sombong. 


1) Kalau dengan sombong. 
2) Tentang persoalan ini sama dengan note no. 1 diatas. 


415 





10. BAB: PERKENAN MEMAKAI PAKAIAN YANG INDAH DAN 
SUNNAT BERTAWADHU' DALAM BERPAKAIAN SERTA 
DIBENCINYA PAKAIAN YANG BERFOYA-FOYA DAN 

MELABUHKAN PAKAIAN 


KEL IN e NJA, JNE eye VA 
2 A2 LAGI kei ea B3 


IL 0. - .. 220 YG 


dl PELAN be c Kar aladin ES H0 g 
Aro IT “AN SE LA 


741. Dari Ibnu Mas'ud, 'ia berkata: Telah: bersabda Rasulullah 
saw.: "Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada seberat 
dzarrah 3) dari kesombongan.” Lalu ada seorang laki-laki bertanya: 
Sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya baik dan terumpahnya 
pun baik (apakah dia itu termasuk sombong)? Rasulullah saw. 
menjawab: “Sesungguhnya Allah itu bagus, Ia suka kepada yang 
bagus. Yang dinamakan sombong itu ialah: menolak kebenaran dan 
merendahkan orang lain. (HR Ahmad dan Muslim). 


Dep MIA EA Sr NU 
- LAN ov.9.. ui pena A TAG 1 Li 
K5 KIE AD A9 — MA ear Ia san Je 


2 ay Dg Lg yet ye 
F mod 2ilole5 Jeng Sa) 


902 Ou 
nga” 


Pa Un 
7 sa AG Lori 11 0. 
6 Si Ng Pot TA Ona, Y LN aa 
742. Dan dari Sahl bin Mu'adz Al Juhani, dari ayahnya, dari 
Rasulullah saw., sesungguhnya ia bersabda: "Barangsiapa meninggal- 
kan berpakaian yang baik -padahal dia mampu- justru karena meren- 
dah diri kepada Allah, maka Allah akan memanggilnya melalui 


kepala-kepala makhluk, sehingga Ia memberinya pilihan pakaian iman 
yang mana saja yang ia suka.” (HR Ahmad dan Tirmidzi). 


3) Benda terkecil. 


416 


SES Ie NG EN NV 


Sa 4 


- ro AL 704, 4, o S “24, 
Haa Poto KA AIA SAN Ta 13 


LH 


..pl 


743. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Barangsiapa memakai pakaian kesombongan di dunia, 
Allah akan memberinya pakaian kehinaan nanti di hari kiamat.” (HR 
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah). 


peri eh ep Oo NY Sg 09” Papan 0 La 


os?2 0-9 pan Mr en Talia PAT LA AA ane Ar KA 
BIN EN SE SA 2 


MEI Ta IS Ya NE Ap AA SSIN) 
. NA en 0 LOL YL NAA 8 140 

SESI SAN SU GNU ON, 
Z Se P 


744. Dan dari Ibnu "Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Barangsiapa melabuhkan pakaiannya dengan sombong, 
Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di hari kiamat.” Kemudian 
Abubakar berkata: Sesungguhnya salah satu ujung kainku terlabuh, 
namun aku sangat menjaganya dari kesombongan itu. Lalu Nabi 
menjawab: "Sesungguhnya engkau tidak termasuk golongan yang 
melakukan demikian itu karena sombong. (HR Jama'ah, tetapi Imam 
Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi tidak menyebutkan kissah Abu 
Bakar itu). 


INI PENA No 
Aas AD pa JAN IE AIA PAN 
Na PA PUT 


745- Dan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., ia berssabda: ”Mela- 
buhkan kain, kemeja dan sorban, maka barangsiapa yang melabuh- 


417 











kannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di 
hari kiamat.” (HR Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah). 


MESIN EN, Tenan alas VI 
sale alah 


746. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: 
”Allah tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan kainnya 
karena sombong.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


JIN Se MSI IG V2 


747. Dan bagi Imam Ahmad dan Bukhari —nabi bersabda-: 
”Kain yang dibawah mata kaki itu, adalah neraka.” 


Penjelasan 

Perkataan ”Sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya dan 
terumpahnya pun bagus, lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah itu 
bagus, Ia suka kepada yang bagus” itu, Syarih berkata: Hadits tersebut 
menunjukkan, bahwa menyukai baju yang baik, terumpah yang baik 
dan pakaian yang baik itu, sedikit pun tidak dapat digolongkan satu 
kesombongan. 

ak ak ak 

Sabda Nabi saw.: ”Barangsiapa meninggalkan berpakaian yang 
bagus -padahal dia mampu- karena merendah diri kepada Allah ... 
dst.” itu, syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya 
membatasi diri dalam berpakaian, dan supaya meninggalkan pakaian 
yang baik serta membuangnya demi merendah (tawadlu”) kepada 
Allah. Sebab tidak syak lagi, bahwa pakaian yang indah yang lebih 
dari pakaian biasa itu bisa menarik hati untuk bermegah-megah, 
sombong dan takabbur. Sedang pimpinan Nabi saw. seperti apa yang 
dikatakan oleh Al Hafidh Ibnul Oayim, bahwa beliau kadang-kadang 
berpakaian yang terbuat dari wool, kadang-kadang dari kattun, kadang 
kadang dari linen, kadang-kadang memakai pakaian Yunani (yang 
berkelir kotak-kotak), kadang-kadang hijau mulus, kadang-kadang 
memakai jubbah, kadang-kadang pakaiannya itu berpotongan ramping 
di pinggang: dan kadang-kadang memakai kemeja. 


M8 


Selanjutnya ia berkata: Telah berkata sebagian 'ulama salaf: 
Mereka (para shahabat) tidak menyukai dua pakaian kesombongan, 
yaitu: pakaian yang terlalu mahal dan terlalu murah. 

ak ok ak 

Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa memakai baju kesombongan di 
dunia, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan nanti di hari 
kiamat” itu, Syarih berkata: Ibnul Atsir berkata: Arti "SYAHRAH” 
itu ialah: sesuatu yang nampak. Sedang yang dimaksud di sini, yaitu: 
pakaian yang terkenal di kalangan manusia, karena warnanya berbeda 
dengan warna-warna pakaian mereka, lalu manusia pada mengangkat 
pandangannya untuk melihat pakaian tersebut. Yang dengan begitu, 
kemudian dia menjadi sombong karena ujub dan takabur. 

Hadits tersebut menunjukkan haramnya memakai pakaian kesom- 
bongan. Dan hadits ini tidak mengkhususkan pakaian yang mahal. 
Bahkan kadang-kadang kesombongan itu terdapat pada orang yang 
sekedar memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian 
orang miskin, supaya dilihat oleh orang banyak sehingga orang banyak 
itu merasa kagum akan pakaiannya itu serta mempercayainya (harus 
memakai itu). 

okokak 

Perkataan Nabi saw.: "Barangsiapa melabuhkan kainnya karena 
sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti di hari kiamat” 
itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan haramnya melabuhkan 
kain karena sombong. Sedang yang dimaksud dengan kata "melabuh- 
kan” itu, ialah: melabuhkan sampai di permukaan tanah. Maksud ini 
cocok dengan sabda Nabi saw. yang mengatakan: "kain yang di bawah 
duamata kaki itu berada di neraka.” 

Dlahir hadits ini menunjukkan, bahwa melabuhkan kain itu diha- 
ramkan atas orang laki-laki dan perempuan. Di antara yang memaham 
demikian itu ialah Ummu Salamah, sehingga ketika ia mendengar 
hadits tersebut, lalu ia bertanya: 


KN Mw 30 2 aa 
S SBS PA ea ea Ae 
Artinya: Kalau begitu, lalu bagaimana orang-orang perempuan 


harus berbuat tentang ekor-ekor pakaian mereka? 1) 


1) Ekor yang dimaksud di sini ialah: bawah pakaian perempuan yang menutup mata 
kakinya, yang kalau dipakai berjalan senantiasa mengenai tanah. (pent.). 


“4 19 








Maka jawab Nabi: 


Lo. og 
Ca 
. Artinya: Hendaklah mereka melabuhkannya sejengkal. 
Lalu Ummu Salamah bertanya lagi: 


Lu) LI Sa 20 
, Si Val ta. 2 Sa 

Artinya: Kalau begitu akan terbukalah tumit-tumit mereka. 

Maka jawab Nabi: 

0 Ai nh “AMAN AA SENANG 
ade0op 3 ebaaenA3 

Artinya: Ya hendaknyalah mereka itu melabuhkannya satu hasta, 

jangan lebih dari itu. 

Namun, kaum muslimin sudah sepakat tentang kebolehan mela- 
buhkan kain bagi perempuan. 

Dan dhahir diikatnya dengan perkataan "KHUYALAA'”" (kare- 
na sombong) ini menunjukkan untuk dapat dipaham, bahwa melabuh- 
kan kain yang bukan karena sombong, tidak dapat dikaitkan dengan 
ancaman ini.. Kata Ibnu Abdil Bar: mafhumnya, bahwa orang yang 
melabuhkan kain tidak dengan sombong, tidak terkena ancaman itu. 
- Hanya saja, dia itu tetap tercela. Dan menurut Imam Nawawi: hukum- 
nya makruh. Dan inilah yang menjadi nash (pendirian) imam Syaffi. 

Ibnul 'Arabi berkata: Laki-laki tidak boleh melabuhkan kainnya 
melebihi mata kaki. 

Dan ia berkata: aku tidak akan melabuhkan kain karena sombong 
karena begitulah bunyi larangan tersebut. 








420 


11. BAB LARANGAN PEREMPUAN BERPAKAIAN YANG 
MEMBENTUK BADANNYA ATAU MENYERUPAI LAKI-LAKI . 
AE AN UNPAD ORA JUTA LOR 
ST NG NAS PN AA EK 
SIA HINGGA AKAN SNN nga 


- 


Laga 
G: 
». 
| su 
» 


2 NO - 

748. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Aku pernah diberi oleh 
Rasulullah saw. kain gibthiyah yang tebal -kain pemberian Duhyah 
Al Kalbi- lalu kuberikan kepada istriku. Kemudian Nabi saw. berta- 
nya: "Mengapa kain gibthiyah itu tidak kamu pakai?” Kujawab: Ya 
Rasulullah! Kain itu kuberikan kepada istriku. Lalu Nabi bersabda: 
”Suruhlah dia supaya memberi lapis di bawahnya, sebab saya khawatir 
kalau-kalau pakaiannya itu akan dapat mensifati besarnya tulang-tu- 


Jangnya. (HR Ahmad). 


Oo 
Le 1 Sang 2 
& 


TE HE BOR IS Se GEN AA LA 153 NA 
5 ISO PL, IN PP Ap ASI »3 


749. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah 
masuk rumahnya, sedang waktu itu dia berkudung, lalu Nabi bersabda 
kepadanya: "Sampirkanlah (kudungmu itu ke atas pundak) sekali saja, 
jangan dua kali sampiran.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


ra 


MN pu tion ea ISS SEA IIS NO 


PA Lae MIT DANLA Da TANI Da KANE Get g G 
SL SEKAM BEE LA KA A2, 


ten3: BA, SN em Bira AA 
atu . or .. o “0 - b: Pe 
Pa ENG RA ANK LAS 


750. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Ada dua macam/golongan dari ahli neraka yang tidak 
kuketahuinya lagi sesudah itu, yaitu: perempuan-perempuan yang 
berpakaian tetapi telanjang yang berpaling dan memalingkan, di atas 
. kepala mereka ada (sanggul) sebesar kelasa onta yang/bergoyang-go- 
yang. Mereka itu tidak dapat melihat surga dari tidak dapat mencium 
baunya. Dan laki-laki yang selalu membawa cambuk seperti ekor sapi, 
yang dengan cambuk itu dipukulnyalah manusia.” (HR Ahmad dan 
Muslim). , 


SWA INGAT —Va 
2 9 


apita Poo ENG SAN 3G 


751. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. mela'nat 
laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai 
pakaian laki-laki. (HR Ahmad dan Abu Dawud). 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Kata-kata "OIBTHIYAH” menurut Kamus 1) 
dengan didlammahkan gafnya, tidak menurut giyas, dan kadang-ka- 
dang dikasrahkannya. Tetapi dalam Adl Dliyaa' dibaca dengan dikas- 
rahkannya gaf. Sedang Oadli 'Iyadi membacanya dengan diammah. 
Maksudnya yaitu: dinisbatkan kepada suku Oibthi (dengan dikasrah- 
kan gaf), ya'ni: ahli Mesir. 


Sedang kata "GHILALAH” dengan dikasrahkan GHIN, yaitu: 
suatu tanda (pakaian) yang dipakai di bawah pakaian/baju (baju 
bawah). 

Hadits ini menunjukkan, bahwa perempuan itu wajib menutupi 
seluruh tubuhnya dengan pakaian yang kiranya kulit badan itu tidak 
nampak dari luar, dan ini adalah syarat bagi menutup 'aurat. 

Diperintahnya supaya melapis pakaian di bawahnya, karena pa- 
kaian gibthi itu adalah tipis yang tidak dapat melindungi kulit dari 
penglihatan orang yang melihatnya, bahkan dapat mensifatinya. 
Selesai. - 1 


.1) Bahrul Muhith. 


222 





Al Muwaffag berkata dalam Al Mughni: Dan disunnatkan perem! 
puan sembahyang dengan memakai rukuh, yaitu pakaian yang serupa 
dengan kemeja tetapi sangat panjang, sehingga dapat menutup kedua 
tumit, dan berkudung yang dapat menutup kepala dan pundak dan 
jilbab (balto/abaya) yang dapat menutupi rukuhnya itu. 

Al Muwaffag berkata: Pada umumnya, ulama-ulama sudah 
sepakat, bahwa rukuh, kudung dan lebih dari “itu, adalah lebih baik 
dan lebih dapat menutup badan, dan karena jika dia memakai jilbab, 
maka akan terpeliharalah dia waktu ruku' dan sujud, karena pakaian- 
nya itu tidak mensifati dirinya, sehingga menyebabkan nampak pantat 
dan letak-letak 'auratnya. Selesai. 

Saya (pentalkhish) berkata: Kemungkinan sabda Nabi saw. 
» Karena sesungguhnya aku khawatir kalau-kalau pakaiannya itu dapat 
mensifati besarnya tulang-tulangnya” itu, berarti: ... kalau-kalau 
akan menjadi jelaslah pantat dsb. 


x 


Perkataan Ummu Salamah: "Sesungguhnya Nabi saw. pernah 
masuk rumah Ummu Salamah, sedang waktu itu berkudung, lalu Nabi 
bersabda: Sampirkanlah sekali saja, jangan dua kali sampiran” itu, 
Syarih berkata: Nabi saw. menyuruh Ummu Salamah supaya menyam- 
pirkan kudungnya itu ke atas kepalanya dan memutarnya sekali saja 
jangan dua kali, supaya tidak serupa dengan putaran sorban laki-laki 
apabila mereka sedang memakai sorban, sehingga menyebabkan 


penyerupaan yang haram. 
x 


Perkataan Nabi saw.: "Ada. dua macam/golongan dari ahli 
neraka” itu, Imam Nawawi berkata: Hadits ini sebagai salah satu 
mu'jizat Nabi. Kedua macam tersebut benar-benar telah terjadi dan 
sudah ada sekarang. 

Perkataan: "Berpakaian tapi telanjang” itu, maksudnya ialah: 
sementara ada yang berpendapat, ya'ni: mereka mendapatkan nimat 
Allah, tetapi tidak mau mensyukurinya. Sementara ada pula yang 
berpendapat, yani: mereka menutupi sebagian tubuhnya, sedang 
sebagiannya dinampakkan, karena kecantikannya dsb. Dan sementara 
ada juga yang mengatakan, ya'ni: Mereka memakai pakaian yang tipis 
yang dapat mensifati warna badannya. 

Perkataan ”Berpaling”, ya'ni: dari ta'at kepada Allah dan sesuatu 
yang 'harus dijaganya, dan kata ”memalingkan” itu, ya'ni: Mereka 
mengajarkan perbuatannya yang tercela itu kepada orang lain. 


en 





Sa TJT——— Aan 


L 


Sementara, kata ”berpaling” itu, maksudnya ialah: berjalan 
dengan lenggang lenggok dan ”melenggangkan” bahunya. 

Sementara ada yang mengatakan: cara bersisinya itu bergaya 
seperti perempuan-perempuan jalang, dan dapat menggelincirkan 
orang lain. 


Perkataan: "Di atas kepala mereka ada sanggul sebesar kelasa 
onta Khurasan”, ya'ni: ditatanya rambutnya dan dibesarkannya 
dengan gulungan (semacam) sorban, alat pembalut dsb. 

Hadits ini dibawakan oleh penyusun Muntagal Akhbar 1) untuk 
beristidlal akan dibencinya perempuan berpakaian yang dapat mensi- 
fati badannya, serta memberitakan, bahwa orang yang berbuat demi- 
kian itu adalah termasuk ahli neraka dan tidak bakal mencium bau 
surga, padahal bau sorga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. 

Ancaman yang keras ini menunjukkan haramnya apa yang 
terkandung dalam hadits tersebut, yaitu sifat-sifat dua macam/golong- 
an tersebut. 

Perkataan: "Bahwa Nabi saw. mela'nat laki-laki yang memakai 
pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki” 
itu, syarih berkata: Dan hadits ini menunjukkan haramnya perempuan 
menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. 

Dalam satu riwayat, Nabi saw. mengatakan tentang perempuan 
yang menyerupai laki-laki (mutarjilaat) itu sbb.: 


PN PAN, . 
EA ERP 
Artinya: Keluarkanlah mereka itu dari rumah-rumah kamu. 
Abu Daud meriwayatkan, dari jalan Abu Hurairah sbb.: 
2 JP EAII 


Gonta 225 2in1 01 Ah OM 
. AL jas SIA Ta 0 al 


. 


EUR NE Vid AL oo 25 AAA 
0 “0gp “0... aer 2.51 “ 
SRI STAN S3 AI bas 


AKAP PU ELATA CANCER 
OEM pa Ia Haag PL 
Artinya: Dibawa kepada Rasulullah saw. seorang laki-laki yang 
menyerupai perempuan (makhnuts), tangan dan kakinya dicat 


1) Ibnu Taimiyyah (pent.) 


424 


dengan inai, lalu Rasulullah saw. bersabda: ” Bagaimana halnya 
orang ini?” Para shahabat menjawab: Dia menyerupai orang 
perempuan. Lalu Nabi perintahkan dia supaya dibuang di Nagi 1) 
sehingga Rasulullah ditanya: Ya Rasulullah! Apakah tidak sebaik- 
nya kami bunuh saja dia itu? Ia menjawab: ” Aku dilarang membu- 
nuh orang yang masih sembahyang. 24 


12. BAB MENDAHULUKAN KANAN DALAM BERPAKAIAN 
DAN APA YANG HARUS DIBACA KETIKA 
MENDAPAT PAKAIAN BARU 


PLP AO Aneh 
m3 A 


SPAN SAB NSP NN 


ten Pa 
.. P0. 


752. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw . 
apabila memakai kemeja, ia mendahulukan yang kanan. (HR Tirmid- 
zi). 

era tra d #40 Put 0 oo, 

(ag HL Ya WNI TE Ala K3 —NOY 


, 

201 IN SUK 2 OP “1g IN UP Kenat di ea e 
.. ..... 5 AA 3 . 

Ah KENA AW J9 cb) gl Mao dak 

Pat SA 


LL et LO APA Pn A5 
..a) AA OP yan NGAL Mao htm SL 


753. Dan dari Abu Said, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
apabila mendapatkan pakaian baru, ia berinya nama dengan namanya, 
misalnya: sorban, kemeja atau selendang, lalu ia membaca: ALLA- 
HUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAUTANIEHI, AS ALU- 
KA KHAIRAHU WA KHAIRA MAA SHUNTA LAHU, WA A'U- 
DZU BIKA MIN SYARRIHI WASYARRI MAA SHUNTYA LAHU. 
(Ya Tuhanku! BagiMu segala puji, Engkau telah memberi aku 
pakaian. Oleh karena itu aku mohon kepada-Mu akan kebaikannya 
dan kebaikan apa yang timbul daripadanya, dan aku berlindung diri 





1») Sebuah desa/tempat kira-kira 20 farsah dari Medinah. (Lihat Kamus Al Misbahul 
Munir, huruf: nun - gaf - 'ain. Pent.) 


425 








“ci 


dengan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang timbul daripa- 
danya). (HR Tirmidzi). 


PENJELASAN 


Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan dianjurkannya 
memulai memakai kemeja dengan mendahulukan sebelah kanan. 
Begitu juga apabila memakai pakaian yang lain, karena keumuman 
hadits yang memerintahkan mendahulukan sebelah kanan itu. 

Sedang hadits kedua, menunjukkan disunnatkannya membaca 
” ALHAMDULILLAH”, ketika memakai pakaian baru. 

Imam Al Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, dari 'Aisyah 
r.a.,ia bera Telah bersabda Rasulullah saw.: 


Ba Un adan PEn en 
i Aga elu sa han LEG BKI N 


Artinya: Tidak seorang pun yang Kembba sepotong pakaian de- 

ngan harga satu dinar atau setengah dinar, lalu ia membaca "AL- 

HAMDULILLAH”, melainkan sebelum pakaiannya itu sampai ke 

lututnya, Allah telah mengampuninya. 

Al Hakim berkata: Aku tidak tahu dalam sanad ini ada seorang 
yang disebutkan cacadnya. 

Wallahu a'lam! 


—900— 


426 





BAB-BAB 
MENJAUHI NAJIS-NAJIS DAN 
TEMPAT-TEMPAT SEMBAHYANG 


1. BAB MENJAUHI NAJIS DALAM SEMBAHYANG DAN 
DIMA'AFKAN NAJIS YANG TIDAK DIKETAHUINYA 


we L& - & Pd . ». B£ ” o 
JNE Si 2 27 GE —Vot 
1G 2. : aa “3 Papi isa N ita 3 IN : 
2 ox 
Le. dad “3 Aabera Pola on AAA - 
754. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Aku pernah mendengar 
seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Bolehkah aku sem- 
bahyang dengan memakai pakaian yang kupakai buat mendatangi 
istriku? Lalu Nabi saw. menjawab: "Ya, boleh! Kecuali apabila kamu 
melihat padanya ada sesuatu (najis), maka cucilah dia.” (HR Ahmad 
dan Ibnu Majah). 


PENIS ANN IA Gps No 
2 Jian al KELAS 0. tears (19) 2 Cik SEA 


53 SA AN 


5 


755... Dan dari Mu'awiyah, ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Ummu Habiebah: Apakah Rasulullah saw. pernah sembahyang 
dengan memakai pakaian yang dipakainya buat bersetubuh? Lalu ia 
menjawab: Ya, pernah! Apabila padanya tidak terdapat sesuatu 
kotoran. (HR Imam yang lima, selain Tirmidzi). 


Ty 


A Kran “Te 2n1g Je 2 & PENA 02. 5 NVe1 


8 


SALAK AA Ai KN Pa 


427 


GS 





£ ane Lt . 14 0110191 0, “En 00 xx, Pe naa ..o... 
Sa AAN € Car AA Et Se fo oln Jlas dea 


Pee SEA JAN GA AAN AT 
“3D 132 dot «Laga pai FI 


2 


756. Dan dari Abi Sa'id, dari Nabi saw.: Sesungguhnva dia 


sesudah sembahyang lalu melepas trumpahnya, maka orang-o1Ang lain 


pun kemudian melepas trumpah-trumpah mereka. Dan setelah selesai 
sembahyang, dia berkata kepada orang banyak itu: "Mengapa justru 
kamu melepasnya?” Mereka menjawab: Karena kami melihat tuan 
melepas, maka kami pun melepasnya. Lalu dia bersabda: "Sesungguh- 
nya Jibril pernah datang kepadaku, dan memberitahuku, bahwa dalam 
terumpahku itu ada kotorannya. Oleh karena itu, apabila salah seo- 
rang di antara kalian datang ke Masjid, maka balikkanlah terumpah- 
nya dan perhatikanlah kedua terupah tersebut, jika ia melihat ada 
kotoran, maka gosokkanlah ke tanah, lalu sembahyanglah dengan 
memakai kedua terumpah tersebut.” (HR Ahmad dan Abu Daud). 


PENJELASAN: 


Perkataan: "Bolehkah aku sembahyang dengan memakai pakaian 
yang kupakai buat medatangi istriku? Lalu dia menjawab: Ya, boleh! 
Kecuali apabila kamu melihat padanya ada sesuatu (najis), maka 
cucilah dia” itu, Syarih berkata: Dua hadits tersebut di atas menun- 
jukkan, bahwa orang yang sedang sembahyang itu harus menjauhi 
pakaian yang kena najis. 

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah sucinya pakaian crang 
yang sedang mengerjakan sembahyang itu termasuk salah satu syarat 
sahnya sembahyang, ataukah tidak? Kebanyakan 'ulama berpendapat: 
syarat ... sampai ia berkata: Dan di antara faedah-faedah kedua hadis- 
dalam bab ini, yaitu: tidak ada satu keharusan beramal semata-mata 
menurut keputusan sangkaan, sebab baju/pakaian yang dipakai ketika 
bersetubuh itu baru disangka ada kejatuhan najis. Itulah sebabnya, 
maka syari” (baca Nabi saw.) menuntun, bahwa yang wajib itu ialah 
beramal menurut keyakinan, bukan berdasar sangkaan. 

Dan di antara faedah kedua hadits tersebut, sebagai yang dikata- 
kan oleh Ibnu Ruslan dalam syarah As Sunan, yaitu: Bahwa basahnya 
kemaluan wanita itu suci, sebab Nabi tidak menyebutkan di sini, 
bahwasanya dia pernah mencuci pakaian bekas dipakai bersetubuh, 


428 


sebelum ia sembahyang. Sekiranya Nabi pernah menyucinya, niscaya 
terdapatlah riwayat. Sedang seperti yang telah dima'lumi, bahwa 
kemaluan laki-laki (dzakar) apabila keluar, pasti basah dari kemaluan 


perempuan. Selesai. 
x 


Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. sesudah sembahyang lalu 
melepas trumpahnya ... dst.” itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan 
dasar hukum oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa menghilang- 
kan najis itu termasuk salah satu syarat sahnya sernbahyang, padahal 
hadits itu sendiri yang mereka jadikan dasar itu, pada dasarnya bukan 
dalil buat mereka, sebab keberlangsungan Nabi sembahyang sebelum 
dilepasnya terumpahnya dan ketidak-mulainya sembahyang lagi, itu 
cukup menunjukkan, bahwa tidak bersih itu sebagai syarat. 

Pengarang (Mushannif) mengatakan: Dalam hadits tersebut ada 
suatu dalalah, bahwa menggosok terumpah itu sudah cukup (suci). 
Dan menurut ashal: Bahwa ummatnya itu mengikuti Nabinya dalam 
hukum-hukum. Dan sembahyang dengan memakai trumpah/sandal itu 
tidak pula dibenci (makruh). Dan berbuat yang mudah itu diperke- 
nankan. 


2. BAB MENGGENDONG ANAK YANG BERHADAS DAN YANG 
BERSUCI DENGAN BATU DALAM SEMBAHYANG DAN 
PAKAIAN ANAK-ANAK SERTA SESUATU YANG DIRAGUKAN 

NAJISNYA 


KAA AA Pa UK 7 15 PKI Ketat Se Udh MMA AND 
CIA CS Ka Ton SESI SE —VOV 
.. . 
pa DL ane KA AE AAA 
engan CE et Wason S6 eh 
757. Dari Abi Oatadah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah 
sembahyang dengan menggendong Umamah binti Zainah, apabila ia 
ruku'”, ia letakkannya dan apabila bangun, ia gendongnya lagi. (HR 
Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


4 


CAN JAE EA CI5ES —VOA 


. er. Na CR eta Yadi . “ tata 
Olah Sa NAN TA La “ana l——9 


429 





LA BY LA KK AK naa 
aa SAS SE EE ESA, 
“P3, V oppir 0321 04 LI nya on - PLN Ik 
ee De “La Pa, 2 “ PP pa "eh Loe 
SE GS | SI KANAL IE 1 


2 Plot 


. 


“758. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami pernah sembah- 
yang Isya” bersama Nabi saw., apabila ia sujud Hasan dan Husen 
melompat dari atas punggung Nabi, dan apabila ia mengangkat 
kepalanya, diambilnya kedua anak tersebut dari belakangnya dengan 
cara mengambil yang pelan-pelan, lalu diletakkannya ke tanah, dan 
apabila ia kembali (seperti semula) kedua anak 'itu pun kembali lagi. 
Begitulah seterusnya hingga ia menyelesaikan sembahyangnya. Lalu 
salah satu dari kedua anak tersebut didudukkan di atas kedua pahanya 
- Abu Hurairah berkata - : Kemudian aku berdiri menghadap 
kepadanya untuk bertanya: Ya Rasulullah! Apakah perlu kuantar 
kedua anak tersebut? Maka dengan spontan (bagaikan kilat yang 
bercahaya) ia berkata kepada kedua anak tersebut: "Pergilah kepada 
ibumu!” Maka cahaya kilat itu masih ada, sehingga kedua anak terse- 
but masuk. (HR Ahmad). 


Pa 1 Te Keke TE Aa Be "Ua, . .. 

MERE Ian LENSA 323 VOA 

Bogel Aoa ana IE E3$3 ALAN Aim 
Mabh 


759. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. per- 
nah sembahyang malam, sedang saya berada di sampingnya, padahal 
saya sedang datang bulan, dan saya menyandang pakaian bulu yang 
sebagiannya kena Nabi. (HR Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 


$ CI 4 ALA Ta Naa 
Liot22 Lp LNG IE VT 


Kap ad . 


PEN ENAT 


430 





760. Dan dari "Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah 
tidak mau sembahyang pada pakaian yang bersambung dengan kami. 
(HR Ahmad dan Abu Daud). 


Sea Pn 


SL 2 YAN Ab, ALE BATIN 


F4 


761. Tirmidzi (meriwayatkan) dan ia shahkannya, dengan 
lafadhnya sendiri: (Bahwa Nabi saw. pernah) tidak mau sembahyang 
pada kain selimut istrinya. 


PENJELASAN: 


Perkataan: "Adalah Nabi saw. pernah sembahyang dengan meng- 
gendong Umamah binti Zainab, kemudian apabila ia ruku', ia letak- 
kannya dan apabila ia bangun, ia gendongnya lagi” itu, Syarih berkata: 
Hadits tersebut menunjukkan, bahwa perbuatan seperti itu boleh saja 
dilakukan, tanpa membedakan antara sembahyang wajib dan sembah- 
yang sunnat, antara sembahyang munfarid dan berjama'ah, dan juga si 
imam. 

Al Hafidh berkata: Kebanyakan ahli ilmu mengartikan hadits ini, 
bahwa perbuatan tersebut tidak berturut-turut, karena adanya keha- 
rusan tumu'ninah dalam sembahyang. 


Dan salah satu faedah tersebut ialah: boleh memasukkan anak- 
anak ke dalam masjid. Lebih lanjut pembicaraan tentang ini akan 
diuraikan kemudian. Dan sesungguhnya menyentuh anak perempuan 
kecil tidak membatalkan wudlu' 1), dan secara dhahirnya, bahwa 
pakaian yang tidak dapat terhindar dari najis, seperti pakaian anak- 
anak misalnya, dipandangnya suci. 


Ibnu DagigiPied berkata: Kemungkinan ini terjadi ketika dalam 
keadaan bersih, karena cerita-cerita keadaan tersebut tidak berlaku 
umum. Selesai. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Bahwa tangan anak kecil 
apabila dimasukkan ke dalam bejana, maka makruh hukumnya meng- 
gunakan air bekas tersebut. Begitu juga sembahyang dengan memakai 
kain anak kecil. 


1) Dan menyentuh perempuan dewasa pun tidak juga membatalkan wudlu', karena 
hal ini pernah dilakukan oleh Nabi terhadap diri 'Aisyah r.a. (pent.). 


431 


Imam Ahmad pernah ditanya sekitar riwayat Agra 
sembahyang dengan memakai pakaian (bekas) anak ketil, 
memakruhkanya. Selesai. 


Perkataan Abu Hurairah: ”Kami pernah sembahyang isya' bersa- 
ma Nabi saw., kemudian apabila ia sujud, Hasan dan Husen melom- 
pat dari punggungnya ...” itu, Syarih berkata: Bahwa dalam hadits 
tersebut ada suatu hukum, bolek memasukkan: anak-anak ke dalam 
masjid. 

Thabrani meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal, ia berkata: 

IA Er eU aa DA 9G 

Pe 3 


PD Patah Pe ENAM 2, 02 075 2 4072 
Li lia Ph .. 0... 
Aa pita Kang Wen RA a33 

02 PP Pp Da 103 

Pl Pd Oo Sep 

Sa Ia Gal pl kedalam 15 SLS 
Artinya: Telah bersabda Rasulullah saw.: ”Jauhkanlch Masjid- 
masjid kamu dari anak-anak kecil, dari pertengkaran-pertengkaran 
kamu, dari melakukan hukuman-hukuman, dari membeli, dan dari 


menjual, dan ramaikanlah pada hari Jum'at, serta ciptakanlah pintu- 
pintunya itu dalam keadaan bersih/suci. 


Syarih berkata: Dengan menjama (mengkompromikan) antara 
hadits-hadits tersebut, maka perintah men jauhkan itu dapat 
diartikan sunnat, atau bahwa Masjid-masjid itu harus dibersihkan dari 
orang-orang yang tidak dapat dijamin kebersihannya. 


Perkataan 'Aisyah: ” Adalah Nabi saw. pernah sembahyang 
malam, sedang saya berada di sampingnya padahal saya sedang datang 
bulan dan saya menyandang pakaian bulu yang sebagiannya ada pada 
saya dan sebagian lagi kena Nabi” itu, Syarih berkata: Dalam hadits 
ini ada-suatu dalalah, bahwa beradanya seorang perempuan di samping 
laki-laki yang sedang sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang- 
nya. Dan inilah pendapat Jumbur. Tetapi Abu Hanifah berkata: 
Bahwa perempuan itu dapat membatalkan sembahyang, padahal 
hadits tersebut menolaknya. 

Dalam hadits ini pula ada suatu dalalah, bahwa pakaian perempu- 
an yang sedang datang bulan itu tetap suci, kecuali bagian yang terlihat 
ada bekas darah atau najis. 

Dan dalam hadits itu juga ada dalalah lagi, tentang kebolehan 
sembahyang di samping perempuan yang sedang datang bulan, serta 


— 432 







bolehnya sembahyang pada pakaian yang sebagiannya berada di 
pihaknya dan sebagian lagi di pihak perempuan yang sedang datang 
bulan itu. 

ej 

Perkataan "Aisyah: “Adalah Nabi saw. pernah tidak mau sembah- 
yang pada pakaian yang bersambung dengan kami” itu, Syarih 
berkata: Kata-kata "SYU'UR” derigan didhammahkan "'syin” dan 
“tain”, adalah jama” dari ”syi'aar”, yaitu: pakaian yang melekat pada 
tubuh. Dikhususkannya dengan 'menyebut ”'syu'ur” itu, karena 
pakaian ini lebih mudah kena najis daripada pakaian luar. 

Hadits ini menunjukkan perlu untuk dijauhkannya pakaian-pa- 
kaian perempuan yang diduga kena najis itu, dari tempat-tempat 
sembahyang. Begitu juga pakaian-pakaian lain yang keadaannya 
seperti itu. 

Dalam hadits itu pula ada suatu dalalah, bahwa berjaga-jaga (ihti- 
yath) dan mengambil yang yagin itu dibolehkan, tidak diingkari dalam 
syari'at Islam, dan meninggalkan yang masih diragukan untuk 
mengambil yang sudah yakin, itu pun boleh dan tidak termasuk 
macam Was-Wwas. 

Kata Syarih selanjutnya: Dengan cara beginilah, hadits-hadits 
tersebut dijama'kan (dikompromikan). 


3. BAB SEMBAHYANG DI ATAS KENDARAAN YANG NAJIS 
ATAU YANG KENA NAJIS. 


» Pa R3 Ni 


SE aa era 
SOPHIA Pos KE 


762. Dari Ibnu "Umar, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulul- 
lah saw. sembahyang di atas keledai, waktu ia menuju ke Khaibar. 
(HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud). 


No 23 Sem AI Wage A . . 18195 TA Na 
TI AE TENIS 3 NAY 
peran ae 


Jos dalah, 


433 











763. Dan dari Anas, sesungguhnya dia pernah melihat Rasulul- 
lah saw. sembahyang di atas keledai, waktu dia pergi ke Khaibar, 
sedang kiblat berada di belakangnya. (HR Nasai). 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Mushannif menjadikan dua hadits tersebut 
sebagai dalil bolehnya sembahyang di atas kendaraan yang najis atau 
yang kena najis. 

Pendapat ini belum menyukupi, kecuali dinilai, bahwa keledai itu 
najis 'ain. 1). 

Yang betul, bahwa hadits ini boleh dijadikan dalil bolehnya 
sembahyang di atas kendaraan yang kena najis, karena “keledai 
tersebut tidak dapat terhindar dari basahnya liur. 2). 

Kecuali itu, bahwa kedua hadits tersebut menunjukkan bolehnya 
sembahyang sunat di atas kendaraan. 


4. BAB SEMBAHYANG DI ATAS KULIT BERBULU, 
LANTAI DAN TIKAR 


24 


anbaP "BE ES  ENN eeerig NU 


764. Dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Nabi saw. pernah sem- 
bahyang di atas lantai. (HR Ahmad dan Ibnu Majah). 


LOLA V1 Stop, “AS OS 009 o "3 
IS Io EK BAN 3 — VA 
ma aare c Par | 


IL Pora BE AMS, 219 
765. Dan dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Adalah 


Rasulullah saw. pernah sembahyang di atas tikar dan kulit berbulu 
yang sudah disamak. (HR Ahmad dan Abu Daud). 


1) Najis 'ain yaitu: benda/barangnya itu yang najis. (pent.) 
2) Liur keledai tidak najis (pent.) $ 


434 





3 orgen et Ar, PN Damn 3G e 2 NE 
MEI TEA IA IP SSI ga 


eh pp 0 Letto 


Ao KI 


766. Dan dari Abu Said, sesungguhnya dia pernah masuk ke 


rumah Rasulullah saw. dan ia berkata: ... Lalu kulihat beliau 
sembahyang di atas tikar, yaitu ia sujud di atasnya. (HR Muslim). 


Logo 0 


NE SIN ES yA 33 NW 
MAPAN PA 


- 


767. Dan dari Maimunah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
pernah sembahyang di atas tikar kecil dari daun kurma. (HR Jama'ah, 


kecuali Tirmidzi). 


y . Pu 3 0 #43, 
KA Se Enya 2S VA 


- 


768. Tetapi Imam Tirmidzi meriwayatkan juga hadits ini dari 
jalan Ibnu Abbas r.a. 


SA 


JA AK LAGI 


SENSASI lela, - 


Le NI VA 


769. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Aku tidak perduli, sean- 
dainya tokh aku sembahyang di atas lima permadani. (HR Bukhari 


dalam Tarikhnya). 


PENJELASAN: 
Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. pernah sembahyang di atas 
lantai” itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan boleh- 
. nya sembahyang di atas lantai. Dan ini pernah juga diceritakan oleh 
Tirmidzi dari para shahabat Nabi dan tabr'in. 
Pendapat ini, adalah juga pendapat Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad, 
Ishak dan Jumhurul fugaha”. 


435 











Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. pernah sembahyang di atas 
tikar dan kulit berbulu yang sudah disamak” itu, Syarih berkata: 
Hadits tersebut menolak anggapan orang yang memakruhkan sem- 
bahyang selain di atas tanah dan sesuatu yang dibuat dari tanah (seper- 
ti ubin, tegel, marmer dsb. pent.) 

x 

Perkataan Maimunah: ” Adalah Rasulullah saw pernah sembah- 
yang di atas tikar yang terbuat dari daun kurma” itu, Abu "Ubaidah 
berkata: "KHUMRAH” ialah: sajadah yang terbuat dari daun kurma 
yang lebarnya sekedar cukup sujudnya orang yang sedang mengerja- 
kan sembahyang. Dan kalau sajadah tersebut lebih lebar, sehingga 
cukup untuk semua tubuhnya buat dipakai bersembahyang ataupun 
berbaring, maka dinamakan "HASHIER” (tikar). $ 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan tidak dilarangnya sem- 
bahyang di atas sajadah, baik terbuat dari kain, daun kurma ataupun 
yang lain, besar ataupun kecil. 


5. BAB SEMBAHYANG DENGAN MEMAKAI TERUMPAH 
DAN KASUT/SEPATU 


2, C Ae IE NS e 0 ole T warta 


oi 


dengan as AG ne Sa 


770. Dari Abu Maslamah, yaitu: Said bin Yazid, ia berkata: Aku 
pernah bertanya kepada Anas: Apakah Nabi pernah sembahyang 
dengan memakai terumpah/sandal? Maka ia menjawab: Ya! (HR Ah- 
mad, Bukhari dan Muslim). 


Pe An At Den ea EN SUN KE RO NS Naa 
setan Jom» PN J6 Je 3 oo —VVY 
KB) Li ola. “at, : WEAR 
771. Dan dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Telah bersabda 
Rasulullah saw. ”Berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi, kare- 


na sesungguhnya merea itu tidak mau sembahyang dengan memakai 
terumpah dan kasut mereka. (HR Abu Daud). 


436 


PENJELASAN: 

Syarih berkata: Dua hadits tersebut menunjukkan bolehnya 
sembahyang dengan memakai terumpah/sandal. Tetapi beberapa pan- 
dangan shahabat dan tabi'in agak berbeda dalam menilai hal tersebut, 
apakah sunat, mubah ataukah makruh? Sampai ia berkata: Dan Abu 
Daud telah meriwayatkan dari hadits Abu Said Al Khudri, sesung- 
guhnya ia berkata: 


2” - 0 GA SA LAN NIA PN na Aa Ud 
"age 4 Te, 4 Na 4 
S5 GA NAS NA 


Ba Kano Dak 2 Pa Atok 4.5 
4 Ne WAS SAN 5S 
ne "z P 


Artinya: Telah bersabda Rasulullah Saw.: "Apabila salah seorang 

di antara kamu datang ke Masjid, maka lihatlah dulu, kalau dia 

mengetahui, bahwa di terumpahnya itu ada kotoran, maka bersih- 

kanlah, lalu bersembahyanglah dengan memakai dua terumpah ter- 
sebut. 

Boleh juga berpendapat tidak sunat itu, karena beristidal dengan 
hadits yang diriwayatkan Abu Daud juga dari hadits Abu Hurairah, dari 
Rasulullah saw., sesungguhnya ia bersabda: 

Pa an Dea 

CADDA pal JB SA UI 

0.» 0 gl nol 
ten Aas IA JAN) HS 
SEE A, St 

Artinya: Apabila salah seorang di antara kamu sembahyang 

lalu melepas kedua terumpahnya, dan supaya tidak mengganggu 

orang lain, maka kiranya ia meletakkan kedua terumpahnya itu 

di depan kakinya atau dia bersembahyang dengan memakai kedua 

terumpah tersebut. 

Hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Iragi adalah sha- 
hihul isnad (sanadnya sah). 

Dan juga hadits ' Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, ia 
berkata: 


- 
Ea ka da 9-3 0”, 


1 Ae UI LA 
Ga Lorbao ba) AA La Un Ia Go MU sa LAN, 


Artinya: Aku pernah melihat Rasulullah saw. sembahyang tanpa 
alas kaki dan (kadang-kadang) dengan memakai terumpah. (HR 
Abu Daud dan Ibnu Majah). 


437 











Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya sendiri sampai 
kepada Abu 'Abdirrahman bin Abi Laila, sesungguhnya ia berkata: 
Ati mat ui Ob eneg L 909... 
Kal 2S MINI To NI 2 LS 
Mp ET EA KAT DANG KANE INSAN 


0 PPL LoL un, ob LP OA LL 


2 0. P 2 : 
ME IL ln yA SAN 3 


Artinya: Rasulullah saw. pernah sembahyang dengan memakai 
kedua terumpahnya, maka orang-orang lain pun lalu sembahyang 
dengan memakai terumpah-terumpah mereka. Kemudian Nabi 
melepas kedua terumpahnya itu, dan orang-orang lain pun kemudi- 
an melepas terumpah-terumpah mereka. Dan setelah ia selesai 
sembahyang, lalu bersabda: Siapa yang mau, silakan sembahyang 
dengan memakai terumpah dan siapa yang mau, silakan melepas 
terumpahnya. 


Al 'Iragi berkata: Hadits ini mursal, tetapi sanadnya sah. 

Antara hadits-hadits tersebut dapat dijama'kan, dengan menjadi- 
kan hadits Abu Hurairah dan berikutnya sebagai memalingkan 
perintah tersebut yang menjadikan alasan untuk berbeda dengan cara- 
cara ahli kitab, dari perintah wajib kepada sunnat. Sebab memberikan 
hal pilihan dan alternatip kepada ”siapa mau” sesudah perintah, tidak 
menghilangkan ma'na ”sunnat”, sebagaimana kedudukan hadits yang 


mengatakan: 
a01 2 OLX. 


Sa LA AA MEN Aan 
PA AA Yap OTS ERA KE 
aa o —. 
Artinya: Antara tiap-tiap dua adzan itu ada sembahyang, bagi 
yang mau. 
Dan inilah menurut hemat kami, pendapat yang lebih adil dan 
kuat. 


6. BAB TEMPAT-TEMPAT YANG TERLARANG UNTUK 
SEMBAHYANG DAN YANG DIPERKENANKAN 


Ka aa 2 Ki Ag 2 “ng HN 2216 0. , 
CE abb NA EA Joan Oke —NVT 


o - o - 212 et ora . ga 
NAN Pa Gi Pa WARTA AN TE GKAN "AA VA 


438 


772. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: 
”Bumi ini dijadikan untukku sebagai pensuci dan untuk tempat bersu- 
jud. Oleh karena itu, siapa saja yang menjumpai waktu sembahyang, 
maka sembahyanglah di tempat ia menjumpainya itu. (HR Ahmad 
Bukhari dan Muslim). 


.. - 


KE IEIA "ien NA YANG, —VVY 


23 Eng 0 


rt Ato c | 


773. Dan berkatalah Ibnul Mundzir: Sudah jelas, bahwa Nabi 
saw. memang pernah bersabda: "Semua tanah ini dijadikan untukku 
adalah baik, untuk tempat bersujud dan bersuci. (HR Khaththaabi 
dengan sanadnya sendiri). 


PSA 3 
pr: la apl | £ lb 
ni MA 


AL PI Ka 2 


Ta 9 SG 1) 2 SIK “ » Jet # «la Agan 


774. Dan dari Abu Dzarrin, ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Nabi saw.: Manakah Masjid yang pertama kali dibangun? Ia 
. menjawab: "Masjidil Haram”, lalu aku bertanya lagi: Kemudian mana 
lagi? Ia menjawab: ”Masjidil Agsha”, lalu aku bertanya lagi: Berapa 
lama antara kedua Masjid tersebut? Ia menjawab: ”Empat puluh 
tahun”. Lalu aku bertanya lagi: Kemudian yang mana lagi? Ia 
menjawab: "Dimana saja kamu menjumpai waktu sembahyang, maka 
sembahyanglah di situ, karena semua (tanah ini) adalah tempat 
bersujud”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). 


PA UNA SEN, —VVt 


ON 

AN 
Ti 
js 
3 

D 
fe 

N 
SN“ 
— 
CA 

ST) 

& 
—h 
NA 


Tata 2 ud 2: Pata Akh ea 
KAKAK Ibeto LN AN, NVO 


z 


As Moto Arr 


439 











TIS. Dan dari Abu Said, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
”Tanah ini semuanya tempat bersujud, kecuali kuburan dan kamar 
mandi”. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai). 


1 
“2 


6 2 Y Po SL AL ee Tan 
MAN ego IE TE PNS 233 —VVI 
: AAL SAN 22 Hala AAA 


776. Dan dari Abu Martsad Al Ghanawi, ia berkata: Telah ber- 


sabda Rasulullah saw.: "Janganlah kamu sembahyang menghadap: 


kuburan, dan jangan kamu duduk di atasnya”. (HR Jama'ah, kecuali 
Bukhari dan Ibnu Majah). 


». £ tar 0 Kap sela LP Ng Ra NN,» a 30 1 
SENSASI na TE EK A3 -NNV 
PL or on Le, 


Maba Liter lg Bag KEP Y, IE, 


717... Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulul- 
lah saw.: "Lakukanlah sebagian sembahyangmu itu di rumah-rumah 
kamu, dan jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai 
kuburan”. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah). 


PJ NA j0 Pa "Ta “. Ke o » . Oo 
WE ANE ERA 313 —VVA 


2G L002 702 GS — 0 Len ot Asha aah 


AN 3S 25 A5 — pati 


2 Ge ar 


ABI AIA KE EA S, 
—£ Abon Ss 


718. Dan dari Jundab bin Abdullah Al Bajali, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah saw. - sebelum ia meninggal dunia 
kurang lima hari - sedang ia bersabda: "Sesungguhnya orang-orang 
sebelum kamu biasa menjadikan kubur Nabi-nabi mereka itu sebagai 
tempat sembahyang. Oleh karena itu, ingatlah! Jangan sekali-kali 
kamu menjadikan kubur-kubur sebagai tempat sembahyang: sesung- 
guhnya aku melarang kamu berbuat demikian.” (HR Muslim). 


440 





Sa Y Opetis MIS L0ng oo 
AA ng, JE SEA las NA 
apa SIN LP No, « Je YOU 1G pita se J5 AI 


779. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Sembahyanglah kamu di kandang kambing, dan jangan 
kamu sembahyang di tempat tambatan onta”. (HR Ahmad dan 
Tirmidzi: dan Tirmidzi mengesahkannya). 


5 
TE BO EL ALA —VA 
Are. ori9 . ban Ar m..59. ve 3 08 LL 
AA Mn BI EPA 
Ox Ka 0g. en dai «3 Ka Ka ta se Tag Te 
YAA MAA APA HA o 


BEN bs Ab con LP CM 3 ADI 


engeaan mama 0 etos Beranu TAN 
S9) 09 Alan JB KS SIK 353 ega 
Pa Pd ” Pun La 


Kon Sluen 03 onon Le Ph 0-20 £ | 


4 G at 0 o La NM s eketata 


NN 3 PN Da ha 4 8 Ea .. 0 2 h- 
Sai Jt Ea SAR AANG Aang ae 
alan (3 


Alam 3 
780. Dan dari Zaid bin Jubairah, dari Daud bin Hushain, dari 
Nafi”, dari Ibnu "Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mela- 
rang sembahyang di tujuh tempat: di tempat pembuangan sampah, di 
tempat jagal binatang, di kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di 
tempat tambatan onta dan di atas punggung Ka'bah. (HR Abd bin 
Humaid dalam Musnadnya, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi 
berkata: Sanadnya tidak seberapa kuat, sebab ada seorang rawi, yaitu 
Zaid bin Jubairah yang diperbincangkan tentang hafalannya. Tetapi Al 
Laits bim Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin "Umar AT 
'Umari, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dari Nabi saw. seperti itu juga. Ia 
berkata pula: Bahwa hadits Ibnu "Umar dari Nabi itu lebih menyerupai 
dan lebih sah, daripada haditsnya Al Laits bin Sa'ad. Sedang Al 
'Umari dilemahkan oleh sebagian ahli hadits, dari segi hafalannya). 


441 



































PENJELASANNYA: 


Perkataan Nabi saw.: "Bumi ini dijadikan untukku adalah baik, 
sebagai tempat bersujud dan bersuci” dan yang menurut riwayat 
Muslim berbunyi: "Bumi ini dijadikan untukku adalah baik, untuk 
bersuci dan tempat bersujud” itu, Syarih berkata: Bahwa yang 
dimaksud ialah tanah yang suci dan mubah. Sebab tempat-tempat yang 
kena najis (mutanajjis), tidaklah dipandang baik menurut syara:. 

5 ak 

Sabda Nabi saw.: ..Dimaa saja kamu menjumpai (waktu) sembah- 
yang maka sembahyanglah” itu, Imam Nawawi berkata: Bahwa hadits 
ini menunjukkan bolehnya sembahyang di semua tempat, selain yang 
dikecualikan oleh syara”, seperti: kuburan dsb. misalnya: tempat-tem- 
pat yang kena najis, seperti: tempat pembuangan sampah dan jagal. 
Begitu juga tempat yang terlarang karena ada maksud lain, di antara- 
nya ialah: tempat tambatan onta, tengah jalan, kamar mandi dil. 
Selesai. 


Ibnu Hazm berkata: Hadits-hadits yang melarang sembahyang 
menghadap kubur dan sembahyang di kuburan itu adalah hadits-hadits 
mutawatir yang tidak dibolehkan seseorang untuk meninggalkannya. 
Namun Syarih berkata: 'Ulama-ulama masih berbeda pendapat 
tentang hal itu. 

Imam Ahmad berpendapat: Haram sembahyang di kuburan, 
tanpa membedakan apakah kuburan itu sudah digali ataupun belum 
digali. Tidak pula membedakan apakah kubur itu disapu demi menja- 
ganya dari najis, ataupun yang tidak disapu, dan tidak juga membeda- 
kan antara kubur yang di situ ditanam orang banyak ataupun sendiri- 
an, seperti rumah misalnya. 

Termasuk yang berpendirian demikian ialah madzhab dlahiri, dan 
mereka tidak membedakan antara kubur orang Islam maupun orang 
kafir. 


Ibnu Hazm berkata yang juga dikatakan oleh beberapa golongan ' 


dari 'ulama salaf, dan juga Syarih telah berkata: Bahwa yang berpen- 
dapat haramnya sembahyang di atas kubur, dari kalangan ahlul bait, 
yaitur Al Manshur billah dan Al Hadawiyah. Mereka juga menegaskan 
ketidak-sahnya sembahyang, apabila sembahyang itu telah dilakukan 
di kubur. 

Tetapi Imam Syafi'i berpendapat untuk membedakan antara 
kubur yang sudah digali dan yang belum digali. Ia berkata: Apabila 
tanah kubur itu sudah tercampur dengan daging si mayit dan nanah 
mereka serta apa saja yang keluar dari tubuh mereka, maka sembah- 


442 





yang yang dilakukan di tempat tersebut tidak sah, karena terkena 
najis. Tetapi jika ada seseorang yang sembahyang di tanah yang suci, 
maka sahlah sembahyangnya itu. 


Yang berpendapat seperti ini, dari kalangan ahlul bait ialah: Abu 
Thalib, Abul Abbas dan Imam Yahya. 

Rafi'i berkata: Adapun kuburan, bahwa sembahyang di tempat 
tersebut dalam keadaan apa pun tetap dimakruhkan. 

Ats Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah pun berpendapat makruh 
sembahyang di kuburan, tanpa membedakan seperti apa yang dibeda- 
kan oleh imam Syafi'i dkk. 

Tetapi Imam Malik berpendapat ”boleh” dan tidak makruh, 
namun hadits-hadits tersebut di atas menolaknya. 

Sementara rekan-rekannya membelanya dengan suatu kepastian 
yang cukup mengherankan juga, yaitu dia berdalil dengan hadits Nabi 
yang menerangkan, bahwa Nabi saw. pernah sembahyang di atas 
kubur seorang perempuan.miskin yang bernama Sauda'. Sedang hadits 
hadits mutawatir yang melarangnya seperti yang dikatakan oleh Imam 
Malik sendiri itu, tidaklah membatas untuk menunjukkan arti haram, 
sebagai ma'na hakiki, padahal telah ditegaskan dalam Ilmu Ushul, 
bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang terlarang 
itu. Oleh karena itu yang benar, ialah haram dan bathal. Sebab 
”rusak” yang diputuskan oleh larangan itu sama halnya dengan 
”batal”, tanpa membedakan antara sembahyang di atas kubur, peku- 
buran dan setiap yang dinamakan kubur. 

Adapun kamar mandi, Imam Ahmad berpendapat tidak sah 
sembahyang di situ. 

Abu Tsaur berkata: Tidak boleh sembahyang di kamar mandi dan 
kubur, berdasar dhahir hadits. Dan yang berpendirian seperti ini ialah 
'ulama dhahiri. 

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia pernah berkata sbb.: 
”Tidak boleh sekali-kali seseorang sembahyang. menghadap ke WC, 
dan jangan sembahyang di kamar mandi dan jangan pula sembahyang 
di kubur”. 

Ibnu Hazm berkata: Kami tidak mengetahui dari kalangan sha- 
habat yang menentang pendapat Ibnu "Abbas ini. 


Syarih berkata: Jumhur berpendapat ”sah” sembahyang di kamar 
mandi, asalkan tempat tersebut suci, namun makruh. Tetapi yang 
benar, ialah apa yang dikatakan oleh golongan pertama tadi. 1). 


1) Yang betul adalah pendapat Jumhur (pent.) 


443 





Perkataan Nabi saw.: "Jangan kamu sembahyang menghadap: 


kubur dan jangan kamu duduk di atasnya” itu, Syarih berkata: Bahwa 
hadits tersebut menunjukkan terlarangnya sembahyang menghadap 
kubur dan duduk di atasnya. Dan menurut dhahir hadis, bahwa larang- 


an tersebut menunjukkan haram. 
x 


Perkataan Nabi saw.: "Kerjakanlah sebagian sembahyangmu itu 
di rymah-rumah kamu dan jangan kamu jadikan sebagai kubur” itu, 
Syarih berkata: Sebab kubur bukanlah tempat beribadah. 
Menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, berbunyi: 
Artinya: Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. 
x 


Sabda Nabi: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu biasa 
menjadikan kubur Nabi-nabi dan orang-orang shaleh mereka sebagai 
tempat sembahyang. Oleh karena itu, ingatlah! Jangan sekali-kali 
kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat sembahyang, kare- 
na sesungguhnya aku melarang berbuat yang demikian” itu, Syarih 
berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan haramnya menjadikan 
kubur para Nabi dan orang-orang shaleh sebagai tempat sembahyang. 

'Ulama-'ulama berkata: Larangan Nabi saw. menjadikan kubur- 
nya dan kubur orang-orang lain sebagai tempat sembahyang itu, justru 
karena takut berlebih-lebihan mengagungkan kubur dan takut terkena 
fitnah, bahkan mungkin bisa membawa kepada kekufuran, seperti 
yang pernah terjadi pada ummat-ummat yang telah lalu. 


Karena itu, tatkala para shahabat dan tabi'in berkehendak untuk 
meluaskan bangunan Masjid Nabawi karena banyaknya ummat Islam, 
sedang dalam menambahnya itu mesti memasukkan rumah-rumah 
isteri Nabi itu ke dalam Masjid yang di dalamnya terdapat juga kamar 
"Aisyah, tempat bersemayamnya janazah Rasulullah saw., Abubakar 
dan "Umar, maka mereka bangunnya di sekitar kubur tersebut dinding 
yang tinggi, supaya kubur itu tidak nampak dalam Masjid, sehingga 
orang-orang awam akan mengerjakan sembahyang dengan menghadap 
ke kubur dan akan membawa kepada bahaya. Begitulah lalu mereka 
itu membangun dua dinding pada dua sudut sebelah utara kubur yang 
mereka bangunnya dengan berlawanan arah sehingga kedua dinding 
tersebut bertemu, sehingga tidak mungkin seseorang dapat menghadap 
kubur. 

Diriwayatkan, bahwa larangan Nabi menjadikan kubur sebagai 
tempat sembahyang itu dinyatakan pada saat beliau sakit yang memba- 
wa ajal, kurang lebih lima hari sebelum beliau wafat. 


444 | : 





Riwayat ini, oleh sementara orang diartikan sebagai ancaman buat 
orang-orang yang pada waktu itu masih dekat dengan masa persem- 
bahan kepada berhala. Namun pengikatan (tagyid) pengertian ini 
tidak dilandasi dengan dalil. Sebab penghormatan dan terjadinya 
fitnah itu tidak hanya terbatas pada suatu masa, bukan masa yang lain. 

Kadang-kadang diambil dari sabda Nabi: "Mereka pernah menja- 
dikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat sembahyang” dalam 
hadits di bab ini, dan begitu juga sabda Nabi dalam hadits Ibnu 'Abbas 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan redaksi: 


ey Mereng sebaga TA 


up, 


Artinya: Dan mereka yang menjadikar'/membuat tempat sembah- 

yang di atas kubur para Nabi. 
bahwa letak larangan di sini ialah membuat tempat sembahyang di atas 
kubur, sesudah mayit ditanam, bukan seandainya tempat sembahyang 
itu terlebih dahulu yang dibuat, lalu di sekitarnya itu ditanamlah 
mayit, pemberi wakaf tempat sembahyang tersebut atau lainnya. Cara 
seperti ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Tetapi Al “Iragi 
berkata: Menurut dhahirnya, tidak ada perbedaannya. Oleh karena 
itu, seandainya dibangunnya tempat sembahyang itu dengan maksud 
supaya di sebagian tanahnya itu dikuburnya seseorang, maka terma- 
suklah dalam la'nat, bahkan haram hukumnya menanam mayit dalam 
masjid itu. Dan jika Masjid tersebut didirikan dengan syarat supaya 
ditanami mayit, maka syarat seperti itu dipandang tidak sah, karena 
bertentangan dengan status didirikannya Masjid. Wallaahu a'lam. 
Selesai. 

Ibnu Taymiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Tidak sah sembah- 
yang dalam kubur atau dengan menghadap kubur. Tetapi larangan 
seperti ini adalah demi menghilang terundangnya bahaya syirik 
(saddudz dzarie'ah). 

Sebagian golongan dari rekan-rekan kami menuturkan, bahwa 
satu kubur dan dua kubur, tidak menghalang dilakukannya sembah- 
yang di situ, sebab belum disebut pekuburan (magbarah). Karena 
yang dinamakan magbarah itu ialah tiga orang atau lebih. 

Pendapat ini tidak terdapat dalam fatwanya Imam Ahmad dan 
kebanyakan rekan-rekannya. Bahkan menurut umumnya fatwa mere- 
ka dan ajaran mereka serta istidlal mereka, menetapkan dilarangnya 
sembahyang di satu "kubur: dan inilah yang benar. Sebab apa yang 


445 








disebut ?'magbarah”” itu ialah: setiap tanah yang di situ dikuburlah 
seorang mayit, tidak harus dikuburnya banyak orang. Selesai. 


Sabda Nabi saw.: "Sembahyanglah kamu di kandang kambing dan 
jangan kamu sembahyang di tambatan onta” itu, berkata Ibnu Atsir 
dalam Nihayah: ”APathan”, itu artinya ialah: tempat pemberhentian 
onta di dekat air. 

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bolehnya sembahyang di 
kandang kambing dan haram sembahyang di tempat tambatan.onta. 
Dan yang berpendapat seperti ini ialah Imam Ahmad, dan ia berkata: 
Tidak sah sembahyang di tempat tersebut dalam keadaan apapun. 

Imam Malik pernah ditanya tentang seorang yang tidak mendapat 
tempat sembahyang selain di tempat tambatan onta, maka jawabnya: 
jangan sembahyang di situ. Lalu ia ditanya lagi: bagaimana kalau 
dibentangkan kain di atasnya? Ia menjawab: tetap jangan. 

Ibnu Hazm berkata: Tidak halal (sembahyang) di tempat 
tambatan onta. 

Sedang Jumhur membawa larangan tersebut kepada makruh, 
kalau ternyata tidak ada najis, tetapi kalau ada najis dihukumi haram. 

Pendapat ini baru sempurna, kalau alasan larangan tersebut justru 
karena najisnya, dan hal ini terletak kepada kenajisan kencing onta 
dan liurnya, dan ini sudah dikenal seperti yang telah kami terangkan di 
atas. Dan seandainya kita terima kenajisannya itu, niscaya tidak patut 
dijadikan alasan (tidak bolehnya sembahyang di tempat tersebut), 


karena seandainya karena najisnya, niscaya tidak perlu lagi dipisah- 


pisahkan antara tempat tambatan onta dengan tempat kandang 
kambing, sebab tidak seorang pun yang mengatakan adanya perbe- 
daan antara kotoran-kotoran kedua jenis binatang tersebut, sebagai- 
mana yang dikatakan oleh Al 'Tragi. Lagi pula sudah dikatakan, bahwa 
hikmah larangan tersebut adalah justru di situ terdapat hal-hal yang 
dapat memalingkan, yang mungkin saja bisa memalingkan orang, 
sedang dia dalam shalat, sehingga akan berakibat kepada memutuskan 
sembahyangnya itu, atau karena ada sesuatu yang membahayakan 
dirinya yang justru terjadi dan berada di tempat-tempat tersebut, atau 
mungkin dapat mengganggu perasaan yang dapat menghilangkan 
kekhusyu'an sembahyang. 

Alasan-alasan inilah yang dipakai oleh rekan-rekan Syafi'i dan 
rekan-rekan Malik. Dan dengan dasar ini pulalah, maka dibeda-beda- 
kan antara keadaan onta di waktu berada di tempat tambatannya dan 
di waktu di jalanan, apabila diduga aman dari hal-hal yang memaling- 

, kannya itu. G 


446 


Di antara yang menunjukkan kebenaran alasan ini, ialah hadits 
Ibnu Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad 
yang sah, yang bunyinya sbb.: 


2 0 & wd 01 7 3. id Dina EN ga Ie NT, 
Yi ia HA pa Ae LG 
NP) 2. u “ e.£ 


“aa PP K3 
GLEN 037 


AE 5 
OS ym Ws 23 a 
Artinya: Jangan kamu sembahyang di tempat tambatan onta, kare- 
na dia itu diadakan dari jin, tidakkah kamu melihat mata dan 
tingkahnya kalau onta-onta itu terkejut? 


Dan mungkin juga alasan larangan itu ialah, karena onta tersebut 
dibawa kepadanya ke tempat tambatannya itu sedang dia (si pemilik- 
nya) tengah mengerjakan sembahyang, sehingga praktis hal tersebut 
bisa memutus sembahyangnya, atau kalau dia terus dalam sembahyang 
sedang hatinya sangat terganggu. Dan sementara ada juga yang 
mengatakan, karena si penggembalanya itu sering kencing di" sekitar 
tempat tersebut. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa hikmah 
(alasan) dilarangnya itu karena tempat tersebut justru diadakan dari 
syetan, seperti yang diterangkan oleh hadits Ibnu Mughaffal di atas, 
yang juga diriwayatkan oleh Nasai dari Ibnu Mughaffal pula, dan 
diriwayatkan oleh Abu Daud dari Barra” dan Ibnu Majah dengan 
sanad yang sahih dari Abu Hurairah. 

Kalau anda telah mengetahui perbedaan tentang illat (alasan) ini, 
maka kiranya yang cukup jelas bagi anda, bahwa yang betul ialah 
berpegang menurut dhahir larangan itu, yaitu haram, seperti pendapat 
Ahmad dan Dhahiriyah. Adapun perintah sembahyang di kandang 
kambing itu adalah perintah mubah, bukan wajib. 

Perkataan: Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang sembahyang 
di tujuh tempat: di tempat pembuangan sampah, dan jagal ...” itu, 
Syarih berkata: ”MAZBALAH”, ialah tempat yang di situ dibuang- 
kotoran onta, dan ”"MAJZARAH” yaitu: tempat yang di situ 
disembelihlah onta, sapi dan kambing. 

Hadits ini menunjukkan haramnya sembahyang di tempat-tempat 
tersebut. 

Tentang alasan (illat) larangan ini masih diperselisihkan. Adapun 
di mazbalah dan majzarah adalah karena kedua tempat tersebut 
sebagai tempat yang banyak najis, karena itu diharamkan sembahyang 
di situ, tanpa alas secara ittifag 'ulama, tetapi kalau dengan alas, maka 
masih ada ikhtilafnya. 


447 





Ada pula yang berpendapat, bahwa illat pada majzarah, karena 
tempat tersebut adalah tempat syetan. Adapun di tengah jalan, karena 
dapat mengganggu hati yang dapat menghilangkan khusyu' sebagai inti 
daripada sembahyang itu. Dan ada pula yang mengatakan: karena 
diduga ada najis. Dan-ada pula yang berpendapat: karena.sembahyang 
di tempat tersebut dapat mengganggu orangyang sedang berjalan. 

Adapun di atas punggung Ka'bah, karena kalau di mukanya itu 
tidak ada sutrah (pembatas) yang tetap, maka sembahyangnya itu 
tidak sah, karena dia sembahyang di atas Ka'bah, bukan menghadap 
Ka'bah. Selesai dengan ringkas. 


7. BAB SEMBAHYANG SUNNAT DI DALAM KA'BAH 


& -.. ope AT Ka . - 
KAMAR LINI 3 Ie NN 

ae EA O gor 0 Paud KN pop 3 " Pe 2 
LEE NIA ALI 
"PT ta , ae PA .. .. tar 0 AL Ly 0 CE 
Mes a23 LA EU, 3S B3 Isi 


781. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan "Utsman 
bin Thalhah, lalu mereka menutup pintunya. Setelah mereka membu- 
kanya, akulah orang yang pertama masuk, lalu kutemui Bilal dan aku 
bertanya: Apakah Rasulullah saw. sembahyang di dalam Ka'bah? Ia 
menjawab: Ya! Antara kedua rukun Yamani. (HR Ahmad, Bukhari 
dan Muslim). 


IA Ie LIS JISIES UE -VNY 
Ke alan GA NE ba NN Ketan Ha ee ak. apa 2... 
JAE SEE NN 3 

SANG Pora HK ia, 3 


| 782. Dan dari Ibnu "Umar, sesungguhnya dia bertanya kepada 
Bilal: Apakah Rasulullah saw. pernah sembahyang di dalam Ka'bah? 


Ia menjawab: Ya! Dua reka'at antara dua sudut, yaitu kalau engkau 
masuk dia berada di sebelah kirimu. Lalu ia keluar dan sembahyang 
dua raka'at menghadap Ka'bah. (HR Ahmad dan Bukhari) 


448 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan adanya sembah- 
yang di dalam Ka'bah, karena sembahyangnya Rasulullah saw. itu. 
Selesai. 


Ibnu Oudamah berkata dalam Asy Syarhul Kabier: Tidak sah 
sembahyang wajib dalam Ka'bah dan begitu juga di atasnya. Sedang 
Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan sah, karena dia itu Masjid dan 
tempat sembahyang sunnat, maka juga tempat untuk sembahyang 
wajib, seperti di luarnya. Alasan kami ialah firman Allah: 


£ 103 


P/ 
HE pe bahan Ip pen 0 La 
Cap! 0 plat 913) Rinsea 


Artinya: Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu 
'ke jurusannya. (OS Al Bagarah 150). 


Sedang orang yang sembahyang di dalam Ka'bah atau di atasnya 
itu, bukanlah menghadap ke Ka'bah. Adapun sembahyang sunnat, 
dasarnya adalah keringanan dan kelonggaran dengan dalil sahnya 
sembahyang sunnat dengan duduk dan tanpa menghadap giblat ketika 
dalam bepergian di atas kendaraan. Selesai. 


Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyaaraat: Tidak sah sembah- 
yang wajib dan sunnat di dalam Ka'bah: dan ini adalah dhahirnya 
pendapat imam Ahmad. Adapun sembahyangnya Nabi di dalam 
Ka'bah itu, karena sembahyang sunnat. Karena itu tidak dapat disa- 
makan dengan sembahyang wajib, karena Nabi saw. sembahyang dua 
raka'at di dalam Ka'bah, lalu beliau berkata: “Inilah giblat itu”, yang 
seolah-olah - wallaahu a'lam - penyebutan kata-kata itu sesudah sem- 
bahyang di luar Ka'bah, adalah sebagai menerangkan bahwa giblat 
yang kita diperintah untuk menghadapnya itu seluruhnya berbentuk 
suatu bangunan, supaya tidak ada orang yang beranggapan, bahwa 
menghadap sebagian Ka'bah itu cukup untuk sembahyang fardlu saja, 
karena Nabi sembahyang sunnat di dalam Ka'bah. Kalau tidak begitu, 
niscaya semua orang akan faham, bahwa Ka'bah itu secara keseluruh- 
annya adalah giblat. Itulah sebabnya, maka dituturkannya kalimat ini 
karena ada suatu maksud dan demi diketahuinya sesuatu yang masih 
tersembunyi itu yang kadang-kadang seperti syubhat. 


Ibnu 'Abbas meriwayatkan hadits ini dan memaham dengan 
pengertian ini pula, sebab dialah yang lebih tahu apa yang ia dengar 
itu. Selesai, wallaahu a'lam. 


449 











8. BAB SEMBAHYANG DI ATAS PERAHU 


TAN NAS LN ME EeVNY 


LI BEAN 5 NE NY ES TS. JB 
SA AE Dn NA 


783. Dari Ibnu "Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya: 
Bagaimana cara saya sembahyang di atas perahu? Lalu ia menjawab: 
"Sembahyanglah dengan berdiri, kecuali kalau engkau takut tengge- 
lam.” (HR Daraguthni, Al Hakim dan Abu 'Abdillah dalam Musta- 
drak dengan rawi-rawi Bukhari - Muslim). 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya sembahyang 
dengan berdiri, di atas perahu, tidak boleh duduk, kecuali karena 
alasan takut tenggelam dsb. Sebab takut tenggelam itu meniadakan 
kemampuan, sedang Allah swt. telah berfirman: 


Pa, & 
ON Na AN IP 
“pa Takutlah kepada Allah sekuat kamu. (OS At Taghabun 
dan hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas yang berbunyi sbb.: 


07 0. - 


DJ 0,“ A J0 P- 

.. 1 & 0 P/ 5 3 c 07 D 3 & 

Fee alan ab ala (sal 

Artinya: Kalau kamu diperintah (untuk mengerjakan) sesuatu 
urusan, maka laksanakanlah dari antara yang mana kamu bisa. 


ol oo, o 


9. BAB SEMBAHYANG FARDLU DI ATAS KENDARAAN 
KARENA ADA UDZUR 


Bg Lol se. 09 Pat Da 

AKAP YA Tenan NA NE SEN 
— Anto o2 0 As 13 2G no ak o NT 4 5. RAPP Sg 3 

SANA opa Io BP oa salat 383 — 
An ra: y 0g Mn An LA UP. at - 
IA alat KesabiIsA. Ha LA NU AA GA 

An It s 2 0 sep —.. 
PLAY Poo BN Ga AN TEA Hau 


450 


784. Dari Ya'la bin Murrah, sesungguhnya Nabi saw. bersama 
shahabat-shahabatnya sampai ke satu lembah, sedang dia berada di 
atas kendaraannya, padahal langit sangat mendung dan di bawahnya" 
sangat basah, kemudian datanglah (waktu) sembahyang, lalu ia 
menyuruh tukang adzannya (muadzdzin), kemudian ia adzan dan 
igamah, lantas Rasulullah saw. menuju ke kendaraannya dan bersem- 
bahyang (jama'ah) bersama mereka itu. (Dalam sembahyang itu) ia 
berisyarat, yang sujudnya lebih rendah daripada ruku'. (HR Ahmad 
dan Tirmidzi). 


at. N yoyo un C0 A1 0 - .o.. 
ANE ANE EA EA —VNO 
ap su 2 


Aeua IKI 


785. Dan dari 'Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Aku pernah 
melihat Rasulullah saw. — waktu itu ia berada di atas kendaraannya - 
bertasbih dan berisyarat dengan kepalanya, ke arah mana saja 
kendaraannya itu menghadap, dan ja tidak berbuat yang demikian itu 


dalam sembahyang fardiu. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan - seperti yang dikatakan 
oleh sementara 'ulama — tentang sahnya sembahyang fardlu di atas 
kendaraan, sebagaimana halnya sembahyang yang dilakukan di atas 
perahu, dengan ijma' Ulama. Tetapi pendapat ini bertentangan 
dengan hadits yang diriwayatkan oleh ' Amr bin Rabi'ah yang 
menunjukkan bolehnya sembahyang sunat di atas kendaraan bagi 
musafir, dengan menghadap ke arah tujuannya. Namun menurut 
dhahirnya, sembahyang fardlu di atas kendaraan bagi musafir yang 
berudzur seperti ini, dipandang sah, sekalipun bukan di atas sekedup 
onta. Oleh karena itu yang wajib bagi kita ialah mengamalkan 
beritanya orang yang memberitakan kepada kita dengan suatu syari'at 
yang tidak diketahui oleh orang lain, karena orang yang tahu alasan 
bisa mengalahkan orang yang tidak tahu. Selesai, secara ringkas. 

Namun Mushannif berkata: Kemudahan (rukhshah) itu hanya ada 
apabila nyata-nyata ada dharar. Adapun dikala mudah, tidak ada 
rukhshah. 


451 








app 


Ai pesA Bireuen ag alaar ng 
AN PA en NE IE ya TA 335 VAN 
LoL ce. “tw LEG aan 2 tua 
MAA AR NA Sa, 


786. Abu Said Al Khudri meriwayatkan, ia berkata: Aku pernah 
melihat Rasulullah saw. sujud di tempat air dan tanah liat, sehingga 
aku dapat menyaksikan bekas tanah liat” itu pada dahinya. (HR 
Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


10. BAB MENJADIKAN BEKAS-BEKAS TEMPAT IBADAT 
ORANG KAFIR DAN KUBUR-KUBUR YANG SUDAH DIGALI 
SEBAGAI TEMPAT SEMBAHYANG 


2-0 a10 oh 4 ai Ne oi oo 
Towlan KAN GATA Ga W £ Io SEN 
e UE Doh Tea baja e £ & 
sap ber IN s olola PAN AN La Hb 


787. Dari "Utsman bin Abil Ash, sesungguhnya Nabi saw. 
pernah menyuruh dia menjadikan tempat-tempat sembahyang di 
Thaif, dimana berhala-berhala mereka itu berada. (HR Abu Daud dan 
Ibnu Majah). : 


PENJELASAN: 


Imam Bukhari berkata: Telah berkata "Umar: Aku tidak mau 
masuk gereja mereka, karena ada patung-patung yang terdapat di 
gereja-gereja tersebut. 

Umar berkata: Dan adalah Ibnu ' Abbas pernah sembahyang di 
suatu gereja, kecuali dalam gereja yang ada patung-patung. 


PING INK 33 YAN 


PN Tenan AB K0 yen Ea hg neh De el en AT 
gold gram AR S3 A39 Ant cool 
. Rel 


2e1tS La an 25 AR 0 EA ne 22 Kutai 5 
3 SA WES alel 0 seen 


BP Ta 7 op Oe—0.,e .. £ 1 Pena th MAA 02302 
AN AA aa 


ang 0A « 74 
“lol era 9 J9 


452 


788. Dan dari Oais bin Thalg bin 'Ali, dari ayahnya, ia berkata: 
Kami pernah keluar sebagai duta kepada Nabi saw., lalu kami berbe'at 
kepadanya, dan kami sembahyang bersamanya, dan kami memberi- 
tahukannya, bahwa di daerah kami ada gereja milik kami, dan kami 
minta kepadanya akan sisa air wudlu'nya, lalu ia menyuruh mengambil 
air kemudian berwudlu dan berkumur-kumur, kemudian menuangkan 
air tersebut ke dalam tempat dawat dan memerintahkan kepada kami, 
lalu ia bersabda: ” Pergilah, dan jika kamu sudah sampai di daerahmu, 
maka hancurkaniah gerejamu itu dan siramlah tempatnya itu dengan 
air ini, lalu jadikanlah dia itu sebagai tempat sembahyang. (HR Nasai) 


-“ “ “2 


On 4 Ji » P Su. Pe an 5 
ISS ASIA SIN "3 NM 


IT Tp AG LA IA 
NA NU AAA AA TA SO 
SA PA APA SIR AI 


ar rn po 0 Ben ANA es 03 LS on Se 

ut Ya . Aa 5 23 2 NN KRO 

Sa la GS BSA, SA PA LS 
1 Ie 


BPA ENG JASA IG 
Pa Ip IAI 5 3 Pa 2, & ” 
TAN Y Maa, 
oa 0 PL Lay Op Ayo 
ap KANG IM Na Ta 1 


- 
"na 


789. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. senang sekali sem- 
bahyang di mana saja ia mendapatkan (waktu) sembahyang, dan ia 
pernah sembahyang di kandang kambing, dan sesungguhnya dia 
menyuruh mendirikan Masjid. Kemudian ja menyuruh kepala-kepala 
Bani Najjar, dan bersabda: "Hai bani Najjar! Juallah kebunmu ini 
kepadaku!” Mereka menjawab: Demi Allah kami tidak akan minta 
harganya, melainkan (kami berikan) kepada Allah. Maka berkatalah 
Anas: Dalam kebun itu ada apa yang kami katakan kepadamu, yaitu: 
kubur orang-orang musyrik, ada lobang-lobang dan ada pohon korma- 


1433 $ 














nya. Lalu Nabi saw. menyuruh membongkar kubur-kubur orang 
musyrikin itu dan lobang-lobangnya diratakan dan pohon kurmanya 
dipotong, lalu diaturlah pohon kurma itu sebagai giblat Masjid, dan 
dibuatlah kedua sakanya itu dari batu. Lalu mereka semua mengang- 
kat batu besar - sambil bersanjak -—-. sedang Nabi adalah bersama 
mereka: dan Nabi sendiri mengatakan: "Ya Allah, ya Tuhanku! Tiada 
kebaikan, selain kebaikan akhirat. Oleh karena itu ampunilah shaha- 
bat anshar dan muhajirin!” (Diringkas dari hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


PENJELASAN: 


Perkataan: "Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh supaya menjadi- 
kan tempat-tempat sembahyang di Thaif dimana berhala-berhala 
mereka itu berada” itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan 
bolehnya menjadikan bekas-bekas gereja, kuil dan tempat-tempat 
berhala sebagai tempat sembahyang. Dan begitulah kebanyakan para 
shahabat berbuat ketika mereka dapat menaklukkan beberapa.negara, 
yaitu tempat-tempat peribadatan mereka dijadikan sebagai tempat 
peribadatan kaum muslimin dan mihrab-mihrabnya dirobah. 

Sedang kedua cerita shahabat (atsar) tersebut, menunjukkan 
bolehnya masuk gereja dan sembahyang di situ, kecuali apabila dalam 
gereja tersebrit ada patung-patung. 


11. BAB KEUTAMAAN MENDIRIKAN MASJID 


ae 0 ne Ne ba |) og S0 NS 6 oya .. 
Gerai IA na JOO reg —- YA: 
La ITO JAN ec 0. Y' 
5 2 GaA dak 5 
Ara KI pake gaja Go bea 
790. Dari Utsman bin "Affan, ia berkata: Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mendirikan sebuah 


Masjid karena Allah, maka Allah akan mendirikan untuknya seperti 
itu nanti di surga.” (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


Gn 211 TP “' Pa Ie TO Dae 3 Kpn 
PB N KP CE 3 VX 
- Sal f1 PA LA CA LAYANG 

$ -& Pa “1 LC 

aro ae 35.» ANA 


454 


791. Dan dari Ibnu "Abbas, dari Nabi saw, ia bersabda: "Barang 
siapa mendirikan Masjid karena Allah - sekalipun hanya sekedar 
seperti sarang burung untuk telurnya — maka Allah akan mendirikan 
rumah untuknya nanti di surga.” (HR Ahmad). 


PENJELASAN: 

Perkataan Nabi saw.: "Barangsiapa mendirikan Masjid karena 
Allah” itu, maksudnya: tidak berniat riya' dan supaya menjadi buah 
tutur, "maka Allah akan mendirikan untuknya seperti itu nanti di 
surga”, dan perkataan: ”Sekalipun hanya sekedar seperti sarang 
burung”, itu, oleh 'ulama-'ulama dimaksud adalah lilmubaalaghah 
(berlebihan). Dan ada yang berkata: Bahwa dia menambah Masjid itu 
sebesar ini atau sekelompok manusia bersama-sama mendirikan masjid 
dan masing-masing dari antara mereka itu kebagian sebesar itu. 

Imam Nawawi berkata: Kemungkinan maksud perkataan: ”Maka 
Allah akan mendirikan untuknya seperti itu” dalam wujud yang dina- 
makan rumah. Adapun sifat luasnya dan lain-lainnya dalam segi 
keutamaannya telah dima'lumi - sedang ujudnya — adalah termasuk 
bagian yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh 
telinga dan tidak pula yang diduga oleh hati manusia (maa laa 'ainun 
ra-at, wa laa udzunun sami'at, wa laa khathara 'alaa galbi basyarin). 
Dan mungkin juga yang dimaksud dengan rumah-rumah lainnya di 
surga, adalah bagaikan keutamaan masjid dibandingkan dengan 
rumah-rumah lainnya di dunia. 

Al Hafidh berkata: Kata "AL MITSL” (seperti) mempunyai dua 
penggunaan: 

Pertama: Sama sekali mufrad (Al ifraadu muthlagan) seperti 
firman Allah: 


| 0 OA 903. 07 21 
AN Sa TA AB AS 


Artinya: Mereka berkata: Apakah kami akan beriman kepada dua 
orang yang seperti kami juga? (OS Al Mu'minun 48). 
Kedua: Jama' (al muthabagah), seperti firman Allah: 


1975 o- Pa 20 “3 LA 2 TN: TANI PA 
PAN LA PS NB AS Sala 
Artinya: Tidak lain binatang yang melata di bumi dan burung yang 


terbang dengan dua sayapnya itu, melainkan ummat seperti kamu 
juga. (OS Al An'am 38). . 


43 








Selanjutnya Al Hafidh berkata: Di antara jawaban-jawaban yang 
baik ialah, bahwa perbandingan di sini dalam segi jumlah dan 
tambahannya adalah terjadi menurut caranya. Sebab tidak jarang 
sebuah rumah justru lebih baik daripada sepuluh bahkan seratus 
rumah. 

Syarih berkata: Inilah yang disukai oleh Al Hafidh, yaitu kemung- 
kinan pertama, yang disebut oleh Imam Nawawi itu. 

Disebut dalam Al Mufhim: Bahwa rumah ini —- wallaahu a'lam -— 
adalah seperti rumah Khadijah yang dituturkannya sebagai terdiri dari 
bambu (ruas). yaitu ruas-ruas zamrud dan, yagut. Selesai secara 
ringkas. Wallaahu a'lam. 


12.. BAB KESEDERHANAAN MEMBUAT MASJID 


MAAN AAN Tg. NN AS 5 NY 
NAS TPT, SEE EA, Base 2 


LN NN 


792. Dari Ibnu Abbas, 1a berkata: Telah bersabda Rasulullah 
saw.: “Aku tidak disuruh memperkuat (bangunan) Masjid”. Ibnu 
“Abbas berkata: Sungguh kamu akan memperelok Masjid sebagaimana 
Yahudi dan Nashrani memperelok (gereja). (HR Abu Daud). 


— BIDAN ba 


LSI LK AO PEN 


(ep an ud Laka Doa 


P : £ 
ga Mar es NA EA 


793. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: 
”Tidak akan terjadi giyamat, sehingga manusia pada berlebih-lebihan 
dalam (membangun) Masjid.” (HR Imam yang lima, selain Tirmidzi). 


” 
2 


AL LAI KE G3 Ari 
AN TEE SI CE VA 


794. Dan berkatalah Bukhari: Telah berkata Abu Said: Adalah 


atas Masjid (Nabawi) itu terdiri dari pelepah kurma. 


A36 


» FAK reni 1G 4 
EKA NE TE ea OK to 


“AG Arfan LAH 


PMA ”27 EN AGAN AB PP 
SA LI Ahapak ap 91 dp 2533 AURA NEAIP KAK KAI 


795. Dan "Umar menyuruh membangun Masjid, lalu ia berkata: 
Lindungilah manusia, tetapi awas jangan kamu beri dia kelir merah 
atau kumng. sebab dengan begitu Kamu akan menganggu manusia. 


Al Baghawi berkata: "TASY-YIED" ialah: meninggikan dan 
memanjangkan bangunan. Yang seperti itu ialah firman Allah: 


Artinya: .... sekalipun kamu berada di atas mahligai yang teguh 
(OS An Nisa': 77). 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: “ZUKHRU FAHA yanru: bnasan (rena ). 

“ Berkatalah penghidup sunnah: Sesungguhnya mereka (Yahudi, 
dan Nashrani) itu memperelok bangunan ' tempat-tempat ibadah 
mereka, ketika mereka itu telah merubah agamanya dan merubah 
kitab-kitab mereka, dan kamu (orang Islam) sekarang meniru tingkah 
mereka itu, sehingga urusanmu tentang Masjid akan menjadi riya” dan 
berbanggaan dengan memperkokoh dan memperindah. 

Abu Darda' berkata: Apabila kamu menghiasi mush-haf-mush-haf 
kamu dan kamu mengukir Masjid-masjid kamu, maka kehancuran 
akan menimpa kamu. 

Dan Ibnu Ruslan berkata: Dalam hadits ini ada suatu mu'jizat 
yang nampak pada penberitaan Nabi saw.. yaitu apa yang bakal terjadi 
kemudian. Satu kenyataan, bahwa mengukir Masjid dan bermegah- 
megah dengan keindahannya, telah banyak dilakukan oleh para raja 
dan amir pada masa kita sekarang ini, di. Kairo, Syam dan Baitul 
Magdis, dengan menggunakan uang orang lain yang diambil. dengan 
secara dhalim, serta bangunan sekolah-sekolah dalam bentuk yang amat 
indah sekali. Kita mohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah 
swt. 


Perkataan Nabi saw.: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga manu- 
sia pada berlebihan dalam (membangun) Masjid” itu, Syarih berkata: 


451 


Ya'ni mereka berlomba dan bermegah-megahan dalam membangun 
Masjid, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Bukhari, yaitu 
mereka bermegah-megahan dengan ukiran dan banyaknya bangunan. 

Diriwayatkan dalam Syarhussunnah dengan sanadnya sendiri, dari 
Abi Oilaabah, ia berkata: 


PA L0 4 


Sat Oo. 1 TA c - F PAMA LA 
Mp PA SAN NAN alga 
» lak 2213 Xx Sa AT MN, sunan 22 
WES Ga Sel us! Ayas KELANA LI 


ai AA ,, an Cal una pa Aa we ap 

Aisyagi Ag IL 0 | laa : ah apa 

LL Igo” Apa v4 Da AA el Wa an Ren An 

(ea NAN GAN DS ANA 

z# - 
pi ta 

Artinya: Aku pernah pagi-pagi benar keluar bersama Anas bin 
Malik ke satu kampung, lalu tibalah waktu sembahyang subuh, 
maka kami menuju ke satu Masjid, kemudian bertanyalah Anas, 
Masjid apa ini? Mereka menjawab: Masjid termodern zaman seka- 
rang. Maka berkatalah Anas: Sesungguhnya Rasulullah saw. per- 
nah bersabda: "Akan datang kepada manusia satu masa dimana 
mereka akan berbangga-banggaan dalam. membangun Masjid 
tetapi mereka tidak meramaikannya, melainkan sebagian kecil 
saja.” 

Perkataan: ”Lindungilah manusia, tetapi awas jangan kamu beri 
dia warna merah atau kuning, sebab dengan begitu kamu akan 
menganggu manusia” itu, Ibnu Bath-thal berkata: Seolah-olah "Umar 
memaham yang demikian itu karena syari” telah menolak baju lebar 
milik Abi Jahm yang lalu ia berkata: bahwa bajumu itu dapat 
mengganggu sembahyangku. 

Tetapi Al Hafidh berkata: Mungkin 'Umar mempunyai pengeta- 
huan khusus tentang masalah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dari jalan 'Amr bin Maimun, dari 'Umar secara marfu' 1): 

Oo. 0. want OLGA LA 
PAA yag SN SS 3 2 ng 
Artinya: Tidak akan jelek perbuatan satu kaum sama sekali mela- 
inkan (karena) mereka telah menghias Masjid-masjid mereka. 


1) Marfu' yaitu suatu omongan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi saw. 


(pent.) 


458 


13. BAB MEMBERSIHKAN MASJID, MEMBERIKAN 
HARUM-HARUMAN DAN MENJAGANYA DARI BAU BUSUK 


La o Gasa pn AU hg 2g LAS AE LE 
HAN Ne apn AN J9 3 GLEN 
Pa Ce han Oa PNG NA AN SP DA 2 
NN LK IBI on 211 3 
Hettancalia Jan SA KAA ol 


196. Dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: 
”Diperlihatkan kepadaku semua pahala ummatku, sampai pun tentang 
kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari Masjid. Dan juga diperlihatkan 
kepadaku dosa-dosa ummatku, maka aku tidak melihat satu pun dosa 
yang teramat besar, melainkan satu surat dari Al Our'an — atau satu 
ayat — yang dihafal oleh seseorang lalu ia lupa.” (HR Abu Daud). 


G G DIN PAN Men - 

r "an - pr TA SU WP W A77 Ka aan ate 
.z ls ada da AN bean Jana pb Aa aa. 
: K3 Sara LP. 

PN Pan da aa AT Ta Hong 





797. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah 
menyuruh mendirikan Masjid di kampung dan supaya dibersihkan dan 
diberinya harum-haruman. (HR Iman yang lima, kecuali Nasai). 


or tuh og, LK 3 2 Pt 


Pa Pe LV Kon, YA AS aa : A3 
Jon IP PAN KA eng Kanya 3 YAA 


w al 5 ae Ae (CK CNN AS 
AA CHAP bola Valen SA ANE 





708. Dan dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Kami pernah 
diperintah oleh Rasulullah saw. untuk membangun Masjid di kampung 
kampung kami dan ia memerintahkan kami supaya membersihkannya. 
(HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya). 


2 et LA ELANG MAA PPA 
CETAK Ren So6pp 0033 “VA 
salin ii 5 KI 2 PA 
R9 Ga ah 
ag data C 


459 








799. . Dan Abu Daud meriwayatkan, dengan lafalnya (sendiri): 
Nabi saw. pernah menyuruh kami untuk membuat Masjid-masjid di 
kampung-kampung kami dan supaya kami membereskan bangunannya 
serta membersihkannya. 


boh AA Sa OK D Pa 


Pd 

s Ss "No - SN YA nb £ 
: an LSI 0 AG KE AK 
Aden ua aa Aop SAS SN 


era 


“2 

PE AAN 

Gl LAN AS 

AE GR 

95 Jaga CS 
800. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: 

”Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah dan daun kucai, 

maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid kami, sebab Malaikat 

merasa terganggu seperti juga manusia merasa terganggu (oleh bay- 

nya).” (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


PENJELASAN: 


Perkataan Nabi saw.: "diperlihatkan kepadaku semua pahala 
ummatku, sampai pun tentang kotoran yang dikeluarkan oleh seseo- 
rang dari Masjid” itu, Ibnu Ruslan berkata: Dalam hadits ini ada suatu 
anjuran untuk membersihkan Masjid-masjid dari kotoran-kotoran 
yang terdapat di dalamnya seperti sampah-sampah yang sedikit itu, 
yang dengan itu akan ditulis pahala mereka dan kemudian diperlihat- 
kan kepada Nabi mereka. 

Kalau yang sedikit ini saja ditulis dan diperlihatkan kepada Nabi, 
apalagi yang besar. 

Di sini ada suatu peringatan (tanbih) dengan yang terendah-untuk 
yang tertinggi, dengan yang suci untuk yang najis dan dengan kebaikan 
kebaikan untuk beramal semampunya. 

x 


Perkataan: "Rasulullah saw pernah menyuruh untuk mendirikan 
Masjid di kampung-kampung” itu, Al Baghawi berkata: Yang dimak- 
sud yaitu tempat yang disitu ada beberapa rumah. Di antara (yang 
menunjukkan)nya ialah firman Allah: 


PPPA 23 


(Net MD PES ATI eni 


Artinya: Akan Kami perlihatkan kepadamu rumah orang-orang 
fasig itu. OS Al A'raf 144). 


460 





Sebagian ahli-ahli hadits berkata: Kebun, juga berarti kampung. 

Syarih berkata: Dengan dasar (hadits) ini dianjurka bangunan 
masjid itu hendaknya terdiri dari batu, bata, tanah liat, atau kayu dll. 
di tiap-tiap tempat yang didiami orang dan di tiap-tiap kebun tempat 
berkumpulnya manusia. 


x 

Perkataan: "Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah 
dan daun kucai, maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid kami”, 
dan menurut riwayat Muslim: 

Artinya: ... maka hendaklah dia tidak mendekati Masjid-masjid, 
itu, An Nawawi berkata: Hadits ini tegas melarang orang yang makan 
bawang putih dsb. untuk masuk setiap Masjid. 

Selanjutnya ia berkata: Hadits ini juga menunjukkan, bahwa 
orang yang makan bawang putih dilarang masuk Masjid, sekalipun 
Masjid tersebut sedang kosong, sebab dia adalah tempat Malaikat 


juga. 


14. BAB BACAAN KETIKA MASUK DAN KELUAR MASJID 


4 


Pa 2 Ye Yye0g 09 LG L nh ate 077 0 Ie Pe 

Mane gado As AA » 3 AN 
e 5) '» or . 

e 2 Ju Mt Pa NAS Sh 


: - 

3S La FIT AK 
5 5 & PP £ Pat “ Hg UU IKUT GA 

SIAPA AP VoloL. Aan SMG, "Ja 


Zd 
— 


v2.5 07 TI LO AS 
SELASA SIS, 
Pon — # P4 | 


801. Dari Abi Humaid dan Abi Usied, pake berkata: Bing 
ersabda Rasulullah saw.: ”Apabila salah seorang di antara Kamu 
aadur. Masjid,, maka bacalah ”ALLAHUMMAFTAH LANAA 
ABWAABA RAHMATIKA” (Ya Tuhan kami! Bukakanlah untuk 
kami pintu-pintu rahmat-Mu), dan apabila keluar, maka bacalah: 
”»ALLAHUMMA INNIE AS-ALUKA MINFADL-LIKA” (Ya Tu- 
hanku! Aku mohon kepada-Mu dari anugerah-Mu). (Hr Ahmad, 
Nasai dan begitu juga Muslim dan Abu Daud, dan Abu Daud berkata: 
Dari Abi Humaid atau dari Abi Usied (dengan syak). 


461 





LT PK IS gg HRD TAS AK AKAN 

be AN IE SA Ian 05 “Ab pjA AAL SES -A-Y 

PEN AYAT, TA IA LATEN AT. AE 

Bea anna Pa ai sa 
Pes PEP Ar 


EMAK A2 AS ANN AA 
SAN AN Iga SER IEN Alowgo Je Cabe pi 
2g Ke OLI 0223 272 
Aeon Poo u Ot Fa NG B 2 TA d 


802. Dari Fathimah Az Zharaa”, ia berkata: Adalah Rasulullah 
saw apabila masuk Masjid, ia membaca: "BISMILLAH, WASSA- 
LAAMU 'ALAA RASUULILLAH, ALLAHUMMAGHFIRLIE 
DZUNUUBIE, WAFTAH LIE ABWAABA RAHMATIK” (Dengan 
nama Allah, semoga sejahtera atas Rasulullah, Ya Tuhanku! Ampuni- 
lah dosa-dosaku, 1) dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu), 
dan apabila ia keluar, ia membaca: "BISMILLAH, WASSALAAMU 
'ALAARASUULILLAH, ALLAHUMMAGHEFIRLIE . DZUNUU- 
BIE WAFTAHLIE ABWAABA FADL-LIK” (dengan nama Allah, 
semoga sejahtera atas Rasulullah, ya Allah! Ampunilah dosa-dosaku 
dan bukakanlah untukku pintu-pintu anugerah-Mu). (HR Ahmad dan 
Ibnu Majah). 


PENJELASAN: 


Ibnu Ruslan berkata: Meminta anugerah ketika keluar itu cocok 
dengan firman Allah: 


) 0) 40 


atberd 0 lb Gitu RR LAN 

SAN Ya SAN Aa Lala 
. . 2 v “3 
(APA 3 yan) “AM 3 


Artinya: Dan apabila sembahyang telah selesai, maka bertebaran- 
lah di permukaan bumi serta carilah anugerah Allah. (OS Jum'ah) 
Dan anugerah Allah yang dimaksud ialah: rizgi yang halal. 
Syarih berkata: Oleh karena itu patutlah seseorang yang masuk 
dan keluar Masjid itu menghimpun antara bismillah, shalawat dan 
salam atas Rasulullah serta berdo'a mohon ampun dan dibukakannya 
pintu rahmat ketika masuk dan dibukakan pintu rizgi ketika keluar. 


1) Arti “dosa” ini buat kita. Adapun buat Nabi, karena ia tidak berdosa, maka kita 
artikan "tertutup akibat-akibat yang tidak baik dari perbuatanku”. (Pent.) 


462 


kan oleh Abu Daud dar 
sesungguhnya ia apabila masu 


i 'a yang diriwayat- 
la: Dan patut pula menyertakan do a yang 
Henpong S3 Abal bin 'Amr dari Nabi saw., bahwa 


k Masjid, ia membaca: 

109 na omah ah AP) Ta 
a5 Mad 8 SI kan53 lea Ab asa 
Pe - - Ai da Pera eh 

33 Pa OJK 


i iri Agung dan 
inya: berlindung diri kepada Allah yang Maha g 
Pak kah Tea kekuasaannya yang tiada yang 


dengan wajah-Nya yang mulia serta 

mendahuluinya, dari syetan yang terkutuk. 

Sebab siapa yang membaca do'a itu, syetan pun akan berkata: 
selamatlah ia dari gangguanku di sepanjang hari. Y se 

Dan dikombinasikan juga dengan hadits yang diriwayatkan ala , 
Al Hakim dalam Mustadrak yang ia katakan shahih dengan ag Dr 
Bukhari - Muslim, dari Ibnu "Abbas, tentang firman Allah yang ber 


nyi: Aa 2 » 
s2 MA £ ig TT ed 2 Ia 
Ba (del 9-3 5 54 

masuk rumah, maka beri salamlah 


Ibnu Abbas berkata - : Rumah 
pabila kamu masuk hendaklah 


Artinya: Dan apabila kamu 
untuk keluarga kamu sendiri. -— 
yang dimaksud ialah Masjid, yang a 
membaca: P : Pai 
- - LL2 VOA - 
» KEL Anh ale han ade AI 
Artinya: Semoga sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba 
Allah yang shaleh. 


15. BAB HAL-HAL YANG PERLU DIJAGA DAN YANG 
DIPERBOLEHKAN, DALAM MASJID 


va 
& NA Pelan AA MUAT . 
LELANG SEA NAN 


Jaka gA Lao - da 

55 LL - ya EA Neta NA 

a Ag AN TA PR ATYAA 
Pu Ia, , 5 


5 
— apl SAS bos — 


463 








803. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah 
saw.: ”Barangsiapa mendengar ada seseorang mencari binatang yang 
hilang, dalam Masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak akan 
mengembalikannya kepadamu, sebab Masjid-masjid itu tidak didirikan 
untuk ini.” (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah). 


PA AP AL NA “NA LI AAL 2 
1 | SATA Ne "AG La Me 
Pe us SNES Sp Sasa aan 5 Ul 2I5 pn eyeg — Art 


SAOS 
sept AD Pielasu Lb KA an AS, PA 


PL Fa & 


804. Dan dari Buraidah, sesungguhnya ada seorang laki-laki 
mencari dalam Masjid, lalu ia bertanya: Siapa yang mengajak onta 
merah? Lalu Nabi berkata: "Semoga engkau tidak menemukannya 
sebab sesungguhnya masjid itu didirikan untuk sesuatu yang memang 
ga Masjid itu didirikan.” (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu 

ajah). 


L2tetn an PL KAIN LA | NEK AG pe ALA KAL 

CA Aa Deal ANN pan JS NG ga 223 NO 
AL NAK NE ACA AN AYL K3 “3 
DES AN napa mk GS Akal adha 8 

Ah p7 # 

Poo AN AGE 
805. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasu- 
lullah saw.: "Barangsiapa masuk Masjidku ini karena hendak belajar 
sesuatu kebaikan atau mengajarkannya, maka adalah dia itu bagaikan 
orang yang berperang di jalan Allah, dan barangsiapa masuk untuk 


selain itu, maka adalah dia bagaikan orang yang metihat sesuatu yang 
bukan miliknya.” (HR Ahmad). 


Kon L BK TI Abay 
apaan PENA saga 21 IGG AG AA 
806. Dan Ibnu Majah meriwayatkan, dan ia berkata: "Dia itu 


seperti orang yang melihat kepada perhiasan orang lain.” 


464 


SAK Le MIN AMI NE NE an SE EN: 


L : 2 pe VA AA 
EA Polo PSN YAA 

807. Dan dari Hakiem bin Hizam, ia berkata: Telah bersabda 
Rasulullah saw.: ” Hukuman-hukuman tidak boleh dilakukan di Masjid 
masjid, dan juga hukum gishash”. (HR Ahmad, Abu Daud dan 


Daraguthni). 


2 LX. AL BAL LA AI ME GI SA 3, 
LE SAMA CAGANN 
£5 PS PL P2 AAA ep LIP AR SA AL 2 - 4, 3th 
-t (oa SA KAGAAN Fa 1 7 £ 2 AL A3 kerah 
Aan RU “Ian DN Aa yaa 3 
Te Io ta 0, 23 
5.4 


SAN O0 KANG, lglga3 


808. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw 
telah bersabda: ”Kalau kamu melihat orang yang menjual atau 
membeli dalam Masjid, maka katakanlah: "Semoga Allah tidak mem- 
berikan keuntungan pada perdaganganmu itu”: dan apabila kamu 
mengetahui orang yang mencari binatang yang hilang (dalam Masjid), 
maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu: 
(HR Tirmidzi). 


h) 
Let Pa Peda ana DP id Uap LA 2 ah ag $ 
SE YGLAN Iga Se (Ibode PA Yaa TAPE 1369 —NA 
GAP AN Ae 25 pp NA Cet 9. Pe Asha On SN ara 
KASI ep ALA SAN NA A3 A9 
“ 
PA 
Ae LI naa Man AA ae ea 
- 3 - .. ' ' w 
PA 15 SNN Gan -P ols ag Ike 


Pa 


80Y. Dan dari 'Amr bin Syw'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia 
berkata: Rasulullah saw. pernah melarang membeli dan menjual 
dalam Masjid, bersya'ir di Masjid, mencari binatang hilang dalam 
Masjid dan bercukur pada hari Jum'at sebelum sembahyang. (HR 
Imam yang lima. Dan dalam riwayat Nasai tidak ada penyebutan: 
mencari binatang yang hilang). 


465 

















or 3 s3 HA AAA Agra KA at 3 
ME bg Dra Kan rana y an Av 
ap? es KKG dina, Ta kana, 


3 


810. “Dan dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya ada seorang laki- 
laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! Bagaimana 
pandangan tuan terhadap seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya 
bersama laki-laki lain, apakah dia (suami) boleh membunuh si laki-laki 
tersebut? ... dst. Lalu mereka berdua (suami-isteri) itu bermula'anah 
1) dalam Masjid dan saya menyaksikan. (HR Bukhari, Muslim dan 
Ahmad). 


DP D2 KA, MAL KL IL 7 23 
At 4 AE BL SIA ag Jeena "randa —-N 
z# 


5 Pa P4 Le Kara 


NA GET ATA 


IL AL AAA 
$ AA lolas. ea Na 


811. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Aku pernah 
menyaksikan Nabi saw. lebih dari seratus kali di Masjid, sedang 
shahabat-shahabatnya menyebut-nyebut syair dan beberapa hal yang 
menyangkut persoalan Jahiliyah, maka terkadang Nabi tersenyum 
bersama mereka itu. (HR Ahmad). 


AL AA F3 GKEE ANN neto NY 
" 5 
2 2 pi - Pn sai 23 Ca UN TAP APA 
Ka Sg YAN Con Ae area gala Yee He SEL 


AA gi 
—0 2 Ak NC ANE Ham kaga « 2g RP NU MAKA 


KD yha PON OH AI ASUS 5 


Ya 


PERAUA 2 ha PARA 


Mn Honet. aa : 


N 
N 


812. Dan. dari Said bin Al Musayyab, ia berkata: "Umar pernah 
berjalan di Masjid — sedang Hassan bersyair di Masjid itu — lalu 'Umar 


1) Sumpah dengan pakai la'nat atas suami yang menuduh istrinya berbuat zina. 
(OS An Nur 7). 


466 


mengerling kepadanya, maka berkatalah Hassan: Aku pernah masehi 
sedang dalam Masjid ada orang yang lebih baik dari kamu. Lalu ia 
menoleh kepada Abu Hurairah dan berkata: Kupinta engkau mau 
bersumpah dengan asma Allah, pernahkah engkau mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: ”Jawabkanlah untukku (kepada orang kafir), 2 
Tuhanku! Kuatkanlah dia dengan ruhul kudus”? Ia menjawab: Ya! 
(HR Bukhari, Muslim dan Ahmad). 


LK .a 2 la 
1 kata aj (sada Papan 2 na 


813. Dan dari 'Abbad bin Tamin, dari pamannya, sesungguhnya 
dia pernah melihat Rasulullah saw. berbaring di Masjid sambil mele- 
takkan salah satu kakinya pada yang lain. (HR Bukhari, Muslim dan 
Ahmad). 


PPA AN z3 13 KA ana: NN 
AINI EF 3 SA Lu 


akar 
Ane AAN 1 
Naa TAM 232: LI Ng JP IFF 


814. Dan dari Abdllah bs "Umar, sesungguhnya ia pernah 
tidur — waktu itu ia masih Petai bujang, belum berkeluarga - di 
Masjid Rasulullah saw. (HR Bukhari, Nasai dan Abu Daud). 


LI AE Mall Ne 
P3 CA PA APA KUA 279 ENG AA Jg-N 


pena, 2 


oo 2303 


815. Dan Imam Ahma: #meriwayatkan) dengan lafadh: Kami 
(para shahabat) di zaman Rasulullah saw. pernah tidur di Masjid, dan 
tidur siang di Masjid, sedang waktu itu kami masih pemuda bujangan. 


Oam 22.200 2 ME PA Lk WLAN NG ENDANG. 
SICK P IA Sg U: 


K3 53 


467 





816. Al Bukhari berkata: Dan berka i 
: ta Abu Oil i 5 5 Pt 5 5 
Telah datang satu golongan dari 'Ukal kepa Ai angan ja #reija Jebea Kemudian aku masuk masjid, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang 


itu tinggal di Shuffah 1). peminta yang sedang minta, lalu kudapati ada sepotong roti di tangan 
? Abdurrahman, lalu kuambilnya roti itu dan kuserahkan kepadanya 
(yang minta). (HR Abu Daud). 


ee G3 2 JUL NG 3 P- td / 
Kate / C0 ED NI Te NS 
ap SAS KG ANE NIS, -NW 


2 





J : aah 0 2 Y mn 32 Ch EN AAN ed 7 
Pat RON 4 berkata, telah berkata "Abdurrahman bin Abi Pa Sin MGSKAS AS Sep A NAN 
: ala as -hz 5 € 2 ,yp2 2 naa R 
abush shuffah 2) itu semua orang-orang miskin. me Oak, jet Ag 4 $ Ke 13 Gi 
( “ Pe 


KN OA NA CAIR URAT Sempasa 820. Dan dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata: Kami pernah 
OYD ola Ga aa kan SEAT AE — NN makan roti dan daging di Masjid pada masa Rasulullah saw. (HR Ibnu 


Ke ppoh IG LV 3 la Ls 2.» M. iah 
Aca PTK 3 “Gn ALAN LAU 2132 L INI aja ). d 
Me Aan io Al ln ay Pake yan JIN AN dea Jl - 
2x 2 017 PENJELASAN: 
Abangan MB HBN TN At 
. 2” Opo gal Jne GAP Ibnu Ruslan berkata: Perkataan ”Semoga Allah tidak men emba- 
g 
$IB Dan Wari “Alat likannya kepadamu” itu, menunjukkan boleh mendo'akan orang yang 
sa ntah eta An ah ia berkata: Sa'ad bin Mu'adz terluka mencari barang di Masjid, semoga tidak kembali sebagai hukuman 
Oei Aan Ce handag Sd dilempar oleh seorang dari untuknya terhadap hartanya yang dipergunakan itu, lantaran tujuan- 
Papa ng rr Na Sh Al Li — pada urat tangannya lalu ia nya yang tidak benar (yaitu: ke Masjid justru untuk mencari barang 
: saw. sebuah kemah di dalam Masji ang hilan nt.) 
supaya beliau dapat menj 2 An aa ' Masjid, yang Bp 
dan Ahmad). ya njenguknya dari dekat. (HR Bukhari, Muslim Dan selanjutnya ia berkata: Dapat dipersamakan dengan kasus 
ini, yaitu orang yan mengeraskan suaranya dalam Masjid yang justru 
y g yang g 
untuk suatu kemaslamatan yang diharapkan akan kembali kepada diri 
IAI 5 yo mey orang yang mengeraskan suaranya itu. 
1 2 £ Lag 29 2 na eat 20 
LA ANGIN SEN AN ESA s 
92 51 AED ot KAN LN MAAN AA Syarih berkata: Perkataan: "Sesungguhnya Masjid itu didirikan 
NN En £ AL NEK CI Ao 2m ye " ng: Ag 
Pa LE MAKS S ANE SES untuk sesuatu yang memang untuk itulah dia itu didirikan”, Imam 
$ AKA gann oc” Nawawi berkata: Maksudnya untuk dzikrullah, sembahyang, mencari 
anton odoo LA AAS “2s NN ma MATI AT 5 y' 3 y 
F 7" AG yA SS ilmu, membincangkan semua kebaikan dsb. 
& 
ate net aing dari Uebdangah aah bin Abi Bakar, ia berkata: Berta- Perkataan: "Barangsiapa masuk Masjid karena hendak belajar 
sapna oa ullah saw.: Adakah salah seorang di antara kamu dapat sesuatukebaikan dan mengajarkannya... dst.” itu, Syarih berkata: Pada- 
an seorang miskin pada hari ini?” Abubakar berkata: nya terdapat suatu pujian tentang keutamaan mencari dan mengajar- 
kan ilmu. 


1) Shuffah, yaitu: sebagian tempat di Masjid Madinah Dan hadits ini pula menunjukkan adanya persamaan (keutamaan) 
dijadikan tempat berkumpulnya orang aan an Ht HA rumah Ns sep. yang antara yang mengajar dan yang belajar. Di samping menunjukkan, 
memperdalam Agama dan berperang di jalan Allah. Ci) Sena untuk bahwa mengajar dan belajar di Masjid itu lebih afdhal, daripada di 


2 : » 
) As-haabush shuffah, yaitu: orang-orang yang bertempat di Shuffah itu. tempat-tempat lain. 


468 


469 








Perkataan: ”Apabila kamu melihat orang yang menjual atau 
membeli di Masjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak memberi- 
kan keuntungan perdagangan ... dst.” itu, Syarih berkata: Adapun 
tentang menjual dan membeli itu, jumhurul 'ulama berpendapat, 
bahwa larangan tersebut adalah lilkarahah (makruh). 

Al 'Iragi berkata: Semua 'ulama telah sepakat, bahwa jual beli 
yang dilakukan di Masjid itu tidak dapat dipandang bathal, padahal 
engkau lebih tahu, bahwa membawakan larangan kepada karahah itu 
perlu kepada garinah yang memalingkan dari maksud yang hakiki 
yaitu haram, bagi yang berpendapat, bahwa larangan itu pada ashalnya 
adalah menunjukkan haram, dan inilah yang benar. Sedarig ijma' 
mereka tidak boleh dipandangnya batal dan sahlah agad itu tidak 
bertentangan antara nahi dan tahrim. Oleh sebab itu tidak patut dija- 
dikannya sebagai garinah buat memalingkan nahi (larangan) kepada 
arti makruh. 

Adapun bersya'ir dalam Masjid, maka hadits dalam bab ini dan 
hadits-hadits yang sema'na dengan itu, menunjukkan tidak boleh. 
Tetapi nampaknya bertentangan dengan penegasan Hassan yang 
pernah membacakan sya'irnya di masjid di hadapan Rasulullah saw. 
Begitu juga hadits Jabir bin Samurah. 

Namun, antara hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan (ja- 
ma”) dengan dua jalan: 

Pertama: Larangan itu menunjukkan tanzih, sedang rukhshah itu 
menunjukkan boleh. 

Kedua: Hadits-hadits rukhshah itu, adalah untuk syair-syair yang 
baik yang memang diperkenankan. Sedang larangan itu di situ adalah 
syair untuk kesombongan, mengejek dsb. 

Imam Nasai menjadikan hadits Hassan itu, sebagai bab bolehnya 
membacakan syair yang baik. 

Dan berkatalah Imam Syafi'i: Sya'ir itu ialah omongan, kalau 
baik, maka baiklah dibacakan: dan kalau jelek, maka jeleklah dibaca- 
kan. Dan dalam hal ini ada suatu hadits marfu'. 

Ibnu 'Arabi berkata: Tidak ada larangan untuk membacakan syair 
di masjid, apabila buat memuji Agama dan menegakkan syara'. 
Sedang Al 'Iragi berkata: Tidak ada larangan untuk membacakan syair 
di Masjid, apabila suaranya tidak terlalu keras yang mungkin dapat 
menganggu orang sedang sembahyang .atau yang sedang mmbaca 
Ouran atau yang sedang menanti datangnya sembahyang. 

Adapun larangan bercukur di Masjid pada hari Jum'at sebelum 
sembahyang itu, oleh Jumhur dibawa kepada arti karaahah (makruh), 
sebab dengan begitu mungkin dia-akan ketinggalan shaf sedang dia 


470 


diperintahkan untuk berpagi-pagi ke Masjid pada hari Jum'at serta 
meluruskan shaf yang pertama dan berikutnya. Selesai, secara ringkas. 


& 

Perkataan: "Lalu suami isteri itu bermulaa'anah di Masjid ba 
aku menyaksikannya” itu, Syarih berkata: Bahwa, ea “ 
lengkap akan menyusul kemudian dalam bab Iraan' 5. aa $ aa 
Sedang Mushannif membawakan hadits tersebut di sini, untuk beristi- 
dlal tentang bolehnya bermulaa'anah di Masjid. 

$ Ps 


Perkataan: ”Sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah saw. 
terlentang di Masjid sambil meletakkan salah satu keikina pada 
kaki-nya yang lain” itu, Al Khathabie berkata: Bahwa larangan 
tentang itu (terlentang di Masjid) telah dihapus, atau Inangan ia 
dapat diartikan yang sekiranya dikhawatirkan akan nampak muratnya, 
sedang kebolehan itu kalau sekiranya bisa aman dari terbukanya aurat. 

Al Hafidh berkata: Pengertian kedua lebih patut daripada anggap- 
an mansukh, sebab mansukh tidak dapat ditetapkan dengan serba 
ani mn berkata: Hadits ini menunjukkan bolehnya terlentang Kai 
Masjid dengan keadaan seperti tersebut dalam hadits, ataupun dengan 
cara lain, karena tidak ada yang membeda-bedakan. 


L3 


San 


Perkataan: ” ?, Al Hafidh berkata: Bahwa yang 


masyhur ialah difat-hakkan 'ain dan dikasrahkan za . LN LEG 
ban dalam satu riwayat Bukhari disebut "A'ZABU”, kata ini 


jarang dipakai. 1 
Sedang yang dimaksud dengannya itu ialah: laki-laki yang belum 


beristeri. ak. 
Syarih berkata: Jumhur berpendapat boleh tidur di Masjid. 


Perkataan: "AL AKHAL”, Syarih berkata: Yaitu urat tangan. 
Sedang lanjutan hadits itu dalam Bukhari adalah sbb.: 


ANE Mba endah» ge eang 3 KANAK 
FE NI le ANE 0 3 
8 PI La big .G Pa PA AN ANN CA 27 PAKA o 0, 
.. Aj Pa oi PEN NE A DA TP AA 


Me EL AL 
i GL La3 Ip AN Aswalala 


471 


Artinya: "Aisyah berkata: Tetapi Nabi tidak memperhatikan mere- 

ka itu, sedang dalam Masjid itu ada lima orang dari Bani Ghifar. 

melainkan darah terus mengalir. Lalu mereka bertanya: Hai peng- 
huni kemah! Apa gerangan yang datang kepada kami dari 

Jurusanmu ini? Tiba-tiba saja luka Sa'id itu mengeluarkan darah, 

sehingga ia mati dalam Masjid. 

Kata Syarih selanjutnya: Bahwa hadits ini menunjukkan boleh 
membiarkan orang sakit untuk tinggal di Masjid, kendati dalam hal 
yang demikian itu akan terduga keluarnya sesuatu yang menyebabkan 
najisnya Masjid. 

& 

Perkataan Nabi saw.: "Apakah di antara kamu ada seseorang 
yang dapat memberi makan seorang miskin pada hari ini?- Kata 
Abubakar:Lalu aku masuk Masjid, tiba-tiba saja aku bertemu seorang 
yang sedang minta” itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan 
boleh bersedekah dalam Masjid dan boleh juga minta, ketika sangat 
membutuhkan. 

& 

Perkataan: "Kami pernah makan roti dan daging di Masjid pada 
masa Rasulullah saw” itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjuk- 
kan apa yang tersebut itu, yaitu boleh makan dalam Masjid. 

Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya tentang tempat 
tinggal Ahli Shuffah dalam Masjid, dan penempatan utusan Tsagif dll. 
dalam Masjid juga. 

Berkata Mushannif rahimahullah: 


maya Jati GEA Clan SAAT Para Tara ngan 
ng Inna 3x 
Na aa nga 
821. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. menawan Tsumamah bin 
Utsal lalu diikat di satu tiang dalam Masjid, sebelum dia masuk Islam. 


KILL ML Tn A: ne AT Kanaan 


£ 
LAB AN S9 IE PAGAR Sei $-ANY 


$22. Dan diriwayatkan dari Nabi saw., bawah sesungguhnya ia 
pernah menghitung uang yang datang dari Balirain dalam Masjid dan 
ia bagi-bagikannya dalam Masjid juga. 


472 


PENJELASAN: 

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan boleh mengikat 
tawanan orang musrik dalam Masjid, lebih-lebih orang Islam. Di 
samping menunjukkan bolehnya membagi-bagikan uang dan menghi- 
tungnya dalam Masjid. 


16. BAB MEMBERSIHKAN OIBLAT MASJID DARI HAL-HAL 
YANG DAPAT MENGGANGGU ORANG YANG SEDANG 
SEMBAHYANG 


PA (Kol 


sate 
PA EL AAN 
BA Jae Mg AneaN aa) 


BIP 


Lp 2 
MANY Atotas. « 13 2g 


Ps 


823. Dari Anas, ia berkata: Adalah tabir milik “Aisyah yang 1a 
pergunakan buat menutup tepi rumahnya — Lalu Nabi berkata 
kepadanya: Singkirkanlah dariku tabirmu ini, karena gambar-gambar- 
nya senantiasa mengganggu aku dalam sembahyangku”. (HR Ahmad 
dan Bukhari). 


aa A Zelptaa aa KL. ”? 
Ke KA ap GEN NA FI ES -NYt 
“3 
9 Sah Aa Ge Ke La 4 “ia ea TAAT 
CP Ie eae ats GL, ES 
2 LD an, “2 AR F5 - Ph 


... L PE AYUN 30 Olga 26. a32 


ru 


$ 
AA Pa on 


824. Dan dari "Utsman bim Thalhah, sesungguhnya Nabi saw. 
pernah memanggilnya sesudah ia masuk Ka'bah. Lalu ia bersabda: 
"Sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba ketika aku masuk 
Ka'bah, tetapi aku lupa untuk menyuruhmu supaya menutupinya, 
karena itu (sekarang) tutupilah kedua tanduk tersebut, sebab tidak 
patut pada giblat/arah Ka'bah itu ada sesuatu yang dapat melalaikan 
orang yang sedang sembahyang. (HR Ahmad dan bu Daud). 


473 











PENJELASAN: 

Perkataan: ”Adalah tabir milik "Aisyah ... dst.” itu, Syarih 
berkata: Hadits ini menunjukkan makruh sembahyang di tempat-tem- 
pat yang ada gambar. 

Dan juga menunjukkan, bahwa sembahyangnya itu tidak batal 
lantaran gambar-gambar tersebut, sebab Nabi saw. tidak membatalkan 
sembahyangnya dan tidak juga mengulanginya. 

e3 


“Perkataan: "Sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba” itu 
Syarih berkata: Yaitu gibasynya Nabi Ibrahim yang menjadi gantinya 
Nabi Ismail. 

Dan hadits tersebut menunjukkan makruh menghias mihrab dll. 
yang biasa dihadapan orang yang sedang sembahyang, baik dengan 
cara diukir, dilukis atau lain-lain yang dapat mengganggu. 


17. BAB TIDAK BOLEH KELUAR MASJID SESUDAH ADZAN 
SEHINGGA SEMBAHYANG, KECUALI KARENA ADA UDZUR 


MPI 0 NU hg 2g CA ALI Ha ae 
A33 Tah aa Juni Ft 2s 
Sae A3 PA 
UE Pebratan 


Po. Pen ALL IN 


825. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
memerintahkan kepada kami, yaitu: Apabila kamu telah berada di 
Masjid, lalu sudah ada adzan untuk sembahyang, maka janganlah 
salah seorang di antara kamu keluar sebelum sembahyang. (HR 
Ahmad). 


Pa LA 235 seen Tanya 
: TAS 13 Lay CE 5 —AYI 


ee BAP ag SAN 
Sal CAS SA Hola. AGAN & Noh gac aa NA 


826. Dan dari Abi Sya'tsa”, ia" berkata: Telah keluar seorang 
laki-laki dari Masjid sesudah ada adzan, lalu Abu Hurairah berkata: 
Adapun orang ini, maka sungguh telah durhaka kepada Abal Oasim 
saw. (HR Imam yang hima, kecuali Bukhari). 


474 


PENJELASAN: 


Syarih berkata: Dua hadits ini menunjukkan haram keluar Masjid 
sesudah mendengar adzan, bukan karena hendak berwudlu', buang air 
dan sesuatu yang memaksa, sebelum ia sembahyang dalam Masjid 
tersebut untuk sembahyang itu. Sebab, Masjid tersebut dinyatakan 
untuk sembahyang itu. 

Ia berkata pula: Dalam bab ini ada riwayat dari Utsman dengan 
lafadh sbb.: 


2 
Dp Jeda au eI 97 


Hg koe AN adas 2535 NA SN 3 2 


—.. 


Dn EN LA 


Artinya: Barangsiapa menjumpai adzan, sedang dia di Masjid, 
lalu dia keluar, bukan karena ada sesuatu keperluan dan dia tidak 
berniat untuk kembali, maka dia adalah munafig. 


—000— 


EL 5 475 








